


Abu Nu'am Al Ashfahani 


D 





Tahgig: 
Abdullah Al Minsyawi, 
Muhammad Ahmad Isa & 
Muhammad Abdullah Al Hindi 


Pembahasan: 


Tingkatan Ulama Madinah 





Daftar Isi 


Daftar Isi 
(169). AL HASAN AL BASHRI eenereeweooveoeecomereemeeremeeemeemrere 1 
TINGKATAN ULAMAMADINAH serenereeoneereomeremmecemeeemeee 151 
(170). SA'ID BIN AL MUSAY YIB ssereeneeeenereeonereomeecemereemremere 152 
(471). URWAHBINAZ-ZUBAIR .mererveveooneevereoomereeeer 229 
(172). AL OASIM BIN MUHAMMAD BIN ABU BAKAR ....... 266 
(173). ABU BAKAR BIN ABDURRAHMAN .ewveeoo-vorooomoooomee 287 
(174). UBAIDULLAH BIN UTBAH serenereeooneereomeereomenereemree 291 
(475). KHARIJAH BIN ZAID mervse-onveneneserseneevemeeseromea 299 
(176). SULAIMAN BIN YASAR seee-veroe-orooeomooeee: bean 302 
(177). SALIM BIN ABDULLAH .eeevereewoocovoreeemeeremeeeemeerneemee 315 
(178). MUTHARRIF BIN ABDULLAH eeenvcoooomooeremneee ne: 337 
(178-B). YAZID BIN ABDULLAH eveneceenereooneeeoooeeeemermnereme 409 
(179). SHAFWAN BIN MUHRIZ .ewcevereenereromercomereemereemnreneren 416 
(180). ABUAL ALIYAH eererereeneceenerevereemerereemereemeeremeeemreen 433 
(181). BAKR BIN ABDULLAH ALMUZANT -mreceevereoneceooreeeee 468 
(182). KHULAID BIN ABDULLAH ALASHRI eeenverooneeremeoee 509 
(183). MUWARRIO ALIJLI eserrevereevercemerereoreemenreem eren 522 
(184). SEILAH BIN ASYYAM ALADAWI sereenercemeeeemeocemerwe 538 
(485). ALALA" BIN ZIYAD seeeeevreevoreoeceomeeeeieomere rere 562 
(186). ABU AS-SAWWARALADAWI -cerneeeeneeooooromercemeeemeem 597 








Hilyatul Alia w—— 


(187). HUMAID BIN HILALALADAWI cowo 607 
(188). ALASWAD BIN KULTSUM sereoevereeeeeecee ee 619 
(189). SYUWAIS BIN HAYYASY see eeereereeeeemeeeer eren 622 
(190). ABDULLAH BIN GHALIB eeweovoeveeeereeeeeee error 627 
(A91). ZURARAH BIN AUFA seweeeeewereeweenseemeeeee 2... 638 
(192). UDBAH BIN ABDUL GHAFIR eos 648 
(193). IBNU SIRIN eeoeooeeeeeeeeesensereereeeeeeeen eren 657 
(193-B). ABDULLAH BIN ZAID AL JARMI (ABU OILABAH) 761 
(194). MUSLIM BIN YASAR .oooowooeeeeeeeeeeweeeene 798 
(194-B). MU' AWIYAH BIN GURRAH ewe 843 








Daftar Isi 


Pendahuluan 


Al Hamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah #, proses 
penerjemahan, pengeditan dan penerbitan buku yang merupakan 
karya seorang ulama dan ahli sejarah Islam terkemuka, Abu Nu'aim 
Al Ashbahani dapat kami selesaikan. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada suri teladan dan panutan umat dalam 
. setiap derap, langkah dan tindakan, Muhammad Shallallahu Alaihi 
'.wa Sallam beserta keluarga dan para sahabatnya. 


Buku Hilyah Al Auliya"ini merupakan ensiklopodia Islam yang 
memaparkan sejarah dan biografi para ulama salaf terdahulu secara 
detil. Dengan membawakan hadits dan atsar beserta sanadnya, Abu 
Nu'aim Al Ashbahani menceritakan sejarah hidup generasi Islam, 
mulai dari generasi sahabat, tabiin, tabi' at-tabi'in dan seterusnya 
secara otentik. 


Sistematika penyajian buku ini terbilang klasik karena semua 
kisah dan biografi ulama salaf di sini diceritakan menggunakan hadits 
dan atsar secara lengkap, sehingga validitas dan keotentikan ceritanya 
pun bisa dipertanggungjawabkan dan sangat orisinil. Oleh karena 
itu, buku ini merupakan referensi utama dalam disiplin ilmu sejarah, 
disamping buku-buku sejarah Islam lainnya. 








Hilyatul Auliya' 


Semoga kehadiran buku ini semakin menambah khazanah 
keislaman dan meningkatkan wawasan umat untuk tampil sebagai 
komunitas masyarakat terbaik. Akhirnya manusia adalah makhluk 
yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, karena hanya Allah- 
lah yang Maha Sempurna, maka saran dan kritik sangat kami 
harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. 


Pustaka Azzam 


Hilyatul Auliya 


(169). AL HASAN AL BASHRI 


Di antaranya juga adalah mitra ketakutan dan kesedihan, 
teman kedukaan dan kegelisahan, yang tidak mengesampingkan tidur 
dan kantuk, Abu Sa'id Al Hasan bin Abu Al Hasan, sang ahli fikih 
yang zuhud, bersungguh-sungguh lagi ahli ibadah. Ia mencampakkan 
keutamaan-keutamaan dan perhiasaannya, dan mengesampingkan 
syahwat nafsu dan gairahnya. 


Dikatakan, bahwa tawassuf adalah membersihkan dari noda 
dan melindungi dari kotoran untuk menetap di surga Adn. 


16 . 


Sau dika d— —1VVYA 


Jean 3G. & 


da 
3 -@ 4 u 9 Kara 

mu 2 IG an pa da RT 
“JB « II GP GI oi LA IP Spa 
ya P1 u3 SE Laba 2 23 











Hilyatul Auliya' 


1779. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Musa Asy- 
Syawathi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Sabig menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Mighwal 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Juhadah, dari Al 
Hasan, ia berkata, “Telah berlalu kebajikan-kebajikan dan tersisa 
kemungkaran-kemungkaran. Barangsiapa yang masih tersisa dari 
kaum muslimin maka ia bersedih.” 


« Y Pa 
AAS op Sau ep MI NS IS Mod NYA» 
J6 Kane v Kaban aj al JB 
4 IG 9 
v ulas G5 Kara “JG TN Gn ap (Sa 


Wp Gea Lata Oo MAS JB JB 
PU US 3 KG VY KP — 
Sa CG nb Ga Ha 


2 Or 


233 Ta CN UYA Oa & 
IYA 


1780. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits 


See aan ab aa IN KA Aa aa Deep Jb 





Hilyatul Auliya" 





menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Mughirah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Khalid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan berkata, 
“Sesungguhnya seorang mukmin memasuki waktu pagi dalam 
keadaan sedih dan memasuki waktu sore dalam keadaan sedih, dan 
ia tidak mampu lebih dari itu, karena ia berada di antara dua 
ketakutan, antara dosa yang telah lalu yang mana ia tidak tahu apa 
yang akan Allah perbuat terhadapnya, dan antara ajal yang telah 
pasti yang mana ia tidak tahu kebinasaan apa yang akan 
menimpanya dalam hal itu.” 


Ge (5 Ju ara Ad II Kas :JU 
La Se Ine JB Tas G tas A5 JB 


MAA TU engga Ia Ta Ine 


1781. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hatim bin Al-Laits menceritakan kepada 
kami, ia berkata: @abishah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Yunus, ia berkata, 
“AI Hasan #8 itu hatinya selalu bersedih.” 


Hilyatul Auliya 





Y 


30 3 Pa, 10 A48. 3 AB 


Sa an ema 


3 


LI Jala 53 BUG SEA yh SAS Aom) 
-JU Aa Ka ep LN NN aa 
3 SI IS :JB OI € Be Cm 6 kara 
ba AS Saga PI Ta 
ph ana Page PT 


SIA Gas Oi si ga - Ju 


Aa: Je Jail Ja pn 3 js 
GA Sa di ge GTA 


F1 Uang las Mean Oei 33 & : JG 
d9 P- J yes "JG 


1782. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl menceritakan 


kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hatim bin Al-Laits menceritakan kepada kami, ia 








Hilyatul Auliya 


berkata: Abu Ghassan Malik bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj bin Dinar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hakam bin Hujal adalah temannya Ibnu Sirin. 
Ketika Ibnu Sirin meninggal, ia sangat berduka karenanya, hingga ia 
pun dijenguk. seperti dijenguknya orang yang sakit. Kemudian ia 
bercerita, ia berkata, Aku melihat saudaraku di dalam mimpiku - 
yakni Ibnu Sirin-, lalu aku melihatnya di dalam istana. Lalu ia 
' menyebutkan keadannya, dan bahwa ia dalam keadaan yang sangat 
utama. Lalu aku katakan kepadanya, “Wahai saudaraku, sungguh aku 
telah melihatmu dalam keadaan yang menggembirakanku. Lalu . 
bagaimana perihalnya Al Hasan'. Ia berkata, “Ia diangkat di atasku 
sejauh sembilan puluh derajat'. Aku pun berkata, “Karena apa itu?' Ia 
berkata, “Karena lamanya kesedihannya'.” | 


“ bad rd ? 
0 4 0 Ta Pa 


Oa d ja 0 AA Ula -var 

Bas Ba rta 
Je NON Teja AL TG “pakan u 3 
Te Se ab a ee aa u A 


8 0o- 


ai 25 OI :JU 


Oo LX 3 4 23 


bj Gang Up emas Sapi Oo 105 





Hilyatul Auliya 
Pd fe) 2 -) Oo. Pa 
HAN IK CA SI 3 oil Hi 
3 2G - - a 2 Pr 
LA ya Ag pil Uu 85 


1783. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah 
bin Syumaith menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Aku mendengar Al Hasan berkata, 
'Sesungguhnya seorang mukmin itu memasuki waktu pagi dalam 

keadaan sedih, memasuki waktu sore dalam keadaan sedih dan 
pulang dengan keyakinannya dalam kesedihan. Dan cukuplah 
baginya apa yang mencukupi kambing kecil: segenggam kurma dan 
seteguk air'.” 


aa Le 4 0 B8. 3 PA IG 

J8 col— barus gl Code —1VAL 

A0 W - KG - G : PO £ 4 Y XX o 9 
ds Ko J— Jp cd ld ui ya IS Cod 

Copa sal u caliaa u ls BS :JU elu : 

Pd - P4 2 


AA) Up Cemara Ca jP mai Gagal! Ul 1JE 





Hilyatul Auliya” 





1784. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Daud menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abbad menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, ia 
berkata, “Sesungguhnya seorang mukmin itu memasuki waktu pagi 
dalam keadaan sedih, memasuki waktu sore dalam keadaan sedih, 
dan pulang dalam kesedihan. Dan cukup baginya apa yang 
mencukupi kambing kecil.” 


Bas Ju ee 33 AAA rata — YYAO 


Ha IE ea AU IG dip 


Sex 


1785. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Arubah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al 
Asy'ats menceritakan kepada kami, ia berkata: Hazm bin Abu Hazm 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan 
bersumpah dengan dengan nama Allah yang tidak ada sesembahan 
selain Dia, bahwa seorang mukmin tidaklah memperoleh kelapangan 
di dalam agamanya selain kesedihan.” 





Hilyatul Auliya' 


S1 Naa ae Haa u sea Kara —NVAT 

8. 8 - 0-9 ey o- A8 gi “ 

SS PIL ben Pagal Ia Kila J8 
kei # - - 


&4 0 39. 


Ap TARI ES SB IE BAD 1G laa 
MA Ro - &0 4 -09 Pa Gan 
SK Lag Oi anta GAS 1JB 60Vaaka 


eh spa Isa dabel at Cah, 0 Uu 


1786. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan 
kepada kami, Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Isa Al Yasykuri 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku tidak pernah melihat 
seorang pun yang lebih lama bersedih daripada Al Hasan, dan aku 
tidak pernah melihatnya kecuali aku melihatnya (seakan-akan) baru 
. mengalami musibah.” 


Was 1 JB (Blah 23 IS G3 1 VAV 


» 











Hilyatul Auliya" 
4 2 du so Gi 35 Kare 23 ad 


sa sh ea TA A naga Uks 





Ae 


AI TA ala Dekgatan Ji ai SG 


1787. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Abbas bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Zafir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Marwan Bisyr Ar-Rihal menyebutkan dari Al Hasan, ia berkata, 
Adalah hak bagi yang mengetahui bahwa kematian pasti 
mendatanginya, bahwa kiamat adalah waktu yang dijanjikan 
kepadanya, dan bahwa berdiri di hadapan Allah # pasti akan 
dialaminya, untuk berpanjang kesedihannya.” 


Kara ? 


JG ia 23 M3 SAS —NYAA 
“JG tag Janin 15 ara JB eng Op Bana A 
POR pp ak yaa dia 








Hilyatul Auliya 
JB bea GM 3 AI Job dB sora 
Ula 


Kai 1788. Makhlad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Ajab menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id 
bin Bahlawan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin 
Kulaib menceritakan kepada kami dari Asad bin Sulaiman, dari Al 
Hasan, ia berkata, “Lamanya bersedih di dunia adalah pemupukan 
amal shalih.” 


ah 3 ON AS G3 —NVAA 


HP Ae BN Ne Ae (S5 JG 
0 PI » Spa 6 Kara “JG Pa 5 


rd 


OA B3 J3 AI Ga GAN :JB oa 
AS Uya SAY, SIB Io Ta 


1789. Abu Bakar bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdushshamad bin Hassan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: As-Sari bin Yahya menceritakan kepada kami dari Al Hasan, 


10 





Hilyatul Auliya" 





bahwa ia berkata, “Demi Allah, tidak seorang pun dari manusia yang 
mengalami generasi pertama yang sekarang masih ada di tengah 
kalian kecuali ia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan sedih dan 
memasuki waktu sore dalam keadaan sedih.” 


V3 D5 VI Lai Yi 


” . 
- 


o tmeRI 


. 


1790. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali “bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Hisyam bin Hassan, 
berkata: As-Sari bin Yahya menceritakan kepada kami dari Al Hasan, 
bahwa ia berkata, "Demi Allah, tidaklah beriman seorang mukmin 


11 





Hilyatul Auliya 


dengan Al @ur'an ini kecuali ia bersedih dan layu. Jika tidak, maka 
ia lelah. Jika tidak, maka ia luluh. Dan jika tidak, maka ia letih.” 


ang Gg 2g gi sea Int 
“JB Ng aa PAN era ARA Clan (AL JB elu 


N 


an urukaga Ji Op 


N 


Hei Pa NA 2 Dak » ne 
33 SAI 2 2, aga CJ 3 Jok 
Au, 3 3,2 P3 (ee pe 
B3 BI 3 SI, 
1791. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia 


N 


berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Hausyab 
berkata, "Aku mendengar Al Hasan bersumpah dengan nama Allah, 
ia berkata, "Demi Allah wahai anak Adam, jika engkau membaca Al 
@ur'an kemudian mengimaninya, niscaya .akan panjang 
kesedihanmu di dunia, akan mencekam rasa takutmu di dunia, dan 
akan banyak tangisanmu di dunia.” 


12 


Hilyatul Auliya' 


4 
i IS 


Oei CI sa ES -AVAY 

Te J5 Oa oi JASA 
IG dag Ia Et IE AI Kaban 
- Ju PA gi HN 2P uk 3 bu Tiara 
2 Ha Ai 3 Inna Gg AS S An 3 
Jl OS AI aa ME UP La Asi 3 


s1 
Pena 


5 Tayan Laka KP Laga IYA SU ea Up 


$ 
o 
Ya 
$$ 
o 
o 
NX 
“. 
ON 
NX 


BTA US) Ya 3 Jar ds Uus 


bs a Ge adl BL Al Gan SD ja 


2 Ae 


Ha ri LA Cant eat ud Ah, ay 


r o 0 3 kE Oo 


| 3 3 cina aer Bal) NS 23 pall 
ng Ie ata Ta an Ga KUA 


— 





13 ' 


Hilyatul Auliya 

or - 2 o- AL 2.902 Na adan 
1g Hal Sa suga ah La Aas jr3) SN 
-d sn # 21 5. “. 


- - oat GI is Ui Si, 


BAE mh 3 url Th Nah ata 2505 3 oi ASI 


AE ba BNI AS UP hate hai C5 
sea Gg. 2 - " T-o . Sg 
ajaa Gkak3 : ka 2 Kan On 


un NP 08 . "9 


1792. Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibrahim 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Humaid Ahmad bin Muhammad Al Himshi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
ja berkata: Yazid bin Atha' menceritakan kepada kami dari Algamah 
bin Martsad, ia berkata, “Zuhud telah mencapai delapan orang dari 
kalangan tabi'in, di antaranya adalah Al Hasan bin Abu Al Hasan. 
Maka kami tidak pernah melihat seorang manusia pun lebih panjang 
kesedihannya darinya. Kami tidak pernah melihatnya kecuali (seakan- 
akan) ia baru terkena musibah. Kemudian ia berkata, “Kita tertawa 
padahal kita tidak tahu bahwa Allah telah memperhatikan sebagian 
amal kita”. Lalu ia berkata, 'Aku tidak akan menerima apa pun dari 
kalian. Kasihan engkau wahai anak Adam. Apakah engkau memiliki 
kekuatan untuk memerangi Allah? Sesungguhnya orang yang maksiat 
terhadap Allah berarti telah memerangi Allah. Demi Allah, sungguh 
aku pemah hidup bersama tujuh orang peserta perang Badar, 


14 


Hilyatul Auliya" 





kebanyakan pakaian mereka adalah wol. Seandainya kalian melihat 
mereka, niscaya kalian mengatakan, “Mereka orang-orang gila'. Dan 
seandainya mereka melihat orang-orang baik kalian, niscaya mereka 
mengatakan, “Sungguh mereka tidak berakhlak'. Seandainya mereka 
melihat orang-orang buruk kalian, niscaya mereka mengatakan, 
“Mereka itu tidak beriman kepada hari hisab'. Sungguh aku pernah 
melihat suatu kaum yang mana dunia lebih hina bagi salah seorang 
dari mereka daripada tanah di bawah telapak kakinya. Dan sungguh 
aku pernah melihat kaum dimana seseorang dari mereka memasuki 
waktu sore tanpa memiliki apa pun kecuali makanan, lalu ia berkata, 
'Aku tidak akan menjadikan ini semuanya di dalam perutku. Sungguh 
aku akan menjadikan sebagiannya untuk Allah &”'. Lalu ia pun 
menyedekahkan sebagiannya, walaupun ia lebih membutuhkan 
daripada orang yang diberinya shadagah itu'. 


, ” 


Aa ea Pa ia EN KA 

SPA MP EN JB tebal Ga yi 

Prare Hadari Dita gp 
4 0 ko 


& 


en Pn an dh at 


0-20 JD 


“alas Da BJB ORG Oi ISA NI BA 


15 








Hilyatul Auliya" 
BE an an ab Ah 
ab Gi Gp GE IG ag ni 3 Kata 
PSN Pa Ba ah -JU 
BLN pR ab ie IS jab 
AI 4 SA aa MA K3 UU 
Ep SAI PLAN IE PI 3, 
Aib 0 Op ii Ja at DU HA 
2 Mis Bd JK dag 
Ma ana pa Jai S3 Taja 
3 WE SE is Jua JAN ola JAE 156 


o pen Fed 


Ulah EL, baya 23 leslusu Ong 
MBS Kara Wa LAYAN Wal | 


Hae ay SB DA SI 


16 


Wareng 


Hilyatul Auliya 
Kei Lag dita GI, Ae Al Ll, 
Ka PUG CA ph ab AG 
HI 3 IG La Yg Gasa JI G3 st 
G3 al 0 Ska AL SY, (aib 
AA Ah EN La ob er 
: kat Tak Jade hadi. 
Bai al goni ya 
PE NAN Gala JUL o3e 
Aa Jai Ya Jaa SIG TAI Uap Ga 
SLS UC OF Er Hen ob Uas 
Diya 2, Ha LA Eh 
KP AN AK ya HE 1g 
ab tata SN Tp ali SN NK 


17 











Hilyatul Auliya" 

abi DL JO JP are 
Ig BB Je a34 Ab abu 
AC GA ea AN Gp Ke 
AS AE GALG ola AP de Lag 3G 
Lap JA et Lan 2 BA Ji 
MP 3 aga Ula CAN G3 Ulah 


2 tt 


0. R3 


Ka & aa Ugailims Ke —ale UJ lea yah 
Tenun Basa WA ia EM USA gl 
lela sp Ig OS ai Ya oU 


P3 
Ao -— 0 £ 


GE abal So 3 Obb 

ale IL, A9 aa Lain na) “ab Aya 91 Kan 
2 Ka Lgu Su, "6 Lgu TEJ 4 2G 
ABI Tah NA JA tlh Uh NN Jap" 


18 


AP PO AAN 


La AN YAA Ang BE 


PNP An Aa an ina 


Hilyatul Auliya" 


SAN Uh BN TPT PIL LA gp 
B3 V9 CJR Ma GS GI BE LAIN 
SE ya 16 5 GT der, GA Sa “ 
PE SA GAN AN 5, 
GL Op BU ES WN AU, 
pro) IS Wale AL IT Dp Ae 
LI UNA iki CL ba Je Ga AN, as 


Pa 


Oo 1. 23 -g kat B,- Ke 4 3 3 aU 
Jil3 CAnp 3 Asia Lalg Cknor ya Reyaa 19 (0) 


Me ee us 


AP IS UEA ag td SE SI ag Jas 
S3 aa UP eU db Ii HI os Ya 
JIN AI sap Uas AL Ih SU aja 


” 


Aa slr 3 HS RI ai) HI bal 3 


19 








| 
| 
: 
ks 





Hilyatul Auliya 


- . “Or 


IK PU Ke G3) aa ee JK AI 
ng Ih IE Ie BV, IS Ir 
Aa Mb Jia JGA Ke Of Yg «Kal 


Ka Y, S3 ai S 1g Jd, Yg Land 


GI) F3 YG ATA Gp dl GA 2 er asu 


Se Ie lp Ia, ai Bas an 


G1 dan 3, ra Gailiu ang ale 
- PH B3 0 J- 0 


Sa aj dai Ooo Kari 2 Kp 
| v ap IS ND Ke Cat Y, eta BPA 


enam GAN 


ad . o 


s Pap Kn on ea 


Pia LN AA 


SE He mma MMA PAKE AAL ATA NA 





Hilyatul Auliya" 





Ne NK IU Si kp 


Pd 


Mean ea Gt Ia 2 
an can Lain al 2 at KAA 
Ai af JAN oi 3 Je Dn RA 
Ula AA ae KN PB IK 
ogah, te PA At JAE SE Ka 
Aang aib Um Up ET AA ga 
ae sa an 
Ae aa Un SI 
ef SA gp da Td sie 
Il 22 JAN hah IP SEN dia Sah 

Was I SI EA dlu GA H5 lai 
LG wet Ih cas Aa USU UUL Y 


21 











Hilyatul Auliya' 

£ 5 - Pe, Fu “N - 0 Pesta Is "$$ ko 
CEK mp ba LI JIE Wol as 
- OS 2 - a 2 £- 0 kd "3 ET 
Tar ISL 9 Aa) jean La Jas Yuan all 
- $ 38 A8 23 o - 4 5 er 2 4 Tk s3 2 
Men ag an 


2... 51E € Pa R3 P- Ps ane 
SS Tami pl H3 KASI TN Kera HA 


net “Iunote Bin aa SK DANG A o? s3 2 
3 SI Se) £ pall 3 "Ja 


| jau leg Ie 23 Oya 
| Ca ap AS EA) SEA 2 PI 


ai -, » 012 3 £ 06 - 2 Lot cf 
Sh at AN, dl PN 


Olahan La an oi El bs 
oi Ab op Ka Ce IL gl 3 
up NKB Alat Andar AL 3 ai Ga 
D3 3, £ pa cd ya Is Ore 
No ana Nan 


22 


EL Ar LA PAN 


Ba ea aa aa aa aa oo eri 


Hilyatul Auliya" 


Dowas Da Is AE Ga AI se etalal 


.. N -9- - 8. PAI 
- 


Laataaa njinkkrapani 
Li DA GB 5 Lb Ona 
ca AU ih, BLL at Hat 
Ama PIA gta) KB alih, 
AN dai UI IA 
IL SE BI 93 dg 
Pre pile done Ke Pan 3, Ap 
En Uja Sea Ka BI, PA ea 
Aga) Hara SESI EN P 


3 u Ac g 


4 Se 5 3 
23 9 vii 2 an Lain Haa 
3 ti ira Tae ag SI 2 ag 


ai da na kaitan 





83 fi 





Hilyatul Auliya" 


- 23 3 04 - 


DA TJ Da H3 
pln SG HE HP ta 2 SI 
(aU Gp De LA 
Ci AA 2 La ta Sewa Basa 

Sa AA, apa IKEA 
V3 AA Kalimat UAS Ol SE Gb yan Ad Tama 
SIN SARI gan BTS sa AI ay Oji 


Ao 


SI Gp Kau Ia Ani Y AE Aang Y 
ya Ha Pn Ka 


Pad 39 - 


2 anda 
OS AT anta alih OS EA G3 0 AT 


24 


Pa en PAN ERP Se DAA MABA AN ON BEBAN MAAN MN aa DE DK Na On NS EN ob a PAN Apa PAR EN PN Bie PN TENANG 
Ae Kn ea Na Sa ama : 





Hilyatul Auliya 





PI LS UN Uu G33B Op Apa A3 


- 


IBAN WS Oa Uas AAA, AS Udah 
Deal SP Ar, Maa Jan SAI Uap 
enaa adakan Mabab na 


40- 


Mey EU Wa 


N tu 


Pat 


GI ME tan BEA 
Ab EU, abg BN JI 


OP ENI Uh cod GA TAN Id 
ang or Y Lenan ag Cu B0 Ld 


Ps 
ena 2 LOL  ,.. Or 


- 


SY geng aah A3 A3 
“al CG A3 Ly Ud ai V3 Y Al alat 
Pa » 8. GE ELIA 


pepaya Gada Aa 2. Ha 


Lg la we SD gl 


Hilyatul Auliya 


na la Ma Da 12 Sad Ng dak 


- Oo 


ar Ora ng em Jab Dis 0 25, 
GI Abd dll ta Kasi 1023 AI 


ap yA dj 95 ya sah a31 yadu 
Pi in Ian Gek 


- 


“ 


bo ay SK af S3, V3) Di 
Sab 3g Yan Sona aah usa 
ahh SU JAS Ah 2, LA bs 
SE Ob 5 GP Bas 3 JI 
SU JIN of SE Bg Al DASI, SMG 
Has S2 3 S M33 Ja aa SI M3 ATI 
Pn Ati w AYI Djal, as Ld, 


4 
- AP AN 


Ud al 22 Lag « AAN MAL AY oePlu 


26 


Hilyatul Auliya 


- 29. 0. 3 o 2 o GE 
V9 3S CH Iki pads ATUN Aap UI Le 
AL DANA sea - ah PT ac TE Ti 
Beras Ud SSI 0 BANI Cl Udh CU 
9 - a Ton - a ? “S3 F2 - Pi 
Usil “UI Ol og ml 0S Asludh Ss 
S Pt f - 1 o- o Oo 
Sa talta Ab ad aga an TI ae bb 
TN 0 3 or Haa 5 DN ST - S3 
OB om Aj aalp cola Oly Ll Baro) 


JB HAN Uji DUS Lah We 3 Jb 


DE NB Ld dj AN DG Kat OI, 


bag tr 3 Gl JUS ola HUI Belas AG) 


£ 
- 


#. 2. 2 2. 3 Aa Pd LA .. - 
Ag Un Oh IG SI ES ap Ge 
- Ra s Z0 1, TU NAT o LI 2 yo 231 
ulas Of ain Gila Dab Ad LS Ja ll 


” 


On Ta TA Ipang MI OLS oa 


NN 


K3 ISL PU LA Op RA 3 La 


” 


27 


an 
Sa 3 cah Oa Cagiga lai of Dak 
GS AN Lia 3 die Y, TS PI 
Fa G8 Wp ya Gi Ui  G 
Peka BG ai BN ip Un 
ep Sa aa ai 


IG SIAGA eia ea Per Ma 


Nasi Ta SN AA uk 
La Ha ta ha ON 


(3 PEN Beri Ja Na F3 # Ow 
Bea IA YA TN 


Pal 
7 .. 


OS RA DI ih G IKA Gi G3 
25 Sa de wi 2d K3 Y) cal yu 





Hilyatul Auliya" 


Bau EA oa ok 
Ka EN Tag Si bana w ag 2 
KAL pall, Eka A3 AI MSG ale BA 


“6 Sa Jap isa YR kudep II EN, 
Aa aa ISI Id 0 Ope YG 
EN, HA 2 BU (353 NA BU, 


BR. 
rena Nay 5 0g 


IS a bo 39 





1793. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, :ia 
berkata: Abdullah bin Harb bin Jabalah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Hamzah bin Rusyaid Abu Ali menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Amr bin Abdullah Al @urasyi menceritakan kepadaku dari 
Abu Humaid Asy-Syami, ia berkata: Al Hasan mengirim surat kepada 
Umar bin Abdul Aziz. Dan Muhammad bin Badr menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Hammad bin Mudrik menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ya'gub bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yazid Al-Laitsi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ma'n bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibrahim menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Al Aswad, 
dari Al Hasan: Bahwa ia mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz 
—redaksinya dari Abu Humaid Asy-Syami-: 


29 


Hilyatul Auliya' — 


“Ketahuilah, sesungguhnya berfikir adalah mengajak kepada 
kebaikan dan pengamalannya, dan penyesalan adalah mengajak 
kepada meninggalkannya, dan bukannya terhadap apa yang telah 
berlalu, walaupun itu banyak dan setara dengan apa yang ada, dan 
— walaupun mengupayakannya adalah suatu kemuliaan. Menanggung 

bekal terputus yang terlahir setelah istirahat panjang adalah lebih baik 

daripada menyegerakan istirahat terputus setelah bekal yang tersisa. 

Maka waspadailah negeri yang menggumul, menipu dan 

memperdayai ini, yang terkadang menghiasi tipuannya, 

menyamarkan reka perdayanya, membunuh para pemiliknya dengan 

angan-angannya dan membuat rindu para pengejarnya, sehingga 

menjadi seperti pengantin yang tersingkap, dimana banyak mata 
menatap kepadanya, banyak jiwa yang mendambakannya, banyak 
— hati yang mengidolakannya, dan mampu meyakinkan banyak akal, 
sementara ia membunuhi semua suaminya. Namun yang tersisa tidak 
banyak yang mau mengambil pelajaran dari yang telah berlalu, yang 
belakangan tidak banyak yang mau mengambil pencegah dengan apa 
yang dilihat dari yang pertama, tidak banyak orang berakal yang 
mengambil manfaat walau telah banyak pengalaman, dan tidak 
banyak orang yang mengenal Allah dan membenarkannya yang mau 
sadar ketika diberitahukan tentang itu. Maka tidak banyak hati kecuali 
mencintainya, dan tidak banyak jiwa kecuali lelah dengannya. Semua 
ini tidak lain kecuali karena kegemaran kita kepadanya, sedangkan 
orang yang gemar sesuatu maka tidak memikirkan yang lainnya, 
bahkan akan mati dalam mengupayakannya atau memperolehnya. 
Ada dua penggemar yang mengupayakannya, yaitu penggemar yang 
telah memperolehnya dan ia terpedaya olehnya, melampaui batas 
dan lupa akan permulaan dan tempat kembalinya, sehingga akalnya 
disibukkan olehnya dan akalnya linglung di dalamnya hingga kakinya 


30 








Hilyatul Auliya" 


tergelincir. Lalu datang kepadanya sesuatu yang lebih dirahasiakan, 
yang mana ia tidak pernah mendambakannya, maka sangat besarlah 
penyesalannya, sangat banyaklah kerugiannya, dan sangat besar 
kesulitannya: di samping perlakuan dari kemabukannya, dan 
. berhimpunlah kepadanya sekaratul maut dengan rasa sakitnya, 
penyesalan kematian telah mencengkramnya, tidak dapat 
digambarkan apa yang menimpanya saat itu. Akhirnya ia mati 
sebelum mendapatkan keperluannya darinya. Maka ia pun berlalu 
dengan kedukaan dan kesedihannya, tanpa mendapatkan apa yang 
dicari, dan tanpa bisa menenteramkan jiwanya dari kepenatan dan 
kelelahan. Semua keluar tanpa bekal, dan datang di selain waktu 
yang diharapkan. 


Maka waspadailah itu dengan kewaspadaan yang seksama, 
karena sesungguhnya itu bagaikan ular nan lembut bila disentuh, 
namun bisanya mematikan. Maka berpalinglah dari apa yang 
menakjubkanmu karena hanya sedikit darinya yang dapat 
menyertaimu. Kesampingkanlah darimu keinginan terhadapnya 
karena apa yang telah engkau derita dari mala petakanya, dan karena 
engkau telah meyakini akan berpisah dengannya. Tetap teguhlah 
terhadap kekerasan darinya untuk melapangkan apa yang 
. menimpamu. Jadilah lebih tersembunyi dari apa yang telah engkau 
lakukan di dalamnya sehingga bisa lebih mewaspadainya. Karena 
pemiliknya, setiap kali merasa tenteram di dalamnya kepada 
kesenangan, maka ia menatapnya dengan kebencian, dan setiap kali 
memperoleh sesuatu darinya dan melipatkan kaki padanya maka ia 
membaliknya. Maka orang yang gembira dengannya adalah 
terpedaya dan yang memanfaatkannya kelak akan membayakannya. 
Kelapangan di dalamnya kelak akan mengantarkan petaka, kekekalan 
di dalamnya akan menjadi - fana, kesenangan dicampuri oleh 


31 


Hilyatul Auliya' 


kesedihan, dan akhir kehidupan di dalamnya adalah kelemahan dan 
ketidak berdayaan. Maka lihatlah kepadanya dengan pandangan 
seorang zahid yang meninggalkan, dan janganlah melihat dengan 
pandangan orang yang merindukan dan mendambakan. Ketahuilah, 
bahwa itu akan menghilangkan tempat yang tenang, dan 
menyedihkan yang terpedaya dan merasa aman. Tidak akan kembali 
apa yang telah berlalu darinya sehingga menghilang, dan tidak ada 
yang akan datang darinya yang bisa dinantikan. | 


Karena itu, waspadailah itu, karena angan-angannya dusta, 
dan harapan-harapannya bathil. Kehidupannya menyusahkan dan 
kebeningannya keruh, sementara engkau terancam karenanya. Bisa 
jadi itu adalah nikmat yang akan hilang, atau petaka yang tengah 

- menimpa, atau musibah yang menyakitkan, atau kematian yang 


mencengkram. Sungguh, bila disadari, telah keruh kehidupan di 


atasnya, dan itu termasuk kenikmatan yang rawan bahaya dan 
mengandung petaka yang harus diwaspadai, sementara kematian 
telah diyakini akan datang. Seandainya Sang Pencipta # tidak 
mengabarkan tentang itu, tidak membuat perumpamaan tentang itu 
dan tidak memerintahkan zuhud terhadapnya, tentulah dunia telah 
membangunkan yang tidur dan menyadarkan yang lengah. Namun 
bagaimana bisa, padahal telah datang dari Allah H celaan 
terhadapnya dan wejangan mengenainya? Itu tidak ada artinya di sisi 
Allah &, tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun di banding dengan 
yang sangat kecil. Bahkan di sisi Allah , itu tidak sebanding walau 
hanya dengan sebutir kerikil, tidak pula setara dengan sebutir tanah 
di semua bidang tanah. Dan tidaklah Allah menciptakan suatu 
makhluk, sejauh yang sampai kepadaku, yang lebih dibenci oleh-Nya 
daripada dunia. Dan Allah pernah melihat kepadanya semenjak 


menciptakannya karena marah kepadanya. Sungguh, pernah 


32 


Hilyatul Auliya 





ditawarkan kepada Nabi kita 8, kunci-kunci dunia dan 
perbendaharaan-perbendaharaannya, namun itu tidak mengurangi 
sedikit pun di sisi-Nya walau dari sayap seekor nyamuk, maka beliau 
tidak menerimanya. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk 
menerimanya, dan tidak ada yang mengurangi kadarnya di sisi 
Allah #, kecuali karena beliau tahu bahwa Allah #& membenci 
sesuatu maka beliau pun membencinya, Allah memandang kecil 
sesuatu maka beliau pun memandang kecil itu, Allah merendahkan 
sesuatu maka beliau pun merendahkannya. Seandainya beliau 
menerimanya, maka itu bukti kecintaannya kepadanya dengan 
menerimanya, namun beliau benci untuk mencintai apa yang dibenci 
oleh Penciptanya, dan benci untuk meninggikan apa yang 
direndahkan oleh Rajanya. 


Walaupun Allah tidak menunjukkan kecilnya dunia ini, hanya 
saja Allah # telah menghinakannya dengan menjadikan kebaikannya 
sebagai balasan bagi mereka yang taat, dan menjadikan siksaannya - 
sebagai adzab bagi yang durhaka, sehingga Allah mengeluarkan 
ganjaran ketaatan darinya dan mengeluarkan siksaan maksiat 
darinya. Adakalanya Allah menunjukkan kepadamu tentang buruknya 
dunia ini, yaitu bahwa Allah # menyempitkannya bagi para nabi-Nya 
dan orang-orang yang dicintai-Nya sebagai ujian, sementara di sisi 
lain Allah melapangkannya bagi selain mereka untuk diambil 
pelajaran dan sebagai ujian. Sementara orang yang mendapat ujian 
itu dan terfitnah olehnya mengira, bahwa sebenarnya dengan itu 
Allah telah memuliakannya, ia lupa apa yang telah Allah lakukan 
terhadap Muhammad yang terpilih @& dan Musa yang 
terpilih #2 dengan berbicara langsung kepadanya dan berdialog 
langsung dengannya. Muhammad & perah mengikatkan batu di 
perutnya karena lapar, sementara Musa #& pernah terlihat hijaunya 


33 


Se ea aka Wa ae aa Dai Ae Ma mai B3 Wa aa ab Ya Di at ng 


Hilyatul Auliya" 


sayuran pada perutnya karena sangat kurusnya. Beliau tidak 


memohon kepada Allah & ketika ditempatkan ke suatu tempat 


berteduh kecuali makanan yang bisa .menawar rasa laparnya. 
Sungguh banyak riwayat darinya yang menyebutkan, bahwa 
Allah & mewahyukan kepadanya: Wahai Musa, jika engkau melihat 
kefakiran datang, maka ucapkanlah: “Selamat datang simbol orang- 
orang shalih”. Dan bila engkau .melihat kekayaan datang, maka 
ucapkanlah: “Ini dosa yang disegerakan hukumannya'. Jika engkau 
mau, maka engkau boleh membaginya tiga dengan pemilik ruh'. 
Maka kalimatnya dalam perkaranya ini sungguh menakjubkan karena 
beliau mengatakan, “Laukku adalah lapar, sloganku adalah. takut, 
pakaianku adalah wol, tungganganku adalah kedua kakiku, leteraku 
di malam hari adalah bulan, penghangatku di musim dingan adalah 


matahari, buah-buahanku dan selasihku adalah apa yang 


ditumbuhkan bumi untuk binatang buas dan hewan ternak. Aku tidur 
malam sementara aku tidak memiliki apa-apa, namun tidak ada 
seorang pun yang lebih kaya daripada aku'. Dan bila engkau mau, 
engkau boleh membagi empat dengan Sulaiman bin Daud ga. 
Karena tidak ada yang lebih menakjubkan yang lebih dari mereka. 
Beliau makan roti gandum di tengah: orang-orang khususnya, dan 
memberi makan keluarganya berupa makanan kasar, sementara 
orang lain memakan tepung halus. Bila diliputi gelapnya malam ia 
mengenakan pakaian goni, merangkulkan tangannya ke lehernya, 
dan melalui malam sambil menangis hingga pagi. Beliau memakan 
makanan yang kasar, dan memakai pakaian bulu. Semua ini 
membuat marah apa-apa yang dimurkai Allah &, dipandang kecil 
oleh apa-apa yang dipandang kecil oleh Allah 8, dan tidak 
dibutuhkan oleh apa-apa yang tidak dibutuhkan Allah: Kemudian 
orang-orang shalih berikutnya mengikuti cara mereka, menapak jejak 


34 


| 
! 
| 





Hilyatul Auliya” 





mereka, menerapkan kerja keras dan mengambil pelajaran, 
meringankan pemikiran dan bersabar menanti masa yang pendek 
dengan menjauhi gemerlap reka perdaya yang bergerak menuju 
kefanaan (kemusnahan), serta memandang kepada akhir dunia, dan 
tidak melihat kepada permulaannya, memandang kepada akibat 
. pahitnya dan tidak memandang kepada manisnya yang disegerakan. 
Kemudian mereka membiasakan diri mereka bersabar dan 
memposisikan diri mereka bagaikan yang telah mati, yang tidak halal 
untuk kenyang kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena itu mereka 
makan sekadar dapat memompa nafas dan mempertahankan nyawa 
serta menenteramkan keinginan terhadap daging sehari. Mereka 
menjadikannya setara dengan bangkai yang sangat busuk, sehingga 
setiap yang melewatinya akan menutup hidungnya. Maka dengan 
begitu mereka mendapat ejekan karena kondisi itu, namun mereka 
tidak berhenti untuk kenyang dari kebusukan. Maka mereka 
mengasingkan diri, dan ini menjadi kedudukan tersendiri pada jiwa 
mereka. Mereka merasa heran terhadap orang-orang yang memakan 
keduniaan dengan kenyang, dan menikmati kelezatannya dengan 
lahap. Mereka mengatakan di dalam diri mereka, “Tidakkah engkau 
lihat mereka tidak takut makan, padahal mereka mendapati bau 
busuk'. Demi Allah, wahai saudaraku, sesungguhnya itu kelak lebih 
busuk daripada bangkai yang membusuk, hanya saja ada orang-orang - 
yang menyegerakan kesabaran sehingga tidak mendapati bau busuk, 
dan yang muncul dari bau kulit yang busuk tidak ditemukan 
busuknya, dan dari baunya tidak ditemukan sesuatu yang 
mengganggu orang yang lewat maupun yang tengah duduk di 
dekatnya. Cukuplah bagi orang yang berakal dari mereka, bahwa 
barangsiapa yang mati darinya dalam keadaan meninggalkan banyak 
harta, maka akan menyenangkannya bilamana dulunya ia fakir dalam 


Hilyatul Auliya 


hal itu, atau dalam keadaan terpandang, maka akan 
menyenangkannya bilamana dulunya ia seorang yang rendahan, atau 
dalam keadaan sejahtera, maka akan menyenangkannya bilamana 
dulunya ia mendapat cobaan (petaka), atau dalam keadaan berkuasa, 
maka akan menyenangkannya bilamana dulunya ia rakyat jelata. Jika 
engkau memisahkannya, maka akan menyenangkanmu bahwa dulu 
engkau meremehkan para pemiliknya, sementara engkau adalah 
orang yang sangat miskin dalam hal itu, bukankah itu bukti yang 
menunjukkan perendahannya bagi yang mengerti perkaranya. 


Demi Allah, seandainya dunia itu, barangsiapa menginginkan 
sesuatu darinya maka ia akan mendapatkannya tanpa harus 
mengupayakannya dan tanpa harus bersusah payah, hanya saja bila 

“mengambil darinya maka berlaku padanya hak-hak Allah di 
dalamnya, dan akan menanyainya mengenai hal itu dan 
memberdirikannya saat menghisabnya, tentulah seorang yang berakal 
selayaknya tidak mengambil darinya kecuali sekadar makanannya dan 
mencukupinya agar tidak meminta-minta, serta karena benci 
menghadapi kerasnya hisab. Namun dunia itu, bila engkau 
memikirkannya maka ada tiga hari padanya. Satu hari berlalu, 

engkau tidak dapat lagi. mengharapkannya. Satu hari yang tengah 
engkau jalani, semestinya engkau memanfaatkannya dengan 
seksama. Dan satu hari lagi yang akan datang, engkau tidak tahu 
akan masih akan mengalaminya atau tidak, dan engkau tidak tahu 
mungkin engkau akan meninggal sebelumnya. Adapun hari kemarin, 
maka itu adalah hakim yang santun. Sedangkan hari sekarang adalah 
teman yang meninggalkan, hanya saja hari kemarin walaupun telah 
menyusahkanmu dengan sendirinya, namun telah meninggalkan 
hikmahnya di tanganmu. Jika engkau telah menyia-nyiakannya, maka 
telah datang kepadamu penggantinya. Dan adakalanya ia lama pergi 


36 


Hilyatul Auliya 





darimu, namun kini ia cepat menghampirimu, dan esok ada harapan 
di tanganmu darinya. Maka ambillah yang pasti dengan amal, dan 
tinggalkanlah tiup daya dalam angan-angan sebelum tibanya ajal. Dan 
hendaknya engkau tidak memasuki hari dengan mendambakan esok 
hari atau mendambakan apa yang setelahnya, karena hal itu akan 
menambahkan kesehatanmu dan melelahkanmu, dan engkau 
menginginkan pada harimu untuk mengumpulkan apa yang 
mencukupi hari-harimu. Itu tidak mungkin, karena akan banyak 
kesibukan, bertambah kesedihan, membesarkan kelelahan dan sang 
hamba akan menghilangkan amal dengan harapan. 


Seandainya harapan terhadap hari esokmu keluar dari hatimu, 
maka engkau berbuat baik hari ini dalam amalmu dan mencukupkan 
.mereka dengan harimu ini, namun harapanmu terhadap hari esok 
merigajakmu kepada kealpaan (kelalaian) dan mengajakmu untuk 
menambah upaya dalam mencari. Jika engkau mau dan 
mencukupkan, aku akan menggambarkan dunia kepadamu. Saat itu 
ada dua macam, yaitu saat yang telah berlalu dan saat yang akan 
datang, serta saat dimana engkau berada di dalamnya. Adapun saat 
yang telah berlalu dan yang akan datang, maka engkau tidak 
menemukan kelezatan karena ketenteramannya dan tidak pula derita 
karena petakanya. Sementara dunia adalah saat dimana engkau 
berada di dalamnya, lalu saat itu memperdayaimu dari surga, dan 
mengarahkanmu ke neraka. Sesungguhnya hari ini, bila engkau 
menanggapnya tamu yang singgah kepadamu, yang mana ia nanti 
akan beranjak darimu, lalu engkau membaguskan penerimaannya 
dan ramah terhadapnya, maka ia akan bersaksi untukmu 
(membelamu), membelamu karena itu, dan jujur mengenaimu. Tapi 
bila engkau buruk dalam menerimanya sebagai tamu, dan tidak 
ramah terhadapnya, maka ia akan menusuk kedua matamu. Itu 


37 


Hilyatul Auliya" 


adalah dua hari yang kedudukannya sebagai dua saudara yang ' 


singgah kepadamu, dimana salah satunya engkau bersikap buruk 
terhadapnya dan tidak ramah terhadapnya mengenai apa-apa yang 
ada di antaramu dan dia. Lalu yang satu lagi datang kepadamu 
setelahnya, lalu ia berkata, “Sesungguhnya aku datang kepadamu 
setelah saudaraku. Maka sesungguhnya sikap. baikmu kepadanya 
akan menghapuskan sikap burukmu kepadanya (saudaraku), dan ia 
akan memaafkan apa yang telah engkau perbuat. Maka bersikap 
baiklah engkau bila aku singgah kepadamu dan mendatangimu 
setelah saudaraku yang telah pergi darimu itu. Karena sungguh 
engkau telah mendapat keberuntungan dengan pengganti darinya'. 
Bila engkau mengerti, maka tebusiah apa yang telah engkau sia- 
.siakan. Bila engkau menyusulkan yang bekalangan kepada yang 
duluan (yakni sama-sama diperlakukan tidak baik), maka keduanya 
akan membinasakanmu dengan kesaksian keduanya atasmu. 
Sesungguhnya umur yang tersisa itu tidak dapat diukur harganya dan 
tidak pula bandingannya. Jika engkau mengumpulkan dunia 
semuanya, maka itu tidak akan setera dengan satu hari yang tersisa 
dari umur pemiliknya, maka janganlah engkau menjual hari ini dan 
menyandingkannya dari dunia dengan yang selain harganya. Jangan 
sampai apa yang telah terkubur itu jauh lebih besar daripada apa 
yang sekarang ada di tanganmu dan menjadi milikmu. Sungguh, bila 
yang telah terkubur di dalam kuburnya itu dikatakan kepadanya, Ini 
dunia, dari awal sampai akhir, engkau menjadikannya untuk anakmu 
setelahmu, mereka menikmatinya setelah ketiadaanmu, sementara 
engkau dulu tidak memiliki keinginan selain (kebahagiaan) mereka. 
Apakah ini lebih engkau sukai ataukah hari yang di dalamnya engkau 
dibiarkan beramal untuk dirimu?" Tentu ia akan memilih itu. Apa 
pun yang dapat mengumpulkan sesuatu bersama hari ini kecuali ia 


38 


Maak n Debina 





Hilyatul Auliya" 





memilih hari yang tengah dialaminya, karena menginginkannya dan 
mengagungkannya, bahwa bila dibatasi pada suatu saat yang boleh 
dipilih, dengan beberapa kali lipat sebagaimana yang telah aku 
terangkan kepadamu tadi, yang mana berkali lipatnya itu untuk orang 
selainnya, tentulah ia akan memilih saat yang untuk dirinya daripada 
saat lain yang berlipat itu tapi untuk orang lain. Bahkan bila dibatasi 
pada suatu kalimat yang bisa dikatakannya untuk dituliskan baginya, 
dengan apa yang telah aku terangkan kepadamu tadi yang berlipat 
ganda tapi untuk orang lain, tentulah ia akan memilih satu kalimat 
yang untuk dirinya. Maka intropeksilah hari ini untuk dirimu, lihatlah 
saat, agungkanlah kalimat dan waspadailah penyesalan ketika 
datangkan sakaratul maut. Jangan merasa aman bahwa perkataan ini 
akan memiliki hujjah. Semoga Allah memberi manfaat kepada kami 
dan juga engkau, serta menganugerahi kami dan juga engkau akhir 
yang baik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.” 


ay & o-— 


JB ska 3 AI Ke AL — yak 


302. - 


Sig Ia -JU Aja sek Pan ee 
sape Laka ya SL :JB SIA 5 


Lap ga Gi Ae SA Jae an ane GT 


£ 


aya BA AT Ngara 
TAN Olga in M3 ai Ad gai Gate 


39 


Hilyatul Auiy — | 

GG G3 EP IE Gen oh ba 
BA 3 PA ia data USS giga 
3 st Tea AA 
LK el AI Ja GP) Iko Uh 
IE IPA ah Go dh IE AN 
G3 AI AP Ob BY EV IE 
DAA Ga AAN IL VOA eh 
obi ab — AU NPV, AE 
PA EA Ga IA da, HE 5 553 
Lab 33 abi Uh Al Gila UAS 
Idi DE GS 3 day Uma Lp 


“ 2-3 PE aa 


Abe alah TA II Aa Ay Raih ai 


Hilyatul Auliya 

SEE, KAL SI GNU MA goo 
Sibaang BBI Ji Ob dl OKI sut 
MY ON AW babi ses ph 
5 BS EA ah yng suah “3 
Ojua 3 Si Lp GIA La RI Maa 


“ 4 .X- 


uya oa jan 2 ghomen A3 yaaa Syah 
Jah GE Gg MAU 33 Lag SAS 
ba AA Taja pi Ol LV hap 


“ 


“ 


2 Pa AI of ll naat AI Ii 
AA II Sab 3 jak Tua 


2.20 


TU tp BET DT Ji Sala ya ae AG 
me Aa SA ah Ja Sp al UI SG 


2 


41 


Hilyatul Auliya' 


5 Al P BS La OS La chat & B3 AA 


dad Naa BA 453 Abal Ok San 2 Ab 


San GS dah An LA Gl abi 


3 1g alis Pa AE BS 
Ta Aa aa abs Las 2 ya Sa 3 33, gal 
Ki do IA Ap 3 9 Sob AS, 
| Ha daa Ja mt ga Ka 

PA AS , Li GG 2 ES 
An SG Hah TAS GG Wae, At 


“. aa 


Bp 333 3 Lia ab & ap sae La de 
: 4 
atuh Iko Re PC Kat ii 


AS Uni eat NI Ke AV smk 
Cah Sa UG C3 Gl BN Ga 


Hilyatul Auliya 


0 


o ..€ Tan La AI OX Pd o- o - . 3 » 
- - - - - & P3 .. 
K5 38 Ups colod ding 0S CS yal 3 
- » 2 - 


ro. Hana 3 Dosa Aek LK AL OT Pa 
d3 nila yap Yg Leon pab Y ella 


- 
Bata an Na 


BG gb Ah ama pig Wluaa 
Ab 3 Aa Je IS IE ad ali 
SA EN PET US 0 
Mati JB at Dg AG ae baal 
MAN Kah Uh ai 3 ba OKU 
Gn S3 BT NUN HB ah Gabe, 
y MA IG La WS SrpU 3 3 
SM 1 Opi MBA AD L 
das Stf oa Bu Un SY, 
Ba AT SA pang BN AI 3 SS 


Pa Mi Up an Ja 3 Uti Ih 


43 


Hilyatul Auliya 





5 uje SBO JAS Jj 
TA Aa Ae SI 3 ng 
A3 0 UN Jadi G3 DA kp ad, 
Dp) BEN 3 MI ti M3 
-ISU GP NG dB Ia dai IE Ca 
ale ge sena GEN 2 
da GE) Bala Aa GA 
Aan se la ut KN PG PETA 
GP cad Lag TAN JAN GI 3 akh 
Ka lai La B3) DG, 5335 313 Jas 


LAS DAS Eredla Ob ega GAS Il NA 


aa KK rp Gan 
SF AG AN SS MI AYI 


Hilyatul Auliya 
ai ale pp Ii Uk pa YA 
CS 1 Sl Sal ad Ijin Jaa 
IS Yo 3 Se ul 3 Sl 36 
JGA Ca Jas GA ASI Sa Ul, Al y 5 Y 
Abd dl Ill La NA SI AE FI 
Sa aa PA NN tenan 
GA cA as SI) 3 BI (ainika 225 


de at 3 je ba 


Pn 


sn Ga Hi 
Lala BAY 22 Jaan sa. kel aan ana 
ga Tag Ae Aa 


AA Aa Gi AA ip nga 
Ha ia ni ea 


ak: 


45 


Hilyatul Auliya' 


ME SEM geo Ta 
CM 315 45 $ rel Ji otr II 
Yes ta Dp Yaa uh Ka 
JAM 213) AMI Bro Ii MI OS 
ah pe SAI 3 AG dh 
as at, TN Ab sh ANA sah 
Hn VISI Ii 5 al cdi JAS ot 


S5 Oa 5 


YA SP KA G3 JA 


£ o- “5 - Pas Mo3 Te Logo. 2 Pa 2g 
MS LP KY) lal Pep as 
gi SSI ega JI Cb 
Lex - 0. Slo . A4 


Bhi La GS AG Wong Apon3 ya SAI Apr) 
Loc PN UR, - 5 3 - 0 o Li. Pa 
SD Gale Ih GAN SMA oa Lele si 


46 





Hilyatul Auliya'" 


(OA £ 0 Ka KI au 
PAKAN ASET capai ms Ti IYA ASI) 
ad AG AS SEA F3 Is SN ye 
Ll TI so BK AS Ali Eos 
AANG aa en ab Gi 


13 balas Cah arah GS anang 


Y, CP Ha SA 3 La Par 
AMELIA II Klo v SEL Y, Z5 Aa 
Yes Iu IS 


Ie dn ta ln ap eat kaa 


PA Neta Uu. Ha Diah Sita ha aa 
1794. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Thalib bin Sawadah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yusuf bin Bahr Al Marwazi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ubaidah Sa'id bin Razin menceritakan kepada kami, ia 


47 


Hilyatul Auliya' 





berkata: Aku mendengar Al Hasan memberikan wejangan kepada 
para sahabatnya, ia berkata, "Sesungguhnya dunia adalah negeri 
amal. Barangsiapa bergaul dengannya dengan sikap kurang untuknya 
dan zuhud terhadapnya, maka ia akan bahagia karenanya, dan 
pergaulannya itu akan bermanfaat baginya. Dan barangsiapa yang 
bergaul dengannya dengan menginginkannya dan mencintainya, 
maka ia akan sengsara karenanya, dan merugikan nasibnya dari 
Allah #5, kemudian mengantarkannya kepada apa yang ia tidak dapat 
bersabar dan tidak kuat terhadapnya, yaitu adzab Allah. Maka 
sebenarnya dunia itu kecil, kesenangannya sedikit, dan kefanaannya 
telah ditetapkan atasnya. 


Sementara Allah menguasai pewarisannya dan semua 

" penghuninya. Mereka akan dipindahkan darinya ke tempat-tempat 
yang tidak akan usang, dan tidak akan dirubah oleh panjangnya 
masa. Di sana tidak ada umur yang berakhir sehingga mereka tidak 
akan mati, dan walaupun telah lama tinggal di sana, mereka tidak 
akan pernah keluar. Maka waspadalah -dan tidak ada kekuatan 
kecuali dengan pertolongan Allah- terhadap tempat tersebut, dan 
banyak-banyaklah mengingat tempat kembali itu. Wahai anak adam, 
putuskanlah kebanyakan keinginanmu terhadap dunia, atau tali- 
talinya akan memotongmu sehingga terputuslah ingatan tentang 
untuk apa dirimu diciptakan, dan hatimu akan menyimpang dari 
kebenaran dan condong kepada dunia sehingga membinasakanmu. 
Itu tempat-tempat buruk yang telah jelas bahayanya, terputus 
manfaatnya selamanya, demi Allah, para penghuni mengalami 
penyesalan panjang yang tak berkesudahan, dan adzab yang keras. 
Karena itu, wahai anak Adam, jangan engkau terpedaya, janganlah 
merasa aman selama tidak akan jaminan darinya. Karena huru-hara 
besar dan kedahsyatan segala hal telah di depanmu, engkau belum 


48 


Hilyatul Auliya" 





terlepas darinya hingga sekarang, dan engkau pasti mengalami itu, 
dan menghadiri berbagai peristiwa itu. Mungkin Allah akan 
melindungimu dari keburukannya dan menyelamatkanmu dari huru- 
hara, dan mungkin juga kebinasaan yang akan menimpamu. Itu 
tempat-tempat yang kerasa yang sangat menakutkan, mengerikan 
dan sangat menggucang hati. Karena itu, bersiap-siaplah, dan larilah 
dari keburukannya. Jangan sampai engkau dibinasakan oleh 
gemerlap sedikit yang fana, dan janganlah engkau menantikannya, 
karena hal itu sangat cepat terjadi di dalam umurmu. Maka segeralah 
songsong ajalmu, dan jangan menangguhkan hingga esok, karena 
engkau tidak tahu kapan akan menuju Allah. Ketahuilah, bahwa 
manusia menjadi sungguh-sungguh meraih gemerlap dunia sehingga 
menggalinya di setiap kerumunan, dan semuanya merasa takjub 
dengan apa yang ia merasa rela dengannya, antusias untuk mendapat 
tambahan darinya. Sebenarnya semua hal dari itu yang tidak untuk di 
jalan Allah Azza wa jalla dan tidak untuk menaati Allah, maka 
pemiliknya sungguh telah rugi dan sia-sialah upayanya. 


Adapun segala hal dari itu yang digunakan di jalan Allah dan 
untuk menaati Allah, maka pemiliknya telah mendapatkan perkara 
mereka dengannya, dan mendapat petunjuk di dalamnya untuk 
memperoleh bagian mereka. Di sisi mereka ada Kitabullah dan janji- 
Nya, penyebutan apa-apa yang telah lalu dan penyebutan apa yang 
tersisa, serta berita tentang yang setelah mereka. Demikian juga 
perintah Allah sekarang dan sebelum itu, adalah sama dengan 
perintah-Nya kepada yang telah lalu. Karena hujjah Allah telah 
berlaku, alasan telah jelas, dan semuanya akan diganjar penuh oleh 
Allah sesuai dengan amalnya. Kemudian gadha Allah terhadap para 
hamba-Nya ada dua kemungkinan: Diterapkan padanya rahmat-Nya 
dan pahala-Nya, maka sungguh itu adalah nikmat dan kemuliaan: 


49 


Hilyatul Auliya" 


Diterapkan padanya kemurkaan-Nya dan hukuman-Nya, maka 
sungguh itu adalah kerugian dan penyesalan. Akan tetapi, adalah hak 
atas orang yang telah datang keterangan dari Allah kepadanya, 
bahwa ini adalah perintah-Nya, dan itu telah terjadi, yaitu 
mengecilkan dalam pandangannya apa yang dikecilkan di sisi Allah, 
dan mengagungkan di dalam dirinya apa yang agung di sisi Allah. 
Bukankah kebencian dan kehinaan bagi para ahli dunia setelah 
kematian, yang disebutkan Allah itu, tidak menyenangkan jiwa 
seorang pun dari kehidupan dunianya? Karena dunia telah 
dinyatakan akan sira, kenikmatannya tidak abadi, petakanya tidak 
terjamin, yang barunya akan usang, yang sehatnya bisa sakit, yang 
kayanya bisa miskin, mengombang-ambing para pemiliknya, dan 
. mempermainkan mereka dalam segala kondisinya. Maka di situ 
terdapat pelajaran dan keterangan bagi yang mau mengambil 
pelajaran. Maka apa lagi yang kau tunggu? 

Wahai anak Adam, kini engkau berada di negeri yang 
mencampakkanmu, dan tampaknya sudah cukup jelas perkaranya 
bagimu. Maka menuju kepada menghilangnya apa yang tengah 
terjadi adalah sangat cepat, kemudian mengantarkan para pemiliknya 
kepada perkara-perkara yang lebih besar dan jauh lebih berbahaya. 
Karena itu, wahai anak Adam, bertakwalah kepada Allah, dan 
hendaknya upayamu di dunia adalah untuk akhiratmu, karena engkau 
tidak memiliki sesuatu pun dari duniamu kecuali apa yang muncul di 
hadapanmu, maka janganlah engkau menyimpan untuk dirimu apa 
yang engkau miliki, dan janganlah mengikutkan dirimu selama 
engkau tahu bahwa engkau akan meninggalkannya untuk. yang 
setelahmu. Akan tetapi, berbekallah untuk perjalanan jauh, dan 
persiapkanlah persiapan untuk hari-hari hidupmu dan lamanya 
'berdirimu sebelum diturunkan kepadamu ketetapan dari Allah yang 


50 


Hilyatul Auliya' 


pasti terjadi, lalu menutupi dari apa yang engkau inginkan. Jika 
engkau, wahai anak Adam, telah menyesal, dimana penyesalan tidak 
lagi berguna bagimu, maka tendanglah dunia, olok-oloklah dirimu 
dengannya, dan tinggalkanlah kelebihan darinya. Karena jika engkau 
melakukan itu, maka engkau telah memperoleh harga yang paling 
menguntungkan berupa kenikmatan yang tidak akan sirna, dan 
engkau selamat dari adzab keras yang tidak memberi istirahat 
maupun jeda bagi yang mengalaminya. Maka bekerjalah dengan 
sungguh-sungguh untuk apa yang engkau diciptakan untuknya, 
sebelum terpecah belahnya segala perkara bagimu sehingga sulit 
bagimu mengumpulkannya. Pergaulilah dunia dengan tubuhmu, tapi 
tinggalkanlah dia dengan hatimu. 


Dan hendaklah memberimu manfaat apa yang engkau lihat 
dari umur yang telah berlalu di hadapanmu. Telah terhalang di antara 
ahli dunia dan apa yang mereka berada di dalamnya, karena 
kefanaannya sebentar lagi, sementara akibatnya sangat mengerikan. 
Maka hendaklah ketakjuban para pemiliknya menambah zuhud 
bagimu terhadap dunia dan menambah waspada terhadapnya, 
karena demikianlah perihalnya orang-orang shalih. 


Dan ketahuilah, wahai anak Adam, bahwa engkau mencari 
perkara besar yang tidak terbatas padanya kecuali yang miskin lagi 
binasa, maka janganlah engkau mengikuti reka perdaya sementara 
engkau melihat jalannya, dan janganlah engkau meninggalkan 
nasibmu karena telah diperlihatkan kepadamu sementara engkau 
ditanyai dan dikatakan kepadamu, maka ikhlaskanlah amalmu. 
Apabila engkau memasuki waktu pagi, maka tunggulah kematian, 
dan- apabila engkau memasuki waktu sore, maka jadilah demikian 
juga. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. 


51 


Hilyatul Auliya" 


Sesungguhnya manusia yang paling selamat adalah orang 
yang mengamalkan apa yang Allah turunkan baik dalam kelapangan 
maupun petaka, dan memerintahkan para hamba untuk menaati . 
Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya kalian berada di negeri 
tercela yang diciptakan sebagai cobaan dan ditetapkan ajal bagi para 
penghuninya, bila mereka telah sampai kepadanya maka binasalah. 
Allah mengeluarkan tanamannya dan menebarkan padanya berbagai 
macam binatang. Kemudian mengabarkan kepada mereka tentang 
apa yang kelak mereka alami, memerintah para hamba-Nya pada 
apa yang dikeluarkan untuk mereka dari itu, yaitu dengan menaati- 
Nya. Menjelaskan kepada mereka jalannya, yakni jalan ketaatan, dan 
menjanjikan surga kepada mereka atas itu, yang mana saat itu 

. mereka masih di dalam genggamannya, tidak ada seorang pun dari 
mereka yang mampu melawan-Nya, dan tidak ada sesuatu pun dari 
perbuatan mereka yang luput dari pengetahuan-Nya. | 


Perbuatan mereka di dalamnya sangat beragam, antara yang 
durhaka dan taat kepada-Nya, masing-masing akan mendapatkan 
balasan dari Allah sesuai dengan apa yang diperbuat, dan nasib yang 
tidak dikurangi. Aku belum pernah mendengar Allah #k pada apa 
yang dipesankan kepada para hamba-Nya dan diturunkan kepada 
mereka di dalam Kitab-Nya, yang menganjurkan seseorang dari para 
makhluk-Nya untuk menyukai dunia, dan tidak pula -untuk 
meridhainya dengan jaminan di dalamnya, dan tidak pula untuk 
condong kepadanya. Bahkan mengemukakan ayat-ayat dan 
membuat  perumpamaan-perumpamaan yang  mencelanya, 
melarangnya dan menganjurkan selainnya. Allah juga telah 
menerangkan kepada para hamba-Nya, bahwa perkara yang dunia 
dan para penghuninya diciptakan untuknya adalah perkara besar lagi 
dahsyat. 


52 


Hilyatul Auliya' 


Allah akan memindahkan mereka darinya, yang aku lihat, ke 
negeri yang tidak ada ganjaran yang menyamai ganjaran mereka dan 
tidak ada sisa yang menyamai siksaan mereka. Akan tetapi itu adalah 
negeri keabadian, dimana Allah & menghukumi para hamba 
berdasarkan perbuatan mereka, kemudian menempatkan mereka di 
tempat-tempat mereka, tidak ada kesengsaraan yang berubah 
padanya dan tidak pula kenikmatan. Semoga Allah merahmati 
hamba yang mencari yang halal dengan upayanya hingga ketika telah 
berada di tangannya ia mengarahkannya kepada apa yang diarahkan 
Allah. 


Kasihan engkau, wahai anak Adam, tidaklah 
membahayakanmu apa yang menimpamu dari tekanan-tekanan 
dunia bila sampai kepadamu kebaikan akhirat. 'Bermnegah-megahan 
telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur' (Os. At- 
Takaatsur (102): 2). Ini mempermalukan manusia. Bermegah- 
megahan telah memelaikan kalian dari surga, padahal telah ada 
seruan Allah # dan kemuliaan-Nya. 


— Demi Allah, sungguh kami telah menyertai orang-orang yang 
pernah mengatakan, “Kami tidak memerlukan dunia, bukan untuk itu 
kami diciptakan”. Maka mereka pun mencari surga dengan pagi, sore 
dan begadang. Ya, demi Allah, hingga mereka menumpahkan darah 
mereka untuk itu, dan mengharapkan itu, lalu mereka pun menang 
dan selamat. Selamat bagi mereka, tidak seorang dari mereka yang 
melipat pakaian, tidak pula menjadikannya alas, dan tidaklah engkau 
menjumpainya kecuali dalam keadaan berpuasa, hina, sedih dan 
takut, hingga apabila ia masuk kepada keluarganya, bila disuguhkan 
| sesuatu kepadanya maka ia memakannya, dan bila tidak maka ia 


53 


Hilyatul Auliya' 

memakannya, dan bila tidak maka ia diam, tidak menanyakan sedikit 

pun kepada mereka: apa ini, apa ini.” Kemudian ia berkata, 
“Bukanlah orang yang mati itu lalu beristirahat dengan kematian, 


akan tetapi kematian adalah mayatnya orang-orang yang hidup 5 


? 
Pr 
13 


JB Cot LI aka ah Bis —1VA0 


Kena “IG “00. o KN oo Lo AG. 4 Kana 
2 dim) Uji AN XS A 
Bd 380 A4 2 


0-3 3 o oa? o- IG - Sa 
Iu ya Ke Wa :JB ole DL W 


. .. 


US IST AJE ea op 
BI Je BE ae, MANA Ui 
Bip Ap OA SA sj Ja 0) Ula 
39 PN Anh MA IG sa 
Oa GE ng Gibd HSG ce MA 
AU EA IU 


N 


w 


Hilyatul Auliya 
A3 Pb G3 SAB Sh G3 Oia UE 
yp 3” ah UB Ge AR or, 
dia Ba HET, 8) 3 ES SA Taro 
Mas (A3, Kes sah 5 33 Da 
CA 3 LA Dlgh BU) 23 Ya 


2 P4 


3 Se "3 35U3 IN 2 Tan 9 kan 


- . B3 ze 


Y 3 oa TARI Gay US Sa 


5 Ian Ss ms 


On asi Y, basa Dera Oil 3 M3 
Main Cpu Our 


1795. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada - 
kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Thalut bin Abbad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdul Mukmin bin Ubaidullah menceritakan kepada 
kami dari Al Hasan, ia berkata, “Wahai anak Adam, amalmu, 


55 


Hilyatul Auliya" 





amalmu, sesunggunya itu adalah dagingmu dan darahmu. Maka 
lihatlah dalam kondisi bagaimana engkau mendapati amalmu. 
Sesungguhnya orang yang bertakwa memiliki tanda-tanda yang 
dengannya mereka dapat dikenali. Jujur dalam berkata, memenuhi 
janji, bersilaturahim, mengasihi yang lemah, tidak kebanggaan dan 
kesombongan, mengerahkan kebajikan, tidak membanggakan diri 
terhadap orang lain, berakhlak baik dan berlapang akhlak terhadap 
apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah &. 


Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau akan melihat 
amalmu ditimbang, yang baiknya dan yang buruknya, maka janganlah 
meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun itu kecil, karena 
sesungguhnya jika engkau melihatnya maka kedudukannya akan 
- menggembirakanmu. Dan janganlah engkau meremehkan keburukan 
sedikit pun, karena sesungguhnya jika engkau melihatnya maka 
kedudukannya akan terasa buruk bagimu. Semoga Allah merahmati 
orang yang mencari penghasilan yang baik, berinfak dengan 
sederhana dan memberikan kelebihan untuk hari miskin dan sangat 
miskinnya. Sangat jelas-jelas, dunia telah sirna dengan kondisi segala 
konsekwensinya, dan tersisa amal-amal yang dikalungkan di leher- 
leher kalian. Kalian menggiringkan manusia sementara kiamat 
menggiringkan kalian. Orang-orang baik kalian telah bersegara 
(kepada kebaikan), lalu apa yang kalian tunggu? Menunggu bukti 
yang dapat disaksikan Mata? Sungguh, tidak ada lagi Kitab setelah 
Kitab kalian ini, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kalian ini. Wahai 
anak Adam, juallah duniamu dengan akhiratmu, niscaya engkau akan 
mendapat keuntungan keduanya, dan janganlah engkau menjual 
akhiratmu dengan duniamu, karena engkau akan menderita kerugian 
keduanya.” 


56 


Hilyatul Auliya 
Sdoe —1VAT 
(ak ang Tag kal Duka Bax :JB 
Per Olgu 2 do Ga AL Ju 
Lp id Aa KT H3 aa 
Aa 


,— 


SEK Sa oa of 3) Aa s1 : 
S pss SAN OR Giro UI 
A3 ga UN aa Us Z0 Cal ame 


Oo 9 


BAG (3 Ia ISU gp Yg MU PP La 3 4 


| 1796. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Muhammad bin Sabig menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik 
bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Humaid, ia berkata, 
“Pada suatu hari di bulan Rajab, ketika Al Hasan di masjid, ia 
meneguk air dan meludahkannya, menghirup nafas sangat dalam, 


57 


Hilyatul Auliya 


kemudian menangis hingga bahunya bergoyang, kemudian ia 
berkata, “Seandainya ada kehidupan di dalam hati, seandainya ada 
kebaikan di dalam hati, niscaya aku membuat menangisi kalian dari 
malam yang esok paginya Hari Kiamat. Sesungguhnya akan ada 
malam yang mengantarkan pagi Hari Kiamat, maka para makhluk 
tidak mendengar suatu hari pun yang di dalamnya lebih banyak aurat 


yang tampak dan mata yang menangis daripada Hari Kiamat'. 


SULa up pra Ne oo SAY 


— 
5 
c 
EC 
- 
F 
r 
5 
& 
3 
& 
7 
r 


Go 0. sda 


og daa Cah SAN JS TA Tab JB :JU 
SAT Y LI Ane YM S3 op ST si bu 


pat Y9 BS at Je A33 BT uan 


1797. Ahmad bin Ja'far bin Malik menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Sabig 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Mighwal 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan berkata, “Kelak 
setiap orang ada berada pada apa yang diutamakannya. Barangsiapa | 
yang mementingkan sesuatu maka dia banyak menyebutnya. 


58 


Hilyatul Auliya" 





Sesungguhnya tidak ada dunia bagi yang tidak memiliki akhirat. Dan 
barangsiapa yang lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya, 
maka tidak ada dunia baginya dan tidak pula akhirat.” 


Z2 ” 


Bab JB elu 2 Kalu KI —1VAA 
JG « beban 5 dp GAS SAS :JG OA Gp Ka 


AG 


al Ea JG. Ag ran Cone Ju “2 3 Tea 
SEN EN SN Aa 
Gan Aa 


2) Uap NY P3 YG GS La AN, 
Oo. . “0 - (-) F4 
Nai aa 

P4 “ 
1798. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Isa Al Yasykuri menceritakan kepada 
kami, ia berkata, "Aku mendengar Al Hasan apabila menyebutkan 


pengejar dunia, ia berkata, “Demi Allah, dunia itu tidak akan bertahan 
baginya, dan ia tidak akan bertahan untuknya. Ia tidak akan selamat 


59 


Hilyatul Auliya" 





dan kepenatannya, keburukannya dan perhitungannya. Dan sungguh 
telah dikeluarkan darinya di dalam suatu lubang.” 


sg —1yaa 


Ya «| Ig 3, Bonlasi #1 :3 TA karun 
alan Gg ons 2 NAS 6 SIS A5 J6 Jie “Ai 


KS YA RI Ja BA PA 3 
sa S) JA One LO 


“9 


At GI Sr Aa ear 1g, A3 Te 


2 "CG Aa 


1799. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin An-Nu'man 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Adam Al 
Muthi'i -yang mana dikatakan bahwa ia termasuk para pengganti- 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Makhlad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan mengenai 
firman Allah 8: "Ambillah, bacalah kitabku (ini). Sesungguhnya aku 


60 


Hilyatul Auliya" 





yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap 
diriku" (Os. Al Haaggah 169l: 19-20), ia berkata, “Sesungguhnya 
seorang mukmin itu berbaik sangka kepada Tuhannya sehingga baik 
amalnya, dan sesungguhnya seorang munafik itu berburuk sangka 
sehingga buruk amalnya.” 


DB. & 4 o 4 o- HS 


daa AN KS yeah ABI NA 


En 


si B3 Io ep Ge ae JG (as 5 Ya 
(Em ae MEA JB aya Olahan 


2.3 IG - 


PS ji mt WA “JG RAI Gis tas 70 
Ga Ge La sis Ine 2S Jb tb 
ol SI Anda UB Gegi NA 


- uv - 4 o “$ 

LE 8 IS di La pasak 

1800. Abu Mas'ud Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al 

Adib menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ahmad 
bin Sulaiman Al Harawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Hatim As-Sijistani menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ashma'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Umar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Hasan berkata, "Bersihkanlah hati ini, 
sesungguhnya hati ini sangat cepat terhapus, dan ketuklah jiwa-jiwa 


1 Gx 


61 


Hilyatul Auliya" 





ini, karena sesungguhnya jiwa-jiwa ini mudah dibujuk. Dan 
sesungguhnya jika kalian menaatinya, niscaya akan menggelincirkan 
kalian kepada keburukan yang sangat jauh.” 

2 o- 380 3D. A 2 - s re - 


Ba IE ra YAN IS EA JB 


3 ap - £ - ai & - £ o # - 01 
Oppa Arlan pl SAS 2JG 653 Gp Ola 
4 0 -— : a Aa & 0 3 6-1 55 - gi - 
Bani "JB ke Oi Oi ra Ko JB 
A 4-9 ia 4 0OE xr o Pa 0. 2 at, Dena ata 
Il aa Jl & ad 3S ep Adaa Ceywl 


z 


Ate Kaki SAI 3 Olah Te BE JW Ie 
se 3 KRS CE) SN LE 


1801. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al @ari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Al Hasan 
- menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Daud 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah Adh-Dharir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Awwam bin Hausyab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan 
berkata, "Barangsiapa yang memiliki empat karakter (ini), maka Allah 
mengharamkannya atas neraka dan melindunginya dari syetan. Yaitu 


62 


Hilyatul Auliya" 





barangsiapa yang menguasai jiwanya ketika berkeinginan dan takut, 
serta ketika bersyahwat dan ketika marah." 


Y o- 10316. a 


Al ae 2 KKN MEA Y 

-JG Ma ae BAL JB eU 
Ga Gas :JG pat 
Aa JG udi KI Ml Oia #4 JB (Sae 
Lt A63 aan UU IS LT SU sad Kis 


dan 30213 


Elis and Pi GA Ia (RI yi AI X2 Se 
Y, ar A1 He : JG (Bln GS AA aan Ui 
dan Re AI 
Gb Jon A3 jngan lia 
:JG ani 5 3 pa Gta 25) 


OJaludi an OLI An) PPse3) 23 KI 
MEN an na au ala Me Sa 


63 


Hilyatul Auliya 





PN 


Fi 2 en - ea Ta 3 an a si Tem 3 £ 
daku La 2 Aa) dl Olesi aG| 2 


H3 40 -. KAN 2 AR Ae 20.0 


. 


IN ag Gis Ga sa us 
Ya Jd as af mau Ben yo | An by 
san AI Di ca Yu, 0, ad ag, at 
aan one ba aba 
aah GS Ong AS Jet 0g GE, Maa) ah 
5 Ta 5 SSB Ona dehh KS 


2 
X 
NN» 
eN 


0, AN mb 38 Aa ag Na en ha 
Na 2 AT sea s5 of ag naa :. 
A 


“ 


lia S3 4 PSN ab su 


Hilyatul Auliya 





YES ca Diet Bai ya SAI 


£ P3 ba S3 
JEY gia Jt 


1802. Abu Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al Katib 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Ali Ath-Thusi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdul Karim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Haitsam bin Adi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar Al Hudzali 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Kami pernah duduk di 
hadapan Al Hasan, lalu seseorang mendatanginya, lalu berkata, 
"Wahai Abu Sa'id, tadi kami masuk ke tempat Abdullah bin Al 
Ahtam, ternyata ia sedang naza' (sekarat kematian), maka kami 
berkata, “Wahai Abu Ma'mar, bagaimana yang engkau rasakan? Ia 
berkata, 'Demi Allah, aku merasakan sakit. Dan aku tidak menduga 
diriku kecuali telah dilakukan terhadapku, akan tetapi, bagaimana 
menurut kalian mengenai seratus ribu di dalam kotak ini yang tidak 
ditunaikan zakatnya, dan tidak digunakan untuk silaturahim darinya? 
Kami pun berkata, “Wahai Abu Ma'mar, mengapa engkau 
mengumpulkannya?" Ia berkata, 'Demi Allah, aku mengumpulkannya 
untuk menghadapi kengerian zaman, ketidak pedulian penguasa dan 
banyaknya keluarga.” Lalu Al Hasan berkata, “Lihatlah kepada orang 
yang menyedihkan itu.  Syetan  mendatanginya lalu 
memperingatkannya akan kengerian zamannya dan ketidak pedulian 

penguasanya sehingga tidak mengindahkan apa yang telah Allah 
titipkan kepadanya dan Allah panjang umurnya di dalamnya. Demi 
Allah, ia keluar darinya dalam keadaan sedih, berduka, hina lagi 
tercela. Perhatikanlah olehmu wahai pewaris, janganlah engkau 


65 


Hilyatul Auliya' 





terpedaya sebagaimana terpedayanya teman kecilmu di hadapanmu. 
Datang harta ini kepadamu dalam keadaan halal, maka hendaklah 
engkau, tidak membiarkan itu menjadi petaka atasmu. Demi Allah, 
harta itu datang kepadamu dari orang yang telah menghimpunkan 
dengan menahan, yang untuk itu ia telah melalui malam dan siang 
dimana ia menempuh padang pasir dan hutan belantara, dari yang 
bathil ia mengumpulkannya dan terhadap yang berhak ia 
menahannya. Ia mengumpulkannya lalu menyimpannya dan 
mengikatnya, lalu menahannya tanpa menunaikan zakatnya dan tidak 
menyambung silaturahim darinya. Sesungguhnya Hari Kiamat itu 
memiliki penyesalan-penyesalan. Esok seseorang kalian akan melihat 
hartanya di dalam timbangan orang lain. Tahukah kalian bagaimana 
“itu? Seseorang diberi harta oleh Allah dan diperintahkan untuk 
menginfakkannya kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan 
dengan hak-hak Allah, namun ia pelit tidak menunaikannya, lalu 
diwarisi oleh pewaris ini, maka ia melihatnya di dalam timbangan 
orang lain. Duhai, sungguh itu ketergelinciran yang sangat dan taubat 
yang tidak diraih.” | 


1 BI BAL :JB Pi Bb YA Y 


oa Si Aa AS sb aa 1 2 Ke 


Rear deal Ju JG cola Kar! daya Pas “JG 


spa mon ( Sd JG 


66 


Hilyatul Auliya” 
UI pantat PI PBL Lae Url op 523 
ISO BA Ao bui 3 
3 AI Op Ba Upi WA ola NA 
GAC 2 ag Kd BI Utan ALAN Getar 
AG Bas Us BT NU AB Rt ha Ela 
Gt Y 3u GP A33 ed S3 ap 23 


- Ps - - - 
Pad 8 £ LX 0 


an naa Toe Ca H3 
sep Ob SN Up ON BT AU 
UG Ind Yp Ita Ol Jp Oak oa 
ba Lag bae SSC Sa IG IA Op 


8. aP ca? Bi ag 


67 


Hilyatul Auliya ——————— —————vwi 

1803. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Wazir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah 
berkata, “Al Hasan berkata, “Semoga Allah merahmati orang yang 
mengetahui kemudian bersabar, kemudian memahami lalu mengerti. 
Karena sesungguhnya ada orang-orang yang mengerti lalu kepiluan 
mencabut pandangan mereka, sehingga mereka tidak lagi 
mengetahui apa yang mereka cari dan tidak pula kembali kepada apa 
yang telah mereka tinggalkan. Waspadalah terhadap nafsu-nafsu 
menyesatkan ini, yang menjauhkan dari Allah, yang himpunannya 
berupa kesesatan dan tempat kembalinya adalah neraka. Ada cobaan 
bagi mereka, barangsiapa mengenainya maka akan menyesatkannya, 
“dan barangsiapa dikenainya maka akan membunuhnya. Wahai anak 
Adam, agamamu, karena sesungguhnya itu adalah dagingmu dan 
darahmu. Jika agamamu selamat, maka daging dan darahmu juga 
selamat. Tapi jika selain itu, maka kami berlindung kepada Allah, 
karena sesungguhnya itu adalah neraka yang tidak akan padam, luka 
yang tidak akan sembuh, adzab yang tidak akan berhenti selamanya, 
dan jiwa yang tidak akan mati. Wahai anak Adam, sesungguhnya 
engkau akan diberdirikan di hadapan Tuhanmu, digadaikan dengan 
amalmu. Maka ambillah dari apa yang di tanganmu untuk apa yang 
ada di hadapanmu. Ketika kematian tiba, akan datang kepadamu 
berita bahwa engkau akan ditanyai dan engkau tidak menemukan 
jawabannya. Sesungguhnya seorang hamba itu akan tetap dalam 
kebaikan selama ia menasehati dari dirinya dan mengintrospeksi dari 
kedukaannya'.” 


Hilyatul Auliya' 


Gas :JE Lang KA an 3 


Kara HI Cah aa ar 2 sa aa Dal 


ta JG Ha UA2 JG Ola Oi TP 
“aU ES Ud AN, AN 
: Pk en | 
ita da JAGA Le apa 


ol, IE Aa Ag Jar vg d3 dab 


& AT LI S 533 -Jsi3 SA os 


Pai Dita Ja db SU Jas Sy 
DS Oh Ugal BT Aa) la MAS Ai 6 


5 


big “ up Je eta Je A3 aa 


dd Be ab 3 pa ba 


69 


Hilyatul Auliya" 





- RA Lo — 249, - 


hy Saba UG Ia ks ko 3 3 yu 


0 


Ag 


1804. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Shafwan bin Isa 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, "Demi Allah, 
sungguh aku perah hidup bersama orang-orang yang tidak pernah . 
ada pakaian dilipat milik seorang pun dari mereka, tidak pernah 
diperintahkan untuk membuat makanan di rumahnya, dan tidak 
'pemah dibuatkan sesuatu pun di antara dirinya dan tanah. Dan 
sungguh, seseorang dari mereka mengatakan, “Sungguh aku ingin 
bahwa aku memakan suatu makanan di perutku yang seperti 
genteng”. Dan ia berkata, “Telah sampai kepada kami, bahwa 
genteng itu bisa bertahan di dalam air selama tiga ratus tahun'. 
Sungguh aku pernah hidup bersama orang-orang dimana salah 
seorang dari mereka mewarisi harta yang banyak. Dan demi Allah, 
sungguhnya ia sangat kesulitan, lalu ia berkata kepada saudaranya, 
Wahai saudaraku, sungguh aku tahu bahwa pemilik warisan adalah 
halal, akan tetapi aku khawatir itu akan merusak hatiku dan amalku, 
maka harta ini milikmu, aku tidak membutuhkannya'. Maka ia pun 
tidak pernah mengambil darinya selamanya, padahal ia orang yang 


, ” 


sangat kesulitan”. 


70 


Hilyatul Auliya' 


2 BI KAS :JB S Bas —1Ase 


aa 33 HER BI IE Ki aj KA 
Ban yi JB JB cojUa A3 a33 Gas :JB 
BELA BA ST Sui JG 
on JAN Ls Sp SA Ia 

Eni DA ah OLI ol 
MU IG Foo PU Jb Ja Gp TA 
TAI ea 5, we aa oX 
KB Ae 33 IU bean GE 


0 “0 


LA (II ta din dp JA da 


0 9 


ol AI 5 Ah kan S Sg SI Gil 


La di T5 AO BN Gx Up 


IKA, 
(4 Fe " "1 
J 


af 


oo 


Put 2 
- GS »d 


SA tah Lari Ca CN ba S5 CM JS 


71 





Hilyatul Auliya 


2. La Pd A 
p nd Ie BD 5. Iaco 2 - Be Oa - , w 
OS) tilang ang Bye Jing Kh, Ula AI 


daa AN - 9 21 an - oa? - P, Pe 
yaa ga Usil 20, Oral C0 “PASI 

0 B yi | - 2 PN Br 
UU Y AAU BIM Ga BL HN 


3 ap 


DN KN LA 3 em 
PR Y SEA Oh il aa Hb IG 


-. 3 - 3 3 a 2, Ae : 3 In 3 nan: & 
| Eh an Peta 3 


DIP SE F3! 


1805. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Wazir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah 
berkata, "Al Hasan berkata, “Wahai anak Adam, menelan-menelan, 
mengumpulkan-mengumpulkan di dalam bejana, mengikat-mengikat 
di dalam wadah, menunggangi yang patuh, dan mengenakan yang 
lembut, kemudian dikatakan: Ia mati, maka demi Allah, kemudian ia 
berlalu menuju akhirat. Sesungguhnya seorang mukmin beramal 
untuk Allah # selama beberapa hari yang sedikit, maka demi Allah, 
ia tidak menyesal bilamana memperoleh dari kenikmatannya dan 
kelapangannya, akan tetapi dunia memikatnya, namun ia 
menghinakannya dan mencernanya untuk akhiratnya dan berbekal 
darinya. Maka bagi dirinya, dunia bukanlah negeri, dan ia tidak 


72 


Sa Auliya 


meminta terhadap kenikmatan dan tidak gembira dengan 
'kelapangannya, serta tidak ada petaka yang terasa berat di dalam 
dirinya manakala itu menimpanya karena ia mengharapkan pahala di 
sisi Allah. Ia tidak mengharapkan untuk memperoleh dunia hingga 
berlalu dengan berharap dan cemas. Maka selamat, selamat, maka 
dengan itu Allah menenteramkan rasa takutnya, menutupi auratnya 
dan memudahkan hisabnya. Orang-orang cerdas dari kalangan kaum 
muslimin mengatakan, “Sesungguhnyalah itu adalah "pemanfaatan 
pagi dan sore, dan sebagian dari malam hari serta istigomah'. Wahai 
anak Adam, Allah tidak menjadikanmu yang kedua dari kebaikan, 
sehingga bila seorang hamba Allah fk anugerahi surga, maka 
sungguh ia telah beruntung, dan sesungguhnya Allah # tidak dapat 
diperdayai mengenai surga-Nya, dan Allah tidak akan memberi hanya 
berdasarkan harapan-harapan. Sungguh telah menguat kekikiran, 
telah merebak harapan-harapan, dan telah berangan-angan orang 
yang berangan-angan di dalam keterpedayaannya'.” 


“JG teen Cji & OA Ke UU 
daa M6 25 yg ea gl BK AG Kara 
GAS HL 2 ea UNAS YP Olah 26 


PP 


NIS NIS Oj, Ka Oo) alas sega 3 


73 


Hilyatul Auliya' 


PE NN Ae Aa an ae SO ea 
SI Aa LA aa Uh Cal) Jah :Jlas 
s 5 . - o 0 
Ip PA Ba IP (IU serai oa TAI 
1806. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia: 
berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Imran Al @ashir, ia berkata, “Aku tanyakan kepada Al Hasan 
mengenai sesuatu, aku berkata, “Sesungguhnya para ahli fikih 
mengatakan demikian dan demikian', Ia pun berkata, 'Apakah 
engkau pernah melihat seorang ahli fikih dengan mata kepalamu? 
Sesungguhnya seorang ahli fikih adalah yang zuhud terhadap 


“keduniaan, yang mengerti agamanya secara mendalam, dan 
mendawamkan ibadah kepada Tuhannya & '” 





& N ap Ps Pd G6 
"JB cake 0g dal aan Tara —NAV 
ii uv 0 N 

0 m-0o- - aa -.i..9 2 0 46. Pa 
OS yana ka— "JW Olbeal 03 Sacua Loro 
PMA or aa - as C1 OA 
ah JB La OS Kn op Ole 
3 - - Pd £ 01- 
“1.2 ur 0 - 30 - $ - Ka 
1807. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, 
dari Ayyub, ia berkata, “Seandainya engkau melihat Al Hasan, tentu 


74. 


Hilyatul Auliya' 


engkau akan mengatakan bahwa engkau belum pernah bergaul 
dengan seorang ahli fikih pun (sebelumnya).” 


pki yi ma Mp Sh. sh 
IL uh gi Pa Yi ar G2 Hb 


UP 


la al d5 Ip daa 3 Ka da 
Ka ta Ld BI LI OS J6 Tara 
dalan sn di CAN ag ae Si ie A A3 
Tab AR Ipad SA CAT Ka 
Bie GE EA ea 
SAS de SN UI aj Ba 
AE akal OI M3 
Pa s3 : 


na Aa sd yA Ga aa IS 


1808. Abdtullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Abu Kamil 


De 


75 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, “ia berkata: Haudzah bin Khalifah | 
menceritakan kepada kami dari Auf bin Abu Jamilah Al A'rabi, ia 
berkata, “Al Hasan adalah anak budak perempuannya Ummu 
Salamah isteri Nabi &. Suatu ketika Ummu Salamah pernah 
mengutus budak perempuannya itu untuk suatu keperluannya, lalu Al 
Hasan (saat itu masih kecil) menangis dengan keras sehingga Ummu 
Salamah #, merasa iba kepadanya, maka ia pun mengambilnya dan 
meletakkannya dipangkuannya, lalu menyusuinya, maka Al Hasan 
pun minum darinya. Maka dikatakan, “Sesungguhnya kadar hikmah 
yang dicapai oleh Al Hasan adalah dari susu yang diminumnya dari 
Ummu Salamah isteri Nabi $&8'.” 


4 0 LA 


AI KA WS Es —1YA:4 


Tera "JB AG ri Pa aah “JG 
IA MP Gak ah JI Sp s5 


Ba SS 5 Sa Arah 
Haji JA Aa Ae 3 2, Up 
As BUS Ai SI DS JB ed 
AN 


“ 


76” 


Hilyatul Auliya 


1809. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdus Al Hasyimi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyasy bin Yazid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Hafsh bin 
Ghiyats berkata, “Al Hasan Al Bashri masih terus memahami hikmah 
hingga ia mengatakannya. Dan apabila disebutkan di hadapan Abu 
Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Hasan, ia berkata, “Itu adalah orang 


, ” 


yang perkataannya menyerupai perkataan para nabi'. 


. ? 
P4 0 


“JG ae 9 Jala gl LIA AN 


LI K2 BAL :JG Blah G3 desah Gan 


JG a pa SI - XS 9 KS X5 E 
BM BIS JB NS Ip SALA Fa 
LA Ya NG PA AA LAN DA RA 


$ aa JA kan Lp ap TG ju Pl 


ra 
s 


IE dls er B5 AD aki sela 
Ag bi peng 
Se A5 0) Jaa V3 Cap 3 Su Spjo Ai 


77 


Hilyatul Auliya" 





Aa olg ae 3 Al dee Oh 83 
AG Os NU La sg ol Ku ii dasi Os 
ME Ea up na bana Kan AI 
AB jai US NE G Ukab 1JE Ai Greet 


1810. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Warits bin Abdushshamad bin Abdul Warits 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Muhammad bin Dzakwan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Khalid bin Shafwan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
"Ketika aku berjumpa dengan Maslamah bin Abdul Malik di Al Hirah, 
ia berkata, Wahai Khalid, beritahukanlah kepadaku tentang Hasan, 
penduduk Bashrah itu'. Aku berkata, “Semoga Allah membaikkan 
kondisimu, wahai Amir. Aku akan memberitahumu mengenainya 
karena aku adalah tetangganya yang di sebelahnya, teman duduknya 
di tempat duduknya, dan aku mengetahui siapa yang di dekatku. Ia 
adalah seorang yang kerahasiaannya menyerupai keterus 
terangannya, dan perkataannya paling menyerupai perbuatan. Jika ia 
duduk di atas suatu perkara, maka ia melaksanakannya, dan jika ia 
melaksanakan atas suatu perkara, maka ia duduk di atasnya. Jika ia 
memerintahkan suatu perintah, maka ia adalah orang yang paling 
melaksanakannya, dan jika ia melarang sesuatu maka ia adalah orang 


78 


Hilyatul Auliya'" 


yang paling meninggalkannya. Aku melihatnya tidak membutuhkan 
orang-orang sementara orang-orang membutuhkannya'. Ia berkata, 
“Cukuplah, wahai Khalid. Bagaimana bisa sesat suatu kaum 
sementara di tengah mereka terdapat orang ini'?” 


3 o- Pi 


aa menga NA 
S3 af BAL :JB Gplaa e 3 6 Sa 
ta JB ea opa u 2 lb kan “JG 
A 
18 ET nota bas en MN ea ar Ser le 
“2 Oia Ti ari KP aa Ah ol uk 
Tg 4 2 8 - 20 1. Ia Ate LP o', 
Y 2 AG 
211 jas UE A3 AN ga ti 
Peka (og na IS It ah 3 
1811. Abdullah bin Muhammad bin Al - Muwaffag 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Thalhah bin Amr Al Hadhrami menceritakan kepada kami, 


ia berkata: Al Hasan datang kepada kami, kemudian aku duduk 
kepadanya bersama Atha, lalu aku mendengarnya berkata, "Telah 


79 





Hilyatul Auliya' 


sampai kepada kami, bahwa Allah. 8 berfirman, “Wahai anak Adam, 
Aku telah menciptakanmu tapi engkau malah menyembah selain-Ku. 
Aku mengingatmu tapi malah engkau melupakan-Ku. Aku 
menjengukmu tapi engkau malah lari dari-Ku. Sesungguhnya ini 
benar-benar kezhaliman yang paling zhalim di bumi'. Kemudian Al 
Hasan membaca: 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 
(Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 
kelaliman yang besar!" (Os. Lugmaan (311: 13).” | 


/ 


Dl SAN 


Cah d Aa u 1 


3 o- oo Lo Ao 


AI Xp Co JB Me) Ju 

Pa Ge kaga “JG Ce 
bone - JB bejad Kd ga op 
sn aa ab ina DAS le An 


Pi 


33 IS EA Y SE 


1812. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Abu Ubaid, 
dari Al Hasan bin Abu Al Hasan, ia berkata, “Tidaklah seseorang 
melihat nikmat Allah kepadanya lalu ia mengucapkan: 'Segala puji 


80 


bw Hilyatul Auliya 


bagi Allah yang dengan nikmat-Nya menjadi sempuma segala 
kebaikan', kecuali Allah #$ mencukupinya dan menambahinya.” 


- - 
Pa Y, X0. Pa 


KL Ju Lina 23 AS SI NANY 


2 
esa CR utan IG SAS ad 
Ia SU SI li GA ol 
4 na Be aa 25, An Sa 
af at ab Je daan aa Se 
WAT FU SA JR JA 
| PN aya 


s 
J 


1813. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Nushair menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar Al Hasan berkata, "Sesungguhnya orang fasik yang 
paling fasik adalah yang melakukan segala dosa besar dan 
menyeretnya dengan pakaiannya serta mengatakan, “Tidak ada 
bahaya atasku'. Ia akan tahu bahwa Allah #4 mungkin menyegerakan 
hukuman di dynia, mungkin menangguhkannya hingga hari hisab'.” 


81 


. Hilyatul Auliya' 





Tn Ki 9 A4 0 BA F3 In 
4 en 8 ng ui an ToL Ao aan Pap 
YAN) KL Aa— JB (Ilal : " Ioi Kid 


Pa HA aa o Aa An - a A 3 0, G 
Gas "J8 AS ep 3S ena "JG ( AN) 
o- NN Mn sii Gr #34 Y o. Lo LA 90. 
IS ep yag Hlorriaal Ud JG Ch AS up Uya 
sa Eee Ac 3 PA NA or, ng 21 
uni dah NG UUS sora! Oral al LS HA 


“ 


- Pa 40. 


T Ai -G aa an 23 Kena 2 
us 1 Jam Usil Akorea lo Usa Ob Asy La 
| - : A5 - z2 A ae a 
Li bo Ul Anh aa Gd Ki 
BA . BA ah ane PLN an es 3 
Jd 0 ISS Eh ua GAS La Heal 


mah Kar SMS Intafall ai U led S3 
MEN GUN Joo Time NU GAS de 


1814. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ja'far Al Jammal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ya'gub Ad-Dasytaki menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abbad bin Kulaib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mauhib bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ketika 
Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, Al Hasan Al Bashri 
mengirim surat kepadanya, ia sendiri yang memulainya: "Amma ba'd. 


82 


Hilyatul Auliya' 


Sesungguhnya dunia adalah negeri yang menakutkan. Sesungguhnya 
diturunkannya Adam dari surga kepadanya adalah sebagai hukuman. 
Dan ketahuilah, bahwa kejatuhannya bukanlah kejatuhan biasa. 
Barangsiapa memuliakannya maka akan dihinakan, dan untuk itu ada 
korban di setiap saat. Maka, wahai Amirul Mukminin, jadilah engkau 
seperti orang yang mengobati lukanya, yang mana ia bersabar atas 
sakitnya obat karena khawatir lamanya petaka. Wassalam.” 


o A0 £ 


Chan d Aa D Sol pe —YANO 


Pd 


Pte sa JB HA 3 & pi Erie “JG 
Yadi c PA XS ai , aa 
Bea Ci JB SAN "S5 BAL :JU 


40 4 


o selena na aa 2 cp Tawa -JE Ng 
Ia oa 5 Danh OB « El 
353 AA Her AN Fa SAS 
25LGJI 

1815. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Abu Bakar bin An-Nu'man menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Rabi'ah menceritakan kepada kami. 


83 


Hilyatul Auliya" 





Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl juga menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Zakariya As-Saji menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Yahya bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al 
Hasan, ia berkata, “Semoga Allah merahmati orang yang 
mengenakan pakaian lusuh, memakan remah-remah makanan, 
tubuhnya sering bersentuhan dengan tanah, menangisi kesalahannya 
dan mendawamkan ibadah.” 


SAN yi AS sora 
aa Oo ar NG ca ui Je 5 “JB 
sei sa usa Na JB ea Sa 2 
PA BI JB KAN gais ea 
3 AN Ul si aa 2 JG Na 
HE JP Ai SI ap Su 
ban AA SA te SAAN 
Ay es 


1816. Abdullah bin Muhammad bin Al TAN Pi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Aban menceritakan 


Hilyatul Auliya' 


kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Syu'aib bin Yazid menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mu'awiyah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar. Abu Hafsh Al Abdi 
berkata: Hausyab bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Al Hasan berkata, 'Ketahuilah, demi Allah, 
walaupun berbagai kekacauan menekan mereka dan orang-orang 
menginjak leher mereka, sesungguhnya hinanya kemaksiatan adalah 
di dalam hati mereka. Dan sesungguhnya Allah enggan untuk 
dimaksiati seorang hamba kecuali Allah menghinakannya.” 


2 
Ad 


2 « GX 0 Lo X o- -' 
Pj - Pa 3 - P AL asuh 0 4 PJ - 0 Pa Ipa 
Ain GAS JB CHA BL 23 al) GAS 
Aa Tn, Lo oX0 PIP - - ea Lo ora 4 0 
SIB Ala 3 BG B5 JB MAL 5 
Ne TA 2 Loc. T 2 23 Pa Aa Ia 
# an 2 4 . £... 
3 IN ea 
1817. Abdurrahman bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, "Kematian mampu 


menyingkap dunia sehingga tidak meninggalkan suatu kebahagiaan 
pun di dalamnya bagi yang berakal.” 


Hilyatul Auliya" 


£ 
P7 . 


3 mail KAS OB gl ES ANA 

HA HE AB PE gi Kas 
Aa Jos IA Or 
IU BG eh 
KKS Jas HAII OL JS Ap DI Ula AE 
ALI 28 H Lg SI Se Y J5 


Tai J6 AA 
EA PT PE AN ea Wae Na 
2) Jp Jep PI obi tsas Ul, Ml emas 


“ 


Pe 


2. “9 x "1 8. £ Pr NP 
Ii) sol DA LS Jan 


a 


pel LAS JB ME KE 


£ 
ta 


n- 
N NX 


9. - 
- 


Ti o-d »| o- R e - 2G 8 o G, | Pa Yi ( 
“ Pa 


Hilyatul Auliya' 


da aka Uu el Kab Bg 


af na ah u Laga G: pi ng Gaun ui 
sasa 


Y BE 3 JS SUS op DL Da 


N 


“ 


LX 


o 0 Act 


II Bia Tah Ip UR SS ALA yani 


»1 


ba Una Al g3 5 AA PU 3,5 Gap 
KA ENG Ona en Me 


014 — 0 J- 4 . Dc 


Ia uja pad 
Mn an 


23 4 ch 


Aan 


banana UG Rana TA Sa BI 


87 


Hilyatul Auliya” 

PP Ce ea Ra KA beb “2 

GS JS IUP AN S3 Ulin BEAN il 

akn: La aj Ma SU SE 
Ae : F 2 2 Pe 0. - 0 - 

BS EL 3 JA aa DE Ol Iya G3 As 

KP gi Ui SE MN KG gi ji TA 


. 


SE UG pa Se MI 


.8 


In 


Ma JAN Ip OS UB HI (3) 
PP o Ba o 
SI PS A3 3 Ca Cek 
1 8 0. - 2. Fani 90. 2 0G, Pe DA | 
Le MN beng" PR - a - - API oa 
Ol AS Unika oa LAI Up GIS dm 
3 225 Tara PA Ke 2 ia a PEP, 
Ae omi SANA Jalal silet Je Joo al ja 
2 SAN KG las 5 ta GAS Up G 
Li en Na ka Ke Dab ut 2 
Oo Intel 83 JB dia All da 2 yah jl 
Ih 0... 90. aa PAT TA : On Ae . Ad 
2 Un “Tol 2 PI SS blora 
Ta ne ge 


88 


Hilyatul Auliya 


Aoa 3 - Da aa S3 .. 
Jk Kab Ul SG OH Wppa dpl 





& Ea AE aa NE NA Per b 
& Biggka lagi sai oU Ah sejubll 


Clgal tai Ol ya MS gai US ah 
P) oo. Aro “3 TN LA - SAP T5 Aa - 17 9, 


2 2, y - IE AG: Ira 0 £ Ar 
Pn) ce al dan An ba dag bl at) 


SEN SA LNG NS 
KAA MAAN MAU, Gamal PS, 
Da sel aa to Ja pe 
SE ah BUY ansas) aj 
HLE MAS9 La bd GR HA 
lbih Wala SLB audi Uh Sdh 
SEN Cg Cabai bat Mba MALE 


89 


Hilyatul Auliya" 





IPA Nai dh same yA AI 
ASI Ala Ta 3 Ia: di Se De 


Ng Has o Ielag Ja Kat 


ve aa Hi 5 Huh ino » AG 
BEA ia, KIA aa Peran 


o ed 0. 01 o 
CA SJ Pd ya sg SUS, 
1818. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Yasar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yazid bin Atha" menceritakan kepada kami dari Algamah bin 
Martsad, ia berkata, “Ketika Umar bin Hubairah berkuasa atas Irak, 
ia mengirim utusan kepada Al Hasan dan Asy-Sya'bi. Lalu 
memerintahkan untuk menyiapkan sebuah rumah untuk mereka 
berdua, dan keduanya tinggal di sana selama sebulan atau sekitar itu. 
Kemudian pada suatu hari seorang kasim (sida-sida, pegawai istana 
yang telah dikebiri) datang kepada keduanya lalu berkata, 
"Sesungguhnya sang Amir (gubernur) akan menemui kalian berdua'. 
Lalu Umar datang dengan bertelekan pada tongkatnya, lalu memberi 
salam,: kemudian duduk sambil menghormati keduanya. Lalu ia 
berkata, “Sesungguhnya Amirul Mukminin (khalifah) Yazid bin Abdul 
Malik memberlakukan sejumlah ketentuan yang aku tahu bahwa 


90 


Hilyatul Auliya" 





pemberlakukan itu mengandung kehancuran. Bila aku mematuhi 
maka aku maksiat terhadap Allah, dan bila aku tidak mematuhinya 
maka aku menaati Allah #&. Apakah kalian berdua melihat 


kegembiraan bila aku mengikutinya?" 


Al Hasan berkata, “Wahai Amr, jawablah sang Amir'. Maka 
Asy-Sya'bi pun berkata, lalu ia mencela taktik Ibnu Hubairah, lalu ia 
berkata, “Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Sa'id?' Ia pun berkata, 
'Asy-Sya'bi telah mengatakan apa yang telah engkau dengar'. Sang 
Amir berkata, 'Apa yang hendak engkau katakan, wahai Abu Sa'id? 
Ia berkata, 'Aku ingin mengatakan: Wahai Umar bin Hubairah, 
hampir saja turun kepadamu seorang malaikat dari malaikat-malaikat 
Allah &, yang keras lagi kasar, ia tidak mendurhakai Allah pada apa 
yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu ia mengeluarkanmu dari 
kelapangan istanamu kepada sempitnya kuburanmu. Wahai Umar bin 
Hubairah, bertakwalah kepada Allah, maka Dia akan melindungimu 
dari Yazid bin Abdul Malik, sementara Yazid bin Abdul Malik tidak 
dapat melindungimu dari Allah &. Wahai Umar bin Hubairah, 
engkau tidaklah aman manakala Allah melihat kepadamu dalam 
keadaan seburuk-buruk apa yang engkau perbuat karena mematuhi 
Yazid bin Abdul Malik, yaitu dengan pandangan kemurkaan, yang di 
dalamnya ditutupkan pintu ampunan bagimu. Wahai Umar bin 
Hubairah, sungguh aku pernah hidup bersama sejumlah orang dari 
generasi pertama umat ini. 


Demi Allah, mereka sangat menjauhi keduniaan, padahal 
keduniaan mendatangi mereka, mereka jauh lebih meninggalkannya 
daripada kalian mendatanginya kendati keduniaan menjauhi kalian. 
Wahai Umar bin Hubairah, sesungguhnya aku mempertakutimu 
dengan suatu kedudukan yang Allah & telah mempertakutimu, yang 


91 


Hilyatul Auliya” 





mana Allah berfirman, "Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang 
yang takut (akan menghadap) ke hadirat-Ku dan yang takut kepada 
ancaman-Ku." (Os. Ibraahiim (14): 14). Wahai Umar bin Hubairah, 
jika engkau bersama Allah # dalam menaati-Nya, maka Allah 
melindungimu dari bencana Yazid bin Abdul Malik, tapi jika engkau 
bersama Yazid bin Abdul Malik dalam berdurhaka terhadap Allah, 
maka Allah menyerahkanmu kepadanya'. Maka Umar pun menangis, 
lalu ia berdiri dengan air matanya. Keesokan harinya, ia mengirim 
kepada keduanya dengan seizin keduanya. dan hadiah-hadiah untuk 
keduanya. Ia memberi banyak kepada Al Hasan, sementara dalam 
hadiah untuk Asy-Sya'bi tidak banyak. 


Lalu Asy-Sya'bi keluar ke masjid, lalu berkata, “Wahai 
. manusia, barangsiapa di antara kalian yang bisa lebih mendahulukan 
Allah & daripada makhluk-Nya, maka hendaklah ia melakukannya. 
Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah Al Hasan 
mengetahui sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Akan tetapi aku 
menginginkan kerelaan Ibnu Hubairah, tapi Allah menjauhkanku 
darinya. Kemudian, pada suatu hari Al Mughirah bin Mukhadisy 
berdiri kepada Al Hasan, lalu berkata, 'Apa yang harus kami lakukan 
terhadap kaum-kaum yang mempertakuti kami hingga hati kami 
hampir terbang?' 


Al Hasan berkata, “Demi Allah, sungguh engkau menyertai 
kaum-kaum yang mempertakutimu hingga rasa aman mencapaimu 
adalah lebih baik bagimu daripada engkau menyertai kaum-kaum 
yang memberimu rasa aman hingga rasa takut melingkupimu'. Lalu 
sebagian orang berkata, “Beritahukanlah kepada kami tentang sifat 
para sahabat Rasulullah #8'. Maka ia pun menangis, lalu berkata, 
"Tampak pada mereka tanda-tanda kebaikan di langit, ciri, petunjuk, 


92 


Hilyatul Auliya” 


kejujuran, kasarnya pakaian mereka karena kesederhanaan, jalan 
mereka yang senantiasa rendah hati, perkataan mereka yang berupa 
perbuatan, makanan mereka dan minuman mereka dari rezeki yang 
baik, kepatuhan mereka dalam menaati Rabb mereka #&, tuntunan 
mereka kepada kebenaran baik dalam kondisi yang mereka suka 
maupun tidak, pemberian hak dari diri mereka. Kerongkongan 
mereka kehausan dan tubuh mereka menjadi kurus serta 
menanggung kemarahan para makhluk demi meraih keridhaan Sang 
Khalig (Pencipta), mereka tidak berlebihan dalam kemarahan, tidak 
bertindak lalim dalam kezhaliman, dan tidak melampaui hukum 
Allah # di dalam Al @ur'an. Mereka menyibukkan lisan dengan 
dzikir, mempertaruh darah mereka ketika diminta pertolongan, 
mengerahkan harta mereka ketika dipinjami, dan mereka tidak 
dihalangi oleh rasa takut kepada para makhluk. Sungguh baik akhlak 
mereka, dan sungguh ringan biaya hidup mereka sehingga mereka 
dicukupi hanya dengan yang sedikit dari keduniaan mereka untuk 


, ” 


menuju kepada akhirat mereka'. 


ABE ae PI Spa 


ia 80 A0 £ 


Iban Uta “JB na AN tina ng 
JB ia Ia BII Ie ul, 


Le 


TEA SP AR II Ie Ia LSI GA 


93 


Hilyatul Auliya" 


JI Ost $ Kala Kadang Ce . Jas Ai 
KE ESA Ce 2 ut Sd sya Pe 
xG AS, SE GIA BN JI 
SI SG TA Kas Sal Ke 
PG Ap oi Kets II Sala ap 


KN SI AS Cas Iv Dus Ud Haa 
LA ANA Gp La Ii pile Uh 133 


1819. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishmah bin Sulaiman Al 
Harrani menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan keluar dari tempat 
Ibnu Hubairah, lalu ia mendapat para gurra” (pembaca Al @ur'an) di 
depan pintu, maka ia pun berkata, "Apa yang membuat kalian duduk 
di sini? Kalian ingin masuk kepada orang-orang yang buruk itu? 
Ketahuilah, demi Allah, tidaklah bergaul dengan mereka itu sebagai 
bergaul dengan orang-orang baik. Bubarlah kalian, (jika tidak), maka 
Allah akan memisahkan ruh-ruh kalian dan jasad-jasad kalian. Kalian 


94 


Hilyatul Auliya" 


telah memupuk sandal-sandal kalian, menyingsingkan pakaian kalian 
dan memangkas rambut-rambut kalian. Kalian telah mempermalukan 
para pembaca Allah, maka Allah akan mempermalukan kalian. 
Sungguh, demi Allah, seandainya kalian zuhud terhadap apa yang 
ada pada mereka, niscaya mereka menginginkan apa yang ada pada 
kalian. Akan tetapi kalian menginginkan apa yang ada pada mereka 
sehingga mereka tidak menginginkan apa yang ada pada kalian. 
Allah menjauhkan siapa yang menjauhi.” 


Pap G 2 - 9 Ba ot KS 
Kd "JG Kol up O Lauk db —1YAY 


“ “ 


NN 


- 3 
. 


Aa IE GA CEM Aa la LP ISSI 


ti 


JI Na eny (SA Ah NE ge 
Sd al ah LAS te J3 Pel Ul JB 


aga Jatah SG aula #i 


& 


02. Feat ox 32 Te 30 0 013 |. 
- 


MEI Wi gala Bg pg Ag Puas Ulos 


“ 


« OA 3 sg -a 


CAS Ge UE Ng Kie pedlg Kinia 


95 


Hilyatul Auliya' 


Jasa aoi Ta Ja Bi fan 2 


D Gi 0 - | 0 AK AA 


clay Uu) an S AE Benua Le 


2 3 Ta 

Ia HS us 3 25 An ruh 

90. La Ao or, Ae 
ea SA Uh Sep mb PU al Jah 

Lau FE aa Bl ig para 2 Pp 
£ mt 
255 TN 
| 1820. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Imran bin Abu Laila menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Maslamah bin Ja'far Al Ahmasi Al A'war menceritakan 
kepada kami dari Abdul Hamid Az-Zubaidi -—yaitu Abdul Hamid bin 
Kurdid-, dari Al Hasan Al Bashri 8, ia berkata, “Sesungguhnya 
Allah $5 memiliki hamba-hamba sebagaimana yang melihat ahli surga 
di suga dalam keadaan abadi, dan sebagaimana yang melihat ahli 
neraka di neraka dalam keadaan abadi. Hati mereka senantiasa 
bersedih. Keburukan mereka terjamin, kebutuhan-kebutuhan mereka 
ringan, dan jiwa-jiwa mereka bersih. Mereka bersabar dalam hari-hari 
yang pendek lalu diganjar dengan ketenteraman yang lama. Adapun 
di malam hari, mereka membersihkan kaki-kaki mereka, air mata 
mereka menetes mengaliri pipi mereka, mereka berseru kepada 


Tuhan mereka: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Sedangkan 
di siang hari, mereka adalah orang-orang yang lembut, ulama, baik, 


96 


Hilyatul Auliya 





takwa, mereka itu seakan-akan batu api, orang yang melihat mereka 
mengira mereka sakit, padahal mereka itu tidak sakit. Atau 
memandang mereka telah kacau ingatannya. Sungguh perkara besar 
telah membuat ingatan orang-orang tersebut hanyut dari mengingat 
akhirat.” 


gg al LAS, al BA 


Ba - 0 016. 3 


Na en na 


AA LN TAKUT Pra un JL daan A3 


Kaya - 


z# 
- 


DI Hb IE jga K3 3 ALA 
RAN JG KA spa ut, Jadl 


- - Os. 0 0. So. XL Oo 
Cak UI L st Ja AI oya Aa IA Lay Tara 
O yawa Ad 1 bg Hall ss SS Sol - 
4 - 


# 


1 nye UI L “J3 JUS YA Kain ma 
Ca Kena os Ol gg ka p #1 233 Sg 


Pd 


.N 
o 
LAN 


97 


Hilyatul Auliya” —— 


20 ea Ni oegan 3e 8 - - - 8 yk ep. 

Lia TN 2. 9 ala Y 63 5 Lk ND Ih Ju 
PF IP CP Aas 4 

. | z £ to R0 


NAN 5 mg 


1821. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu @udamah Ubaidullah bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Juwairiyah menceritakan kepada kami dari Humaid Ath- 
Thawil, ia berkata, “Seorang lelaki mengajukan lamaran kepada Al 
Hasan, dan aku sebagai penghubung antara keduanya. Tampaknya 
Al Hasan telah rela dengan itu, maka pada suatu hari aku pergi untuk 
menegaskan di hadapannya. Aku berkata, “Wahai Abu Sa'id, aku 
tambahkan informasi kepadamu, bahwa ia memiliki lima puluh ribu 
dirham'. Ia berkata, Ja memiliki lima puluh ribu dirham. Itu tidak 
akan terkumpul dari yang halal. Aku berkata, “Wahai Abu Muslim, 
sebagaimana yang engkau ketahui, ia seorang muslim yang wara”. Ia 
berkata, “Jika ia mengumpulkannya dari yang halal, maka ia telah 
menahan dari yang hak. Tidak, demi Allah, tidak akan terjadi 


, ” 


besanan antara kami dan dia selamanya'. 


“JG Pisa u Sal Pa! aa —YAYY 


A0 & 9 Pe : Fa Ani” 0 o @- Pap 
UI SWA JB Blbaah 03 Kaban Mila 
W 


98 


Hilyatul Auliya" 
Yaa s ya Un sd Ss aa 
AA Jl 8 Pata se ia TANI 
yA AG sr, 





3 au : & Y, 

1822. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abbas bin Muhammad At-Targufi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami 
dari Sufyan, dari Abu Sufyan Tharif, dari Al Hasan: Bahwa ia pernah 
menyenandungkan dua bait syair ini, salah satunya di awal siang, dan 
yang lainnya di akhir siang: 

"Sang pemuda senang karena perlindungan yang telah dialaminya, 
bila saja ia tahu penyakit yang dapat membunuhnya. 
Tidaklah dunia ini abadi bagi yang hidup, 

Dan tidaklah yang hidup akan abadi pada dunia.” 


99 


| Hilyatul Auliya — 
Lo. o Tol X0 10 Ex 
(Oleo er Tu Sol Kode —YANY 


HA JB Ja ap KA Ii At IS AS Jb 


CG se NA Pi PG sa FO # o 8. 
BI JB am GAS dB Ahh 3 Jp 


- 


Z0 A Oo A4 


Tana nan 8 - 0 4 8 te 4 sa - - 
JB :JB Ka Tale ale 
, | ema 2 P & he EN sena 
0. Ad A » em - 09 Ta Ten Uni ON 2 0 - 
Ani Sao! pal 37), "da (eye! an 
Io be 3 02 0 
Jana gg Halang PAS 
1823. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Maslamah menceritakan kepadaku, 
ia berkata, Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Musmi' bin 
Ashim menceritakan kepada kami, Al Walid Al Misma'i menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Aku mendengar Al Hasan berkata, “Wahai 
anak Adam, pisau ditorehkan, kambing diberi makan dan tungku 


, »” 


dinyalakan'. 


100 


Hilyatul Auliya 


1824. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
— Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar Al Hasan bersumpah dengan menyebut nama Allah, 
"Tidaklah seseorang memuliakan dirham kecuali Allah 
menghinakannya.” 


L4 o- 


ea G3 AP AP Bab I-YAY£ 


In Sea aa 3 o 0 Kg Tg 
BA JB Car Te 3 mall Kab :JU 


- : : & Ne KR eh o- 
Je na «Ilgiall ab :JB (pas u al Ie 


Y bla 3 TEA GT UI jam JG 26 
30 GS 5 IG JM 3 Ole 


Ga pa yA En 6 


1824. a. Abdurrahman bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan kepada 


101 


Hilyatul Auliya'" 


kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia - 
berkata: Al Minhal menceritakan kepada kami dari Ghalib, ia berkata, 
“Al Hasan berkata, “Wahai Anak Adam, engkau telah berada di 
antara dua kendaraan. Bahayanya malam dan siang tidak akan 
diangkat denganmu hingga engkau mendatangi akhirat. Lalu bisa ke 
surga dan bisa juga ke neraka. Maka siapa yang lebih Pera 
daripadamu'?” 


abal op AA Oa ea Pa Pa —YAYO 


KASI BAL 1 eegaga 2 aa SAS 2JU 
Kn AP Ta “JG (aras “Ta ALS Die Era - JG 


ec... 


| so Na us sa Pa Neon 


G-£ mx. E Ae £L, AB. 4 Pa Hua Pa 
- - - 5 

AL AA OS Uas Kang Cia 10 RH 

4 0 3 2 


1825. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Humaidi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Musa. 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan 


102 


Hilyatul Auliya' 





ketika seorang lelaki mendatangi lalu berkata, "Sesungguhnya aku 
menginginkan sokongan, maka berilah aku wasiat." Ia berkata, 
"Dimana pun engkau berada, maka muliakanlah Allah maka Allah 
akan memuliakanmu." Lalu aku pun menghafal wasiatnya, maka 
tidak ada seorang pun yang lebih mulia dariku dengan 
mendapatkannya hingga aku kembali. | 


SI daya 33 Lila MEA AYI 

AI ae AN IE KAIN Ie Kos 

oa 3 le 5P seal 5P al gi US 
Ed snksenak 


A 0 


PN JG PA (daa ur (ab 3 
IN ea See 


1826. Yusuf bin Ya'gub menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Affan bin Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami 
dari Tsabit, dari Salim, dari Al Hasan, ia berkata, “Tertawanya 
seorang mukmin adalah kelengahan dari hatinya.” 


Dan dari Hammad, dari Humaid, dari Al Hasan, ia berkata, 
“Banyak tertawa dapat mematikan hati.” 


103 


Hilyatul Auliya" 





ca, 5.) sa vg sg nba (ayam 
Sub Ala al ai, Oa Op TR 
HP 3 II 


1827. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Humaidi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Musa menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, "Islam, apa itu Islam? 
Tersembunyi dan terang-terangan di dalamnya saling bermiripan. 
Menyerahkan hatimu kepada Allah, dan selamatnya setiap muslim 
dan setiap yang telah ada perjanjian dari (gangguan)mu.” 


“JG Aang Ke Oem 1 te —NAYA 


Ie G - ii 2 Lai” 0 24 0 3 - KG - 
in - 
, 4 o- ..- - 


Pe na Ne “3 a Ag BIL :JE GEA 


104 


Hilyatul Auliya 


0 Oo - “0 


Kh ab pel g Bau 
ti Aa BI ASI 


1828. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Al Hasan Al Marwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, 
dari Yahya bin Al Mukhtar, dari Al Hasan, ia berkata, “Demi Allah, 
tidaklah besar di dalam hati mereka apa yang dengannya mereka 
mengupayakan surga ketika mereka dibuat menangis oleh rasa takut 
kepada Allah B.” 


Pa AN na TA Al X3 
JB AA ANA! J6 ea 
2: Ms AA 1 AA: Ju us Te 


105 


Hilyatul Auliya 


3 0 


83 SIS3| y 232, "3 tan iga SIS: Y, coal 
PT -. 21 9 .1 - 

“3 5 ja sa RN 1 AA y dha 
& tee - Pa Pad R1 A3 - 
Ie FI & 

1829. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al . 
Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin Shubaih 
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, “Orang 
mukmin mengetahui bahwa apa yang difirmankan Allah & adalah 
sebagaimana yang Dia firmankan. Orang mukmin adalah manusia 
yang paling baik amalnya dan paling kuat rasa takutnya. Seandainya 
ja menginfakkan harta sebesar gunung pun maka tidak akan merasa 
aman sebelum dapat melihat. Dan tidaklah bertambah keshalihan, 
kebaikan dan ibadah kecuali semakin bertambah pula rasa takut, 
sehingga ia berkata, 'Aku tidak akan selamat'. Sementara orang 
munafik malah berkata, “Kumpulan manusia sangat banyak, dan aku 


akan diampuni. Tidak ada bahaya atasku'. Karena itu ia melupakan 
amal, dan mengharapkan kepada Allah &.” 


106 


Hilyatul Auliya 


£ 
PG mn 


Ia Takan al BIS SANA 

BI IE BI AS IE LA Ga 
UP Ag Tea Se Ia lean 5 Mah 
Ao Ea VM GI 3 Sah 20 


JG NS JB 14 JG (rr 0th (9 se 
Ig AA Gg Yaa Ga 


.” o 2. P4 
ca bani Se Jar, ET Y JSI In GI 


- - o o - cz 3 
PA NE MEA MO ENO Ta 


N p-—— 
. 
aa 


1830. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mubarak 
bin Fadhalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Adalah Al 
Hasan, apabila ia membaca ayat ini: "Maka janganlah sekali-kali 
kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu 
(setan) memperdayakan kamu dalam (menaati) Allah" (Os. Faathir 


107 


Hilyatul Auliya" 





(35): 55 Lugmaan (31): 33), ia berkata, "Siapa yang mengatakan ini? 
Yang mengatakan ini adalah Dzat yang telah menciptakannya (yakni 
kehidupan ini), dan Dia lebih mengetahui tentang itu.” 

la juga berkata, “Al Hasan juga mengatakan, “Hendaklah 
kalian menjauhi kesibukan dunia, karena dunia itu banyak kesibukan. 
Tidaklah seseorang membukakan atas dirinya pintu kesibukan, 
kecuali hampir saja pintu itu terbuka atasnya menjadi sepuluh pintu'.” 


So AG. 3 Pa Ipa 


(hahaa Yg C3 C3 Kebun Bab —YAYA 

ah Gas :J6 hahaa ey Ja Ea : 

KL JG Jt Gi Ba JB Sa 
Ka as on ee uan 3 Alas 
Pa Pelan ta Tatu 
AI d5 TS DA 3 DAA an 
AS LA CP ar ip ML AA 
S9 SKY, Na Y5 Him, Pura sak 


Le daa sa A93 (- Y, as Ti 


108 





Hilyatul Au liya" 

Bia aga 8 Ae Lor 33 3 

S3 BAE Uoalig UPJUL dalab Tony 
PA La en ea 

4 On Pr Pa P3 3 Ain 

SE 3 MEP PNG SI Sy OS 
Fa - G 2 Pa Rp A @ S 
ATI ESL GS Lag Cek Ale All Gak AI 
Ia o £ NA ag AR una 5 

S2 Ih mia 33 J3 WA UUS Es Ol 
2 £ P.... 9 ot 2 AT og 3... OI ye 2. 

LT tas pala AN OLES tiang JR 


P, 


Sah An na ab Na Ni 
UE Ie LG aa Aw 
Kane pe 3 Lt Oma (YAI 
Wa AS JL CAN, Pb 
Ca Lelang dl II Ia IA 
CG BE an A3 F3 0453 a35 sll 


109 


Hilyatul Auliya" 





5 1g Kn Ob Bap Tn R3 OI meng 8 
O gkninh Va Latin 20) ed 5 UI sale 


25 ta. zA rada 


UEA UAN Ie) 2 
Ya JT Ab At is al ya Tr LAI 
TAB CA VE) GS sa 


1831. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad menceritakan 
- kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Malik bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Maslamah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar bahwa Al Hasan berkata, "Ketika Allah & mengutus 
Muhammad $&, dan mereka mengetahui wajahnya dan mengenal 
nasabnya, Allah berfirman, “Ini seorang nabi, ini pilihan-Ku. Ikutilah 
sunnahnya dan jalannya'. Demi Allah, beliau tidak pernah ditandu 
saat berangkat siang dengan piring-piring dan tidak pula saat 
berangkat sore. Beliau tidak pernah menutup pintu dari orang lain, 
dan tidak ada penjaga pintu yang berdiri menghalangi dari beliau. 
Beliau biasa duduk di tanah, meletakkan makanannya di atas tanah, 
mengenakan pakaian yang kasar, menunggang keledai, membonceng 
orang lain di belakangnya, dan menjilat tangannya'. Al Hasan juga 
berkata, “Betapa banyak orang-orang yang tidak menyukai sunnah 
Nabiyyullah &, dan betapa banyak orang-orang yang 
meninggalkannya. Kemudian muncul orang-orang yang kufur, fasik, 


| 


110 


£ £ 5 


Hilyatul Auliya' 





para pemakan riba dan tindak kecurangan (korupsi). Rabbku & telah 
menyibukkan mereka dan memurkai mereka. Mereka menyatakan, 
bahwa tidak apa-apa bagi mereka pada apa yang mereka makan dan 
minum, serta pada apa-apa yang mereka tutupkan pada rumah dan 
mereka hiaskan padanya. Mereka malah mengatakan: “Siapakah 
yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya 
untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) 

rezeki yang baik." (Os. Al A'raaf (7): 32). . 


Mereka menggunakannya pada apa yang Allah tidak 
menunjukkan kepadanya, bahkan mereka menjadikan-itu untuk para 
wali syetan. Perhiasan itu adalah apa yang dikenakan pada 
punggungnya, dan rezeki yang baik itu adalah apa yang 
Allah $ jadikan di dalam perutnya. Lalu seseorang mereka mencari 
nikmat Allah, lalu menjadikannya permainan-permainan untuk 
perutnya, kemaluannya dan. punggungnya. Seandainya Allah 
menghendaki ketika memberikan kepada para hamba apa yang 
diberikan-Nya, niscaya Allah membolehkan itu bagi mereka, akan 
tetapi, Allah telah membatasinya dengan apa yang kalian dengar: 
'Maka makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih- 
lebihan.' (@s. Al A'raaf (7): 31). Karena itu, barangsiapa mengambil 
nikmat Allah dan kelezatannya, maka ia akan memakannya dengan 
penuh kelezatan dan kenikmatan. Adapun yang menjadikannya 
sebagai mainan-mainan untuk perutnya, kemaluannya dan 
punggungnya, maka ia menjadikannya petaka pada Hari Kiamat 
nanti.” . 


111 


Hilyatul Auliya" 





GIS 18 Aje Ip LAS BAL AYI 
Sent, Ka Ju ARA v pu u apa 


PP NP 


Sah Oa “JE (SE BN ga Ki 
Oa Naa Wen EU S Pa Papa 


ST Gi al JB 66 D3 35 SE ae 3 


NM - 04 RK. OA MA . DA 


so 2 MEA Alam RA san 
Ia aka ai uts, an ane 
H3 PW osts di II ab 2 


1832. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sulaiman bin Daud Abu Ar-Rabi' Al Khuttali menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bagiyyah bin Al Walid menceritakan kepada 
kami, Khalid Abu Bakar mauls Humaid menceritakan kepadaku dari 
Al Hasan: Bahwa seorang pemuda yang mengenakan gaun 
melewatinya, maka ia pun berkata, "Wahai anak Adam, takjub 
dengan masa mudanya, takjub dengan keindahannya, dan takjub 
dengan pakaiannya, seakan-akan kuburan telah menutupi tubuhmu, 
dan seakan-akan engkau telah menjumpai amalmu. Maka obatilah 
hatipgu, karena hajat Allah terhadap para hamba-Nya adalah baiknya 
halkmeraka.” 





sn Auliya" 


Kaca AP “ 23 Kaban ea £ Al LNAYY 
SIB SIS 2 Oa GAS :JB Oa pa 


?. 


Ia sa YAA d ver na K3 » 2 Gi 


Ha Dita le J3 Sp Kas UI : teubal 
AMS Up 395 aan UG BA 0 sate 


PENA RO SULIT JB Ga Cat 


# 


-£ 0 Z0 01 AA 3 4 Tg ' 
pl oa ee AS Ig 


Ppt Sa AN SA Ia SG 
Agan Of le, 4 AI IA La 
Gi uaG Sula ITA SI ba. Oles 


Ig 0 Ore 


033 Caf Oya 


1833. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Bagiyyah 
bin Al Walid menceritakan kepada kami dari Aban bin Muhabbar, 
dari Al Hasan, "Bahwa ketika kematian hampir menjemputnya, 


113 


Hilyatul Auliya" 





orang-orang dari kalangan para sahabatnya masuk ke tempatnya, lalu 
mereka berkata kepadanya, Wahai Abu Sa'id, bekalilah kami darimu 
dengan kalimat-kalimat yang bermanfaat bagi kami'. Ia berkata, 
'Sesungguhnya aku akan membekali kalian dengan tiga kalimat. 
Kemudian setelah itu, tinggalkanlah aku dan biarkan aku dan apa 
yang aku akan menghadap kepada-Nya: Apa yang kalian dilarang 
melakukannya, maka jadilah kalian orang-orang yang paling 
meninggalkannya: Apa yang kalian diperintahkan melakukannya 
yang berupa kebaikan, maka jadilah kalian orang-orang yang paling 
melakukannya, Dan ketahuilah, bahwa langkah-langkah kalian ada 
dua macam, satu langkah menjadi milik kalian dan satu langkah 
lainnya menjadi petaka atas kalian. Maka lihatlah, kemana kalian 
. menuju dan kemana kalian berangkat'.” 


o 30 1G. 3 Aa 


Gas :J6 ae MN 

NN Tag -. an Sos 3 AN 
Al X2 jl KAS :JG Jera 5 MIL Ea 
HN Hala IG Lb Oa 3 MG 
IA ala dn dio tah s3 La dai 
Ie ai VS KI ka UI, GL 


114 





Hilyatul Auliya 





3 


CI SA ET AK Ie 3) ai 
AS Na GA Sp LA GP HI 
& T02 ana an o 2 SO aa 3 “ Tp 
OP Ca IS 3 dag le dapa 

Gaal 


1834. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Abdullah Khalid 
bin Syaudzab Al Jusyami menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar Al Hasan berkata, "Barangsiapa yang melihat 
Muhammad $& maka sungguh telah melihatnya berangkat pagi dan 
berangkat sore tanpa meletakkan sebuah bata di atas bata lainnya, 
tidak pula sebatang kayu di atas kayu lainnya. Telah diangkat panji 
baginya, lalu ditinggikan baginya keselamatan, keselamatan, 
kemudian wahyu, wahyu, sebagaimana yang telah naik. Telah 
bersegera orang-orang baik kalian dalam menerimanya, dan Nabi 
kalian @ telah tiada, sementara kalian setiap hari semakin hina. 


Payah, payah.” 


KAS JG ML 3 SG pI KAS -YAYO 
P, Tee f Ia : - 0 Kara aa Y £ o- 
DARI UG Ta Nang DM Ls 


. 
# Pe 


115 





Hilyatul Auliya" 


Tea 3 0 Ao 90 £ o- KB ata 8 05 
JW SIA an) IS UI :UG So 
Ea. 


- S0 A4 o - o- Loco Ao e “4 

(aah ji le PL Olpb 3 al Ko d— 
Ba ee ana - - 2 S5 jala sei RA au aa Ta 
OA eng Al ag Idi teyaoall Tanam :JU 


3 0. 


Li BL GT Gal Al 3S aa Sa DS 
Se Ja Pa) PJ Naa 

BAL ek Bab GAN JAN, Wis 
3 BE LAN Ap ST Ga Ba 


1835. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku dan Ya'gub Ad-Dauragi menceritakan kepadaku, 
keduanya berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Bakr bin Humran menceritakan kepada kami 
dari Shalih bin Rustum, ia berkata, “Aku mendengar Al Hasan 
berkata, “Semoga Allah merahmati orang yang tidak terpedaya oleh 
banyaknya apa yang dilihat dari banyaknya manusia. Wahai anak 
Adam, sesungguhnya engkau akan mati sendirian, masuk kubur 
sendirian, dibangkitkan sendirian, dan dihisab sendirian. Wahai anak 
Adam, engkaulah yang dimaksud, dan engkaulah yang dikehendaki'.” 


116 





- Hilyatul Auliya” 


o - o AI o - 9 2G 

Oi SASAA ika ai EM YAI 

- - 3 p 2 2 - P5 Pa o Pn & 
Anu) 3 nara JG (Ola Ha GAS "JB chan 


o- a - 0E OX. . 20.” Aa 1 
PA El dag Saad Gel Gal 
Ta AI Os SE Id AG Sa 
KE 3 AB at) Ba maag, SK 


- 4 o £ PA 

UG AI SSI A3 433 

1836. Ahmad bin Ja'far bin Muhammad bin Ma'bad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu An-Nu'man 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Rabi'ah Zaid bin Auf 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Jumai' Salim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan 
berkata, "Sungguh aku pernah hidup bersama kaum-kaum yang 
mana mereka itu adalah manusia yang paling memerintahkan 
kebajikan dan paling teguh melaksanakannya, paling mencegah 
manusia dari kemungkaran dan paling meninggalkannya. Namun 
sungguh, kita sedang berada di antara kaum-kaum yang paling 
memerintahkan kebajikan tapi paling jauh darinya, paling melarang 


117 


Hilyatul Auliya' 





manusia dari kemungkaran tapi paling terjatuh ke dalamnya. Maka 
bagaimana hidup bersama orang-orang itu'?” 


rp 
3 ND 


(dlu up Ups 03 Maba BI —ANV 
La NI GE aa “ag 


- 
P3 


£E 209 Z0. 


Sasa 1 ep lp Es 
1 KAN MAYA 9G GA Ga DA Ga 


La Lo 


“GG. 


“JG IA 


1837. Muhammad bin Umar bin Salim menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Muhammad bin An-Nu'man As-Sulami 

. menceritakan kepadaku, ia berkata: Hudbah menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Hazm bin Abu Hazm menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, "Betapa buruknya dua 

teman, yaitu dirham dan dinar. Itu tidak akan berguna bagimu hingga 
meninggalkanmu.” 


C3 JB exe IL AL YAA 


? 


AG ah gi LA YA 


118 


Hilyatul Auliya' 





En KAN aa Aa 
CAR Li SJ Aas 13 NY 
Ui B3 oa 5. ai ab SI 
OI oat Iya aa Kh Lap dn GG 


1838. Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdurrahman bin Muhammad bin Idris menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Mubarak bin 
Fadhalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al 
Hasan berkata, “Wahai anak Adam, injaklah bumi dengan kakimu, 
karena sesungguhnya itu sebentar lagi adalah kuburanmu. 
Sesungguhnya engkau terus menerus menghancurkan umurmu 

semenjak engkau keluar dari perut ibumu.” 


ha 


G:. 


“0, Ao AG & 


sg ank 
Gp 6 “JL Ke Da3 an 
uu Ap Ot 3 35 6 Haa JB peka 


119 


Hilyatul Auliya' 


2 - B Pe 8. - AA dn dn 
Bls: OB coal 5S BA Y JB ta y£ 
: : o - 2 4 f Baen 
SAI Ga Cai 5 As oi 5 


1839. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Harun bin Humaid menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Zafir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu @ais, 
dari Al Hasan, ia berkata, “Janganlah kalian menyelisihi Allah dari 
perintah-Nya, karena penyelisihan terhadap perintah-Nya adalah 
pemakmuran negeri yang telah ditetapkan kehancuran atasnya.” 


ga Pra 23 Kaban Ge En 
2 “JG 5g Aina Be 2 XS 
SU Kenal ap ds tesra It ajal 
SAI At Ti II Ma Lu 
Ai sal LI AN Jas osis PAN Jai 


Dah GK IR LA deh CS Via 
DG aa Haa G3 oa be ego 


£ et lt 


— 


120 


Hilyatul Auliya 





1840. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Aban Al Asgalani menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Bukair bin Nushair menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Dhamrah menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, ia berkata, 
“Ketika Al Hajjaj meninggal dan Sulaiman naik jabatan, lalu ia 
memberikan hak garap lahan tidur kepada orang-orang, maka orang- 
orang pun mengambilnya. Lalu. Ibnu Al Hasan berkata kepada 
ayahnya, “Sebaiknya kita juga mengambil sebagaimana orang-orang 
telah mengambil. Maka ia berkata, “Diamlah. Tidaklah 
menggembirakanku sekiranya aku memiliki sekeranjang tanah di 
antara dua dermaga'.” 


JG ka G3 sa CI AHA 

BJB cai 2 ne uu la IA Aa 

as aa Loka 9 d Aa Tes tea 

Gp UB slah AS ea EA 

Ap ente UI sh Ia alis jab Aja NI TAU 
: 2 

II 

1841. Muhammad bin Ali menceritakan kepada Te ia 


berkata: Abdullah bin Syaddad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bukair bin Nushair menceritakan kepada kami, ia berkata: 


121 


Hilyatul Auliya" 


Dhamrah menceritakan kepada kami dari Humaid bin Ruman, dari 
Al Hasan, “Allah # enggan memberi sesuatu dari dunia kepada 
seorang hamba di antara para hamba-Nya kecuali dengan pengganti 
berbahaya yang setara, yaitu berupa petaka, baik disegerakan 
maupun ditangguhkan.” | 


2 -3 - 4 Er 0 ata Aan Pap ai Ta 
SA omnga UI ma JB COLM Ud : 
# " £ 9 £ “ AS Pd . 09 “ 
IKM OP AN Cah 1 lah dal oleh ja dl Lis LS 


1842. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Humaidi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Musa 
berkata, "Kami sedang di tempat Al Hasan, lalu datanglah anaknya, 
lalu ia pun berkata, “Wahai ayah, sesungguhnya anak panah ini telah 
pecah”. Maka Al Hasan melihat kepadanya, lalu ia pun berkata, 
'Perkaranya lebih cepat dari itu.” 


122 








Hilyatul Auliya' 


e “gi Me PT MOU, Kara 
Cara IS nye op (IA kat Oa - JG 
PP NE Gi Op MEN "JB Eka 3 SAS 


Wu asal Tsel 1 3 St, tera 
& Ni dak Sa db ca Va hat 


rd 


E 


2g AA 1 GELI Hall K3 dat MG 


SNYACY 


4 Pep “2 & AS Ne en aa 


1843. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Ali bin Al Harits menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Imran bin Khalid menceritakan kepada kami 
dari Al Hasan: "Seorang lelaki bertanya kepadanya, bahwa ada 
seorang lelaki berkata kepada Al Hasan, “Wahai Abu Sa'id, apa itu 
iman?" Ia menjawab, “Sabar dan murah hati”. Lelaki itu berkata, 
“Wahai Abu Sa'id, apa itu sabar dan murah hati?" Ia berkata, Sabar 
(menahan diri) dari bermaksiat terhadap Allah, dan murah hati 
dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah & '” 


123 


Hilyatul Auliya" - 





PN nd ..- Td 2 21 

Kd JG PI Gbu! boa Kudo 
? 7 “ - Pa y, 3 0-3 Hn sa ja 2 £ 
Ju ale AN Suap Cod JG Ce 


30 Lo 5 Pd 


po HE uv (pilm Op Ina) Cod 
MA JUN db tah Fed 1G tejaah. 


Kata JI Se JEI Jas 


1844. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami. Dan ...1 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Yahya menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Ubaidullah bin Aisyah menceritakan kepada kami, 


ia berkata: Ruwaid bin Mujasyi' menceritakan kepada kami dari 
Ghalib Al @aththan, dari Al Hasan, ia berkata, “Kelebihan perbuatan 
atas perkataan adalah kemuliaan, sedang kelebihan perkataan atas 


— perbuatan adalah kekurangan.” 


“ 2 
- 


Pa BB X£ 3 o 0 4 o- 1G 
€ AG - aa , o Tere 101 & o- PA PN 
1 Disini kosong dalam versi cetaknya. 


124 





Hilyatul Auliya” 


T£ LA lo Gis PA NT TPA ME SI 
A3 Kh IA Kp (ge3 J8 
ag "pb Io ap IE r maba Lal 
Was WN. ng no wolkr Heal 
Muka 


1845. Abdurrahman bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Walid bin Ghiyats Adh-Dhuba'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Shalih Al Murri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Hasan dan Fargad As-Sabakhi diundang 
ke suatu walimah, lalu disuguhkan kepada mereka berbagai macam 
makanan, namun Fargad menyendiri dan tidak makan, maka Al 
Hasan berkata, Ada apa denganmu, wahai Fargad. Tidakkah engkau 
melihat bahwa engkau memiliki kelebihan atas saudara-saudaramu 
dengan pakaianmu ini? Telah sampai kepadaku, bahwa kebanyakan 
ahli neraka adalah para pemilik pakaian.” 


” 
TA 


ja bs 


- 


125 


Hilyatul Auliya" 


E 


A5 JB SU KA BAL AKA 

Ao Ega “JG ye 

- JB saus aa PN MIT og kam 
| para 


1846. Abu Bakar bin Malik menceritakan kebaia kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Walid bin Syuja' menceritakan kepada kami, ia 
|. berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia 
berkata, “Berharap dan takut kepada Allah adalah tunggangan orang 
beriman.” 


8 0- 


IX 


Gas :JB AI SIS Jb —YALV 
JB ja 2 4 Ka ank Bmw 
3D sa ", at 


“ 


Sh 
NG Ka 


8 dag BN re 
AE Kau abande Ne 


- 0 “.. 


ME aa EPL AN 


| 1847. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 


126 


Hilyatul Auliya" 


kami, Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hausyab menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, "Demi 
Allah, Bani Israil telah menyembah berhala-berhala setelah 
penyembahan mereka kepada Dzat Yang Maha Pemurah & karena 
kecintaan mereka kepada dunia.” 


KAL JB IL 3 SG pt BIS ALA 

AP EA JB at ia KA HA A3 
te an AN ON Iu laa 
IA D3 AG Im LAS ISS 1JB 
Se 3 na oa 0 Ceri REA 
BEI eh Uh BP UB 3 
4255 J3 Ha Oa BEI 193 BI 


1848. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Fayyadh bin Muhammad. 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sebagian sahabat kami yang 


127 


Hilyatul Auliya — 


berjulukan Abu Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Hasan masuk masjid, ia bersama Fargad. Lalu ia duduk di sisi 
kumpulan orang yang sedang berbicara, lalu ia pun diam 
mendengarkan perkataan mereka, kemudian ia menoleh kepada 
Fargad lalu berkata, “Wahai Fargad, demi Allah, orang-orang ini tidak 
lain hanyalah kaum yang bosan dengan ibadah, dan mereka 
menemukan perkataan yang lebih ringan bagi mereka. Sungguh 


, ” 


minimnya wara' mereka menyebabkan mereka berbicara'. 


“JG Sabah 25 3 X5 ka —NA4A 
BEKAS ip ja es 


ul “Jua Pin Pai Pit tra “JG ana 


ae pe MA IA it di bln 
l 8g 2 
SP 


1849. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Hilal 
sahabat Al Busyra, bahwa Al Hasan berkata, “Demi Allah, tidaklah 
seorang hamba diberi bagian rezeki satu hari dengan (kadar rezeki) 


128 





Hilyatul Auliya" 
satu hari, lalu ia tidak tahu bahwa itu diberikan kepadanya sebagai 
kebaikan, kecuali ia orang lemah atau tumpul pandangan.” 


sb (daun ee M NG Ear —NAO 


? 


h KA En nb aga MA Es 
Aa telak 
Lu hadi SEN Laga SI “JB js 
AA Sh G3 Da Us aa 


00 4 


OI La G3 Ul ME 3 Amd Ogan 
Keralbma Ak ENI Tana Pa ra 

4x Ida Kai 1 sana PI Ol 
Na Mag Sea ani 
LAI Ba BA 2G Al Ja Oa DI 
Sea S3 CI el aa 


£ 2. N 


Na Tae Sana 


129 


Hilyatul Auliya” — 


” 


ig Bar A30 £ mol oa? : s3 T. 0 
J3 ul all TER) ep Ca Gol ol Al sa ol 


NN 


- 
» Os 0 Ao 


Lo. di . . #. aan o - 

ti ASASI Gp Ol ASIA Ui Aa 

Ia Ai SA 
AS BI ia la dpl AI aa 


1850. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

“ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 
“ berkata: Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami dari 
. Ma'mar, dari Yahya bin Al Mukhtar, dari Al Hasan, ia berkata, 
“Sesungguhnya seorang mukmin itu pemimpin dirinya dengan 
menghisab (mengintrospeksi) dirinya karena Allah. Sesungguhnya 
diringankannya hisab pada Hari Kiamat hanyalah terhadap orang- 
orang yang biasa menghisab dirinya sewaktu di dunia. Dan 
sesungguhnya beratnya hisab pada Hari Kiamat hanya pada orang- 
orang yang mengambil perkara ini tanpa perhitungan. Sesungguhnya 
seorang mukmin didatangi sesuatu yang disenanginya, lalu ia berkata, 
(Demi Allah, sungguh aku menginginkanmu, dan sesungguhnya 
kamu termasuk yang aku butuhkan, akan tetapi, demi Allah, tidak 
ada jalan untuk menuju kepadamu. Ini mustahil, ada penghalang 
antara aku dan kamu'. Lalu sesuatu itu pun luput darinya, lalu ia 
kembali kepada dirinya dan berkata, 'Aku tidak menginginkan ini. 
Apalah aku dan ini? Demi Allah, aku tidak punya alasan dengan ini. 
Dan demi Allah, aku tidak akan kembali untuk ini selamanya, insya 
Allah'. Sesungguhnya, orang-orang beriman adalah orang-orang yang 
diteguhkan oleh Al @ur'an, yang dihalangi antara mereka dan 


130 


Hilyatul Auliya" 


kebinasaan mereka. Sesungguhnya seorang mukmin adalah tawanan 
di dunia, ia selalu berusaha memerdekakan perbudakannya tanpa 
merasa aman hingga ia berjumpa dengan Allah &, ia tahu bahwa 
kelak akan diperhitungkan atasnya dari semua itu.” 


2 Ha Bas :JE Pi) Bab -1A01 
ori OLS AG. AS Kara 2G « Al ai: 


AI Aa Pine ENG Na dj Ha: “JG 


ng S at) 2 1S KI C1 Tn “JG oa ye 


UG pagi K3 GH SG 2 
0x. - Png 8. 0£ Pn Tn 2 £ 32 
Je et Bap! Celah WI, 8 etil Tn 


DB 
a Tak ea . 24 


al pal ari L Opal) Karg PN He 
Jne POP AN Kan KE ui AA 
SAS US EA SES AI SA SS 


In gas ja CG aa 23 Ia Ab 
Ak aon ARA ak at an Guan et 
Usig celah) Ma US Al ds A3 ISI Ul care 


131 


Hilyatul Auliya" 


20 .? p 5 G3 sites 
Ia Sa LE 3 AG 
HO PASI IE ea ryan D1 d4 3 
US Y) Fata? Y GaF Oh ARI 
Vai YG MI Y Laklap Y Uu OS Ol 


- Oc Ooo. IE 


HI oa Ga SA DG ba as 





2 Oo 3 8» 


d3 NN: NE BU Ya 5 


TA Gi St GA AT 


JR OA PN BA dag Gasa Ol 


aa LE Bia AS PS Gi 
2 ap IL Le Lag ale AN 
aa Ipa Ula rah Ia 


ta 


1851. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Wazir menceritakan kepada kami, ia berkata: 


132 


Hilyatul Auliya 


Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Abu Ubaidah An- 
Naji, dari Al Hasan, ia berkata, “Wahai anak Adam, jika engkau 
melihat manusia dalam kebaikan, maka saingilah mereka dalam hal 
itu, dan jika engkau melihat mereka dalam kebinasaan, maka 
tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang telah mereka pilih untuk diri 
mereka. Sungguh kami telah melihat orang-orang yang lebih 
mengutamakan dunia mereka daripada akhirat mereka, maka mereka 
pun menjadi hina, binasa dan dipermalukan. Wahai anak Adam, 
sesungguhnya hukum itu ada dua. Barangsiapa menghukum dengan 
hukum Allah, maka ia adalah pemimpin yang adil, dan barangsiapa 
yang menghukum dengan hukum selain hukum Allah, maka itu 
adalah hukum jahiliyah. Sesungguhnya manusia itu ada tiga macam: 
mukmin, kafir dan munafik. Orang mukmin memperlakukan Allah 
dengan menaati-Nya. 


Sedangkan orang kafir telah dihinakan Allah sebagaimana 
yang kalian lihat. Adapun orang munafik, di sini bersama kita, di 
dalam rumah-rumah, jalan-jalan dan pasar-pasar, kita berlindung 
kepada Allah. Demi Allah, mereka tidak mengenal Tuhan mereka, 
mereka menganggap baik pengingkaran mereka terhadap Tuhan 
mereka dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan sesungguhnya 
seorang mukmin itu tidak akan memasuki waktu pagi kecuali ia 
merasa takut, walaupun ia berbuat baik ia takut tidak dapat 
'membaikkan perihalnya kecuali itu. Dan tidak pula ia memasuki 
waktu sore kecuali dalam keadaan takut walaupun ia berbuat baik. 
Karena sesungguhnya ia berada di antara dua ketakutan, antara dosa 
yang telah berlalu yang ia tidak tahu apa yang Allah & berbuat 
dengan itu, dan antara ajal yang telah ditetapkan yang mana ia tidak 
tahu kebinasaan mana yang akan menimpanya. 


133 





Hilyatul Auliya" 


Sesungguhnya orang-orang beriman adalah para saksi Allah di 
bumi. Amal-amal anak Adam akan ditampakkan pada Kitabullah, lalu 
barangsiapa yang amalnya sesuai dengan Kitabullah maka ia akan 
memuji Allah atas hal itu, dan barangsiapa yang menyelisihi 
Kitabullah, tahulah mereka bahwa ia menyelisihi Kitabullah. Dan 
dengan Al @ur'an mereka tahu kesesatan para makhluk.” 


Y 2 o- KS - 


“Ju Kau u Al IE SAS —YAOY 


A0 AG AN AD 


Ip Aa EN LI an yg Ma Ea 
AP la Pena aa JB Ng pan 
YA abi IE UE SIB eka 


en 


1852. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Abu Sahl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Muhammad Al Absi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari 
Asy'ats, ia berkata, “Adalah kami, apabila telah masuk ke tempat Al 
Hasan, maka kami keluar dalam keadaan tidak menganggap dunia 
sebagai sesuatu (yang berarti.” 


134 


Hilyatul Auliya' 





Je Jln. ane al GS ker 

LI EA AI yh Belah HI SASA SAS 

ge aa Bas J8 ed 5 Ie EX 
- Na tara ae Ye gran an. 


1853. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hatim bin Al-Laits menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ishag bin Isma'il Ath-Thalgani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Bukair bin Muhammad Al Abidi menceritakan 
kepada kami, Abu Zuhair menceritakan kepadaku dari Al Hasan, ia 
berkata, “Aku melihat orang-orang tapi tidak melihat akal, aku 
mendengar suara-suara tapi tidak melihat keramahan, berlisan subur 
tapi berhati gersang.” 


135 


Hilyatul Auliya” 





SS JG Ig Ia ds —YAo4 
Si eat tu Tan A5 IG ega 3 AI Ae 


"3 “ 


-JU sea aa “2 s Apa Was 
Uadlyan La AA En | KI La Oa 
#2 JG 3 War, NATA P1 OI 
Bates ata ARE 
Ka BAE Gp JS Ge An du, DAY syal 

IA ae ni KG Ia 


1854. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Syaddad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bukair bin Nushair menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Dhamrah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, ia 
berkata, “Dua karakter pada seorang hamba yang apabila keduanya 
menjadi baik maka baiklah semuanya: Cenderung kepada kezhaliman 
dan melampaui batas dalam nikmat. .Allah & berfirman, Dan 
janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim yang 
menyebabkan kamu disentuh api neraka.' (@s. Huud (11): 113), dan 
Allah & juga berfirman, 'Dan janganlah melampaui batas padanya, 


136 


Hilyatul Auliya' 


yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu' (Os. Thaahaa (201: 
81).” | 


Pa Me Pe EA SA aa NN 
KENA SAS 2G Kekayaan pan as sb 


dg SN 


1855. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Humaidi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Musa menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, 
“Sesungguhnya seorang hamba mukmin yang melakukan dosa, maka 
ia akan terus bersedih'.” 


N 


- 
3 


Tae SIB AR 33 Aan DAS SAS 


5 
7 


“ 
CG: 


1 


ae an au 


. 
. . PF. 


2 0. 30 4G. 3 
AAN Jai Hi CS 


137 


Hilyatul Auliya' 





. 


Ol “JS AI ua S "K0 la , In PAS 
day IT SAS SA AS PI ASI AA 


N - 2 PJ o P, o V3 


5 ai Kelb Lh U Ola Jua BF Ce A3 
(3 KG ES SY SY 


A5 - oo 0 


KAL BA Kaki La 


1856. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yahya Al Marwazi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Juwairiyah bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Al Hasan membaca ayat ini: “Sesungguhnya Allah 
menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (Os. An-Nahl 
(16l: 90), kemudian ia berhenti lalu berkata, “Sesungguhnya Allah 
telah menghimpunkan kebaikan semuanya bagi kalian dan 
(menghimpunkan) keburukan semuanya bagi kalian di dalam satu 
ayat. Demi Allah, tidaklah keadilan dan kebajikan meninggalkan 
sesuatu pun dari ketaatan kepada Allah $& kecuali (Allah) 
menghimpunkannya. Dan tidaklah kekejian, kemungkaran dan 


138 


—— Hilyatul Auliya" 





melampaui batas meninggalkan sesuatu dari kemaksiatan terhadap 
Allah kecuali (Allah) menghimpunkannya.” 


P4 - 
0 8 3210 AG. 3 AG 


Ea “JG Kal Op Sauna &bd— —1YAOV | 


A4 30 40, 


Aha “uK D o02 0 “UK « 
CI 1JB KALI A5 JB laga Op pa 


To o1 0 0- 02. 0 90 o- Kon 
Olemer G1 Aj PIP ya AS 03 Olais 


SE) Kn AI ja SI Li :JL 
G 0 » £ NN an o£- “. 3 " 
aa ya Eny AE abe30 AAS IN, Dias ea 
AE) II SUS, 


1857. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Humaidi menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin -: 
Abdurrahman dari Ali bin Zaid bin Jud'an menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku memberitahu Al Hasan tentang kematian Al 
Hajjaj, maka ia pun bersujud dan berkata, "Ya Allah, ia penjegalmu- 
Mu dan Engkau telah membunuhnya, maka putuskanlah 
kebijakannya dan tenteramkanlah kami dari kebijakannya dan 
perbuatan-perbuatan buruknya." Lalu ia mendoakan keburukan 
atasnya. 


139 


Hilyatul Auiya -—— Ta 
BA Aa 10 8, Kara YAA 
Dn Be aa da 
- Pn, 4 o : TP, £. 
LD : & 5 B3 30 . - 186 ' Pe 
do "JG cell Koes an ANTO vJ—- JB 
Ao an - apa 8 Par 2.3 10 1 PN, 
8 “2 o- - 90 Pa AI 1 0 - G 3 ma 
"Ja Ju) CO Jl AS Lanau JG NA 
- OI 4 FA Kena na Ta Ae Re 4 0 -— 
Y 4) Opi be "da Uya ara 
| Pn ana 202.0 Abi To. 
Nila RAI P3 H3 OR 
1858. Ali bin Harun bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yahya bin Muhammad Al Hinna menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar Al @awariri 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mudhar Al Farisi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdul Wahid 
bin Zaid berkata, Aku mendengar Al Hasan berkata, "Seandainya 
para hamba mengetahui bahwa mereka tidak akan melihat Tuhan 
mereka pada Hari Kiamat, niscaya mereka mati.” 
Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata, “Kami mencukupkan 
kalimat-kalimat:Al Hasan #8 dengan apa yang telah kami kemukakan 
itu. berikutnya kami kemukakan dari hadits-hadits gharib-nya.” 


140 





Hilyatul Auliya" 





? 


NX 


- 4 0 y 2 o- Ha - 


Gas :JU at PAN 3 Ha -1A04 


30 £ 


” “G ” Lg 3 . 
Wa— Ka ar Ma OP wap Si li 
Kar f PA aa 1 3 
RP be La Oiab Yugi 

3 
“ La - “ 5 Loc & - Pd 
- AON : o Par g £... 
Ip. 0.0. 0 -1 .. cu - 
Al Gpb AI ng Gelas AI 3 0m 3 YA 2JU 
1859. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Khisr Abu Ja'far 
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Abu Hurairah 4&, 
bahwa Rasulullah dg bersabda, "Barangsiapa yang membaca (surah) 
Yaasiin pada suatu malam karena mencari keridhaan Allah, maka ia 
akan diampuni."? 

Hadits ini diriwayatkan juga dari Al Hasan oleh sejumlah 


tabi'in, di antaranya adalah Yunus bin Ubaid dan Muhammad bin 
Juhadah. 


2 Hadits ini dha'if 
HR. Al Baihagi (Asy-Syu 'ab, 2463, 2464). . 


4d 





- 


Hilyatul Auliya" 





C sakag ala IM Io MI Ig) JG JG HA 
Pen Es aus js Ri ga Un 
ng Pr 3 car 2 4 


BAS X IU DU nA 2. da LP 2 
VI otg galang Jong je Al 3 Lara Lawas 
abi : PD Z Ae uan “Sari an Pa ala 
Ss Kay bd Kami Cod 83 h gal Ju “Xin Je 
se an aa Ts Y 2. 9 Gd 150 
bg Ade Ml elo AI Sgm) ya FA 
1860. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ishag bin Al Hasan Al Harbi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Sahl As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Al Hasan menceritakan dari Abu Hurairah, 
ia berkata: Rasulullah & bersabda, "Tidaklah seseorang mengetahui 
— satu kalimat, atau dua kalimat, atau tiga, atau empat, atau lima dari 
apa-apa yang diwajibkan Allah & lalu ia mempelajarinya dan 
mengajarkannya,. kecuali ia akan masuk surga." Abu Hurairah 


142 


Hilyatul Auliya' 
berkata, "Maka aku tidak pernah lupa suatu hadits pun setelah aku 
mendengarnya dari Rasulullah &.” 


Diriwayatkan juga oleh sejumlah orang dari Al Hasan, di 
antaranya dari kalangan tabi'in adalah Yunus bin Sahl As-Sarraj 
Bashri yang banyak haditsnya dan menghimpun haditsnya. 


das MAT PE Ten BK AE Bab AU 
- pe jga SIB AE 


. SR Ao 


en NN CNN ia AI Ba Ju ae 
| Ju “JG pa Ka “as 0 Muna 5 
- “4 o Pe 

JB ol ni Lung ale 3 Da A Ga 


y 


Nana oa an 
Sui 2 al Y AN 2 & en 
Bala ja 2 "asah OF sah BE Ap 73 


T- 02X ot 


1861. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu An-Nadhr Hasyim bin @asim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari 
Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dari Abu Hurairah, ia berkata: 


143 





Ka Naa ia Sea KN Senen ma Pena NI 


Hilyatul Auliya”. 


Rasulullah & bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi 
manusia hingga mereka mengucapkan: laa ilaaha illallaah (tidak ada 
sesembahan selain Allah), mendirikan shalat dan menunaikan zakat. 
Bila mereka melakukan itu maka mereka telah memelihara dari 
(pemeranganjku darah dan harta mereka kecuali dengari haknya, dan 


perhitungannya terserah kepada Allah. - 


Hadits ini gharib dari hadits Yunus dari Al Hasan. Abu Ja'far 
Ar-Razi meriwayatkannya sendirian. Diceritakan juga oleh sejumlah 
imam, yaitu Ahmad bin Hambal, Ibnu Abu Syaibah dan Abu 
Khaitsamah dari An-Nadhr. 


3 HR. Al Bukhari (pembahasan: Keimanan, 25, pembahasan: Zakat, 1399, 
dan pembahasan: Jihad, 2946) dan Muslim (pembahasan: Keimanan, 20.21). 








Hilyatul Auliya' 


dh TS aa Yi Sal Petai Y) ami 
Wa di 


1862. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Musa bin Zakariya menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Arr bin Al Hushain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Atha' menceritakan kepada kami dari Abu Ubaidah, dari Al 
Hasan, dari Imran bin Hushain, ia berkata: Rasulullah #& bersabda, 
"Sesungguhnya Allah memilih agama ini untuk Diri-Nya. Dan tidaklah 
layak bagi agama kalian kecuali kedermawanan dan baiknya akhlak. 
Ingatlah, maka hiasilah agama kalian dengan keduanya itu.” 


Hadits ini gharib dari hadits Imran dan Al Hasan. Abu 
Ubaidah, yaitu Sa'id bin Zarbi meriwayatkannya sendirian. 
Diriwayatkan juga seperti itu dari Muhammad bin Al Munkadir, dari 
Jabir bin Abdullah, dari Nabi #&. 


PP. 
7. 


:JG NG Kota ui ar | ta —YANY 
ai AS aa JG con 33 ana 55 


4 Hadits ini sangat dha'if 
HR. Ath-Thabarani (A/ Kabir, 18/159, no. 347 dan A/ Ausath, 123-Majma' 
Al Bahrain). 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa “id, 3/127) berkata, “Di dalam sanadnya 
terdapat Amr bin Al Hushain Al Ugaili. Ia matruk (haditsnya ditinggalkan).” 


145 


Hilyatul Auliya" 


HE Ka Tp NA BA JB : SI 


SP na Ke 0 an OKE aa ur 
IE 3 33 AA oi AA (ear Gi 
SB ba 35 3 
2 ph JAN ASN, Ana (AG CP 
SC LA ah Ss 


1863. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Al Harits bin Abdullah Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syaddad bin Hakim menceritakan kepada kami dari Abbad 
bin Katsir, dari Utsman Al A'raj, dari Al Hasan, dari Imran bin 
Hushain, Jabir bin Abdullah dan Abu Hurairah, mereka berkata, 
“Rasulullah #8 melarang membunuh empat binatang: Semut, lebah, 
burung hudhud, dan burung shurad. Dan agar tidak mean 
nama Allah dengan ludah.” 


8 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (1/332), Abu Daud (pembahasan: Adab, 5267): Ibnu Majah 
(pembahasan: Buruan, 3224) tanpa lafazh: “Dan agar tidak menghapus nama 
Allah dengan ludah.” 
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan 
Ibnu Majah, terbitan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


146 


Hilyatul Auliya” 


Hadits ini gharib dari hadits Al Hasan dari Imran, Jabir dan 
Abu Hurairah. Kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Abbad bin 
Katsir. 


Pa 


8 0 A 

33 opa & Oo Ha Kd— —YAT4 
Pa - Peni 
Sai ana Ea 3— 3 j6 ML da 

o- o ad La Ya 
SE dea NI KS 3 KA 5 : JG 

2 “3 | | 3 pg 

2. - 0 4 4 o - 9 Pa na 
Copa Pa La (alam CO Jasa Mv a— 

| g . A A g BP) 2 
o- PON or » - h 3 NP Tn £ st e - 
Tw adu sia 9 JB JB all 
TA PAN ay 2 A js Ca 3 se 13 os 
J5 va tua 
1864. Habib bin Al Hasan dan Farug Al Khaththabi 
menceritakan kepada kami di dalam jama'ah, mereka berkata, 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Isma'il bin Muslim menceritakan kepada kami dari Al Hasan, 
dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah $& bersabda, "Barangsiapa 


147 


Hilyatul Auliya ' —— 





memiliki dua lisan di dunia, maka Allah akan menjadikan baginya dua 
lisan dari api pada Hari Kiamat nanti.” 


Kami tidak mencatatnya dengan sanad tinggi dari hadits 
Isma'il kecuali dari hadits Al Anshari. Diriwayatkan juga oleh para 
pemuka dari Isma'il. 


cabe ae ea BNN PEN Ban — AYO 
ap £ dn men Leg “na o @. AG - Pan 


S3 o o- H6 - Fa (Bay: - 80 8 pe 
Pep KAS BIS JB NI Lag op ML 
u 


Peaya Ag Se ea da 


S Hadits ini dha'if : 
HR. Ath-Thabarani (A/ Ausath sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az- 
Zawaid, 8/95) dan Al Mathalib Al Aliyah karya Ibnu Hajar (2666). Ibnu Hajar 
menyandarkannya kepada Ibnu Umar. 
Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id, “Di dalam sanadnya terdapat 
Migdam bin Daud, ia dha'if” 


148 


Hilyatul Auliya" 


1865. Muhammad bin Ahmad bin Makhlad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yunus Al Kudaimi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Yazid Al Argath 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid bin Al Hakam Al 
Jurasyi menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Anas bin 
"Malik, ia berkata: Rasulullah bersabda, "Yang paling aku 
khawatirkan atas umatku adalah tiga hal yang membinasakan: 
kekikiran yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti dan takjubnya 
setiap yang memiliki pandangan dengan pandangannya.” 

Hadits ini gharib dari hadits Anas. Humaid meriwayatkannya 
sendirian darinya. Diriwayatkan juga serupa itu oleh Muhammad bin 
Ar'arah dari Humaid. 


£ pg . “ 


B5 :JB Pe Ing Bas —AMT 
BS IR EA IG de ai Hi Aa 
s Fa cb Png 1 yg Para -JE pipa g 


“3 


“Hadits ini dha'if. 
HR. Abu Daud (pembahasan: Bencana, 4341) dan At-Tirmidzi (pembahasan: 
Tafsir, 3058) dengan maknanya. 
Hadits ini dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam Sunan mereka, Maktabah Al 
Ma'arif, Riyadh. 


149 


Hilyatul Auliya” —— 


PN @, y, Pe NA Aa SU Aan sa an 3 
AN eko al Ja) JB :JB ol 0g Copa 


(833 Hi PP AN SIG lag Ale 





PN Pra .' Aan Pa aa Mara 2 
Bas API LAGI JII S39 jl 
Jl 3 3 Ary 3 A3 ipa: 


1866. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Nashr Ath-Thabari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Hasyim bin Marzug menceritakan kepada kami, ia 

. berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Amr-bin Abu Oais, 
dari Abu Sufyan, dari Umar bin Nabhan, dari Al Hasan, dari Anas, ia 
berkata: Rasulullah & bersabda, "Aku dapati kebaikan itu sebagai 
cahaya di dalam hati, hiasan pada wajah dan kekuatan di dalam 
perbuatan. Dan aku dapati keburukan itu sebagai kehitaman di dalam 

. hati, keburukan pada wajah, dan kelemahan di dalam perbuatan.” 


Hadits ini gharib dari hadits Al Hasan dari Anas. Kami tidak 
mencatatnya kecuali dari jalur ini. Amr bin Abu @ais dan Abu Sufyan 
meriwayatkannya sendirian, namanya Abdu Rabbih. 


8 Hadits ini dha'if 


HR. Ibnu Abu Hatim (A/ Ia/, 1909). 


150 


Hilyatul Auliya 





TINGKATAN ULAMA MADINAH 


Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata, “Tingkatan berikutnya 
setelah tingkatan ini adalah tingkatan warga Madinah yang 
didominasi oleh pedalaman agama, maka mereka pun dikenal 
dengan itu dan manusia merujuk dari fatwa-fatwa mereka mengenai 
berbagai perkara yang mereka alami. Mereka memiliki bagian besar 
dalam keshalihan dan ibadah, namun mereka - tidak 
menampakkannya, bahkan menyembunyikannya. Di antaranya: Sa'id 
bin Al Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Al Gasim bin Muhammad bin 
Abu Bakar, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, Kharijah bin 
-Zaid bin Tsabit, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan Sulaiman bin 
Yasar. Mereka ini adalah para ahli fikih yang tujuh. Keshalihan dan 
ibadah mereka di atas keshalihan kebanyakan mereka yang dikenal 
sebagai para ahli ibadah. Kami akan menyebutkan dari masing- 
masing mereka sedikit dari perkataan-perkataan dan perihal-perihal 
mereka sejumlah hadits mereka yang musnad, untuk menjadi 
panduan bagi yang ingin mengetahui hal ihwal mereka pada jalan 
mereka dalam keshalihan dan ibadah.” 


151 





Hilyatul Auliya" 





(170). SA'ID BIN AL MUSAYYIB 


Adapun Abu Muhammad Sa'id bin Al Musayyib bin Hazn Al 
Makhzumi termasuk kalangan yang mendapat banyak cobaan. Ia 
mendapat cobaan namun tidak terpengaruh oleh celaan orang yang 
mencela karena ia di jalan Allah. Ia seorang ahli ibadah, jamaah, 
menjaga kehormatan diri dan gana'ah. Ia seperti namanya, sa'id 
(bahagia) dengan ketaatan, jauh dari kemaksiatan dan kebodohan. 


Dikatakan, bahwa tasawwuf adalah tekun berbakti dan 
menjaga kehormatan. 


| o Lo o- 380 AG. 3 AG - 
D ye AS 0g Sara K&d— —YATV 
a £ 8 2 A3 40 en Ti Pa di sk o, “ 
JB Kobea Oi 13) JI JG Ira 
LK 0 Pap Pa $ o - AG 

Asmat KS AS JB Slka gp Tale WS 

o re... R- 0- KG - gi 2 &- £ 0 o- 
Aa £ o L- PA Nari o - 4 at - o- 


. # 


TN N 


03 Boo 


IE Y KASA UU 07 Ola Uli 


LI AAU iB ai 


152 





Hilyatul Auliya' 


2 “Gg NA - L3b -1 T - an Ya 
PSA IE taka Ud G Akal Uas 120 AS 33 


» . Or 


AI AP Sl Al ga 3 Pn AG 
Je 


1867. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Muhammad Al 
Janadi menceritakan kepada kami, ia berkata: Shamit bin Mu'adz 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Majid —yakni Ibnu Abu 
Rawwad- menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar 
menceritakan kepada kami dari Bakr bin Khunais, ia berkata, “Aku 
katakan kepada Sa'id bin Al Musayyib setelah aku melihat suatu 
kaum yang shalat dan beribadah, “Wahai Abu Muhammad, tidakkah 
engkau beribadah bersama orang-orang itu?" Ia pun mengatakan 
kepadaku, “Wahai anak saudaraku, sesungguhnya itu bukanlah 
ibadah.” Aku berkata, “Lalu, apa itu beribadah, wahai Abu 
Muhammad?" Ia berkata, “Berfikir tentang perintah Allah, menjaga 


diri dari larangan-larangan Allah, dan melaksanakan kewajiban- 
kewajiban dari Allah &'.” 


- 
- 0 S2 X0 AG. 3 PN 


Lu —YAMA 


p " 0 P PP: £. 
“JB Ula HA Ip Kaban GAS 1JG 


2 - 
. - AG . 3 PA Oo o 8. PA 
Se z 


Aa 


153 





Hilyatul Auliya : 





Ton Ti LA do Pale 


2 GA 


Ep AG CT Tas bls Ae 
JA ag Jai baka 0G Yg pal 
Kara Lea 3 Ss Pe: Apa "Yan ng 

pkh Vo ta JS Oa sa Pura Ka 


Fin sa SA HD Pan 
IG 3, 
ae 2 


1868. Muhammad bin Ali bin Ashim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Al Hasan bin Ath-Thufail 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Amr Al 
Maghribi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aththaf bin Khalid 
menceritakan kepada kami dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah, 
"Bahwa sejumlah pemuda dari Bani Laits merupakan para ahli 
ibadah, mereka berangkat lebih awal di siang hari menuju masjid, dan 
mereka masih terus shalat hingga dilaksanakannya shalat Ashar. Lalu 
Shalih berkata kepada Sa'id, “Ini dia ibadah. Seandainya saja kita 
kuat atas apa yang kuat dilakukan oleh para pemuda itu'. Maka Sa'id 
pun berkata, “Ini bukanlah ibadah, akan tetapi ibadah adalah 
mendalami agama dan memikirkan tentang perintah Allah #'.” 


154 


Hilyatul Auliya 


o XI o- 4 0 A (3 Kana 
& aa ui. .9 o B8. 3 Gi 5 8 


6G: 


un Laba Gt Sa Kena 03 GL: 
Hah PMA PLN IE 6 
BI AGAN Je BS 15 JB Ca 
Bed daan Alas 


| 1869. Ibrahim bin Abdullah bin Ishag, menceritakan Kena 
kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aththaf bin Khalid menceritakan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Harmalah, dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata, 
“Barangsiapa memelihara shalat yang lima waktu dengan berjamaah, 
maka ia telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah.” 


NE ae (aa Ga. AV, 


tg 
sa X0 AG. A AG GAN 


Bas :JB Lag Kru oi Saba Kas :YG 


2 


155 


Hilyatul Auliya" 


9 p - PI 8 2? - - PP - 
Ne ee aa 


. 
£ 





PN “ 


DPS AI DN Aj Ka du Jai 
Dai IS SIN Lap 
Oa KE yen KAA UI Ns JS 


1870. Ibrahim dan Abu Hamid bin Jabalah menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: @utaibah bin Sa'id 
.menceritakan kepada kami, ia berkata: Aththaf bin Khalid 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Harmalah, dari Sa'id bin Al: 
Musayyab, "Bahwa menderita sakit pada matanya, lalu dikatakan 
kepadanya, “Wahai Abu Muhammad, sebaiknya engkau keluar ke Al 
Agig, lalu melihat pemandangan hijau, lalu engkau merasakan angin 
darat, maka itu akan bermanfaat bagi penglihatanmu.' Sa'id pun 
berkata, “Lalu bagaimana aku bisa mengikuti shalat Isya dan 
Subuh'?” 


Pp - 
8.9. 


SA Tt ea 3 GA SAVI 


PN 3 2 LG £.. ag sa" & 


-. 


- Oo - Ao o - - 30 AA. "3 Pa Ipa 
Jam 3S Alap Ual S Ep Sec Lal 


156 


Hilyatul Auliya' 


1871. Ahmad bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aththaf bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Harmalah, 
dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ia berkata, “Aku tidak pernah 
ketinggalan shalat jamaah sejak empat puluh tahun yang lalu.” 


Kas J8 Se AG Bab —1AVY 


“G "aer nba 


Sa JB As ben 5 ba 
P3 da Lt UMS :JB « 3 


ena Op Kagin aht ae 0 Ae 
3, Yin ubin Sa re sg 
Pa 


” 
” 


1872. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku meneeritakan kepadaku, ia berkata: Waki' 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada 


157 





Hilyatul Aliya —  ——— 


kami dari Abu Sahl -yaitu Utsman bin Hakim- menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata, 
“Tidaklah muadzdzin mengumandangkan adzan sejak tiga pulah yang 
lalu kecuali aku sudah berada di masjid.” 


ana It Jan ga TP ae IA ke 


X0 40 


CO pr Tv JG 2g bg u Jatah 
Mn aa 


1873. Abu Bakar bin Malik menceritakan kai kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Yazid 
Ar-Raggi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Burgan 
menceritakan kepada kami dari Maimun bin Mihran, "Bahwa Sa'id 
bin Al Musayyib selama empat puluh tahun tidak pernah mendapati 
orang-orang telah keluar dari masjid dan telah selesai dari 
melaksanakan shalat.” (maksudnya, tidak pernah ketinggalan shalat 
berjamaah). 


158 


Hilyatul Auliya' 


rd ? 


A0 4& 9 6 


JB Al AS ea) Bab -—1YAV£ 


£ 0 23 Kara - 1 ar 4 0 Pt - 
ci Aa Un “JG BL Ul DU 4 Pe Ka Pl 
Ia | ge Pl eri 3 Aan LE Insta “JG Cia 


JB LAN AI Sapna PL 
Ia Ye el en ate 
| aan 


“ 
“ 


1874. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Anas -yakni Ibnu Iyadh- menceritakan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Harmalah, dari Burd maula Ibnu Al Musayyib, ia 
berkata, “Tidak pernah diserukan shalat sejak empat puluh tahun 
yang lalu kecuali Sa'id sudah ada di masjid.” 


Ps £ h 
pa Pa 


“in "Ine 2 Jab pl SAS —YAYO 
» Ogan are “JG (ayal! AI an ara 
o S3 YP ma Di Hi Kls “JG (ll 


159 


Hilyatul Auliya" 





“aa 


8 4? - - Ai 5 - - Ka 
oaanal G1 asia 0S Cikal 0 Jaga 5S cale 


o P4 - a - o BA EN 3g Ta 
SI 39 Y D6 LI) IE JS CL :JB 


- P4 g 2 Cat P3 - PAR 
Ae) G3 YPP el le jas Ya PERSI 
Di OA 
Hae 


Es 


1875. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
“Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Daud bin 
“ Ulayyah, dari Isma'il bin Umayyah, dari Sa'id bin Al Musayyib, ia 
berkata, “Tidaklah datang waktu shalat kepadaku kecuali aku telah 
melakukan persiapannya, dan tidaklah datang kepadaku waktu 
gadha' suatu yang fardhu kecuali aku telah merindukannya.” 


Uu aa Jae 4 en SAYA 


4 0 y & o-1 AG a Te 1 Ba ar 36 ce sal ad 
PU ana Lae JB (ad ot al Ca 


NX 


Oo - £ 1 - o 2 AA Pap e - 
Pa La Ti ah cak u Ss CoA JB Chan 


z# 


1 


- Duta Ea 2 Tiba ena ana 
Ls Ag s1 Conten Wa da JB 1JB S3 


# 


160 





Hilyatul Auliya' 


- o 3 3 “9 : Ta o £ “3 2 arc 
s 


Peta 
- 
. 


1876. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaidullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari @atadah, ia berkata, “Pada suatu hari Sa'id bin Al 
Musayyib berkata, “Aku tidak pernah melihat pundak-pundak orang 
yang mendahuluiku shalat sejak dua puluh tahun yang lalu'.” 


Kie. Le. 04-08 X9 
(Ol O - u AAA | WJ— —1NAVV 


AAS Ja KM YAI AG AL :JU 
SB PARA HAN AR Hi LI 
H dell LS II deg paha 
Sa njas Ta ail BUS ja Aa 


LN 2st P o 1 o- 
PI AA 3 jau 
rd 


161 





Hilyatul Auliya 


1877. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada ' 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, Al Hasin bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Aku mendengar Amr bin Abu Salamah dari Al Auza'i, ia 
berkata, “Sa'id bin Al Musayyib memiliki keutamaan yang kami tidak 
mengetahuinya dimiliki oleh orang lain dari kalangan tabi'in. Ia tidak 
pernah tertinggal shalat berjamaah selama empat puluh tahun, dan 
selama dua puluh tahun rentang waktu tersebut tidak pernah melihat 
pundak-pundak orang lain (tidak pernah didahuluil.” 


“Ju 0 ee Isun | Hara -YAYA 


- ena aa 


(dab uy , ea 


4 EN ana 


“JU (aka 
& Oo KG 

"IE cant 12 TA u Pa Na 2 Gis :JU 
aa Ta | 8. HAL 8. 3 1 | A4 9 Pj - an . 
Lam syg 3 25 small Up Ipa de 
Oo 9 5 0 . 4 222 - o- 

-- -0 90- A2 oL ep 2G 5 

20 Ta Da Mali Ss ya “3 
1878. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Ahmad bin Rauh menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Ahmad bin Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdul Mun'im bin Idris menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia 


162 


Hilyatul Auliya' 


berkata, “Sa'id melaksanakan shalat Shubuh dengan wudhu Isya 
selama lima puluh tahun." 

Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Aku tidak pernah ketinggalan 
takbir pertama sejak lima tahun, dan aku tidak pernah melihat 
pundak orang lain di dalam shalat sejak lima puluh tahun.” 


0. o SB sa £ o- A8 - 


“JG Ea . ai Ina JG AA 


Pena a  Depangean 


Pd 


ps! IU SA Alai US 2 JB ce 
SI yang, Pa 


1879. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far Al Firyabi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahb bin Bagiyyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada 
kami dari Daud -yakni Ibnu Abu Hind-, dari Sa'id bin Al Musayyib, ia 
berkata, “Dan aku menanyakan kepadanya, “Apa yang dapat 
memutuskan shalat?” Ia pun berkata, “Kemaksiatan, dan itu 20 
. ditutupi oleh takwa.” 


— j BE 6 Tata Kan 535 —1AA: 


AG - 


EA IE ce Ya CIK IE ata 


163 


Hilyatul Auliya” 

- - 8 $ 2 380. ana ATA o- Ao 

Janam Ol Jaja aa SIB c38j ep SUS 
Anal Sag Ie Ke 


1880. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Zakariya bin Yahya As-Saji menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Hazim 
menceritakan kepada kami, "Bahwa Sa'id bin Al Musayyib biasa 
menyambung puasa.” 


sa PN 


GAS JB UU ey PS SAS AAN 

Aa JB Jas HA AN AG 
JG ap s 2 Gas “JG (au Ja 
JB Aa dos Je A3 Sea era 


Pa Na 


aa Da Ten Ka Pap Dana Tang 
- :. P 
Aom Cnaril 


1881. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad Ar-Ras'ani menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami, 


164 





Hilyatul Auliya' 





“ 
ia berkata: Sulaiman bin Abu Bilal menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Harmalah, ia berkata, “Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib 
berkata, “Sungguh aku telah berhaji sebanyak empat puluh kali haji'.” 


en AT ME TIA RKA 
, di v' : 

E 4 0 ee £ an La 23 380 AG. 3 A8 
SARA SS :J6 (beb 03 Kapan Lila 
g .. 3 aa 2 Da ae Pan Ae 

X0 SAS JB eka ep OLS SAS JB AR 
Teja 3 o- KE. -09 | AG Oa o o 
Alb op Al AS ui Oljag Was JB Ka Ui 
5 2 » o 5 3 15 0... PN 8 2 o 
CS emawadi op dar (adi Ol JB SNI 


N Ng 


3 o N - - - £ 

MIS gadi oya Al IS 3 ale Oa 

1882. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Sallam bin Miskin menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin 

Abdullah bin Thalhah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, ia 

berkata, “Sesungguhnya nyawa Sa'id bin Al Musayyib lebih hina 
baginya pada Dzat Allah daripada nyawa seekor lalat.” 


165 


Hilyatul Auliya” 





Lha gi Bl asa G5 —YAAY 

JB AAA Jar pena daa aa Mt Ju 
Op Al XS SAS JB US HA Es 
LE RA Hg ra SJ eta 
YG Pb ja Ga IG 


Sa sapa SA Bin Ye Giaa Sai 


0. 3G 


AN hak JA GE NN Gp 


1883. Al Hasan bin Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Amr' bin Sa'id Al Bashri 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Zakariya 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyib 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Para hamba tidak pernah | 
memuliakan diri mereka dengan sesuatu yang seperti ketaatan 
kepada Allah &g, dan tidak pernah menghinakan jiwa mereka dengan 
sesuatu yang seperti kemaksiatan terhadap Allah. Cukuplah seorang 
mukmin mendapat pertolongan dari Allah dengan melihat musuhnya 
melakukan kemaksiatan terhadap All 


166 


Hilyatul Auliya' 





# “ 


JB dl ag et BIL —AAE 


. 
4 o 2 ag Kena 5 Ag Ka 310 3G. 4 Kan 
0 JJ T5) Po Kebun J— 
“ 


0. 


ARA GA 3 Ne 3 Ul G Bab JB cela 
Iab3 Pn IIS amal Gi Iin GP JB 
OI AL Ke S3 aa! Ga Gala 2lb, 
Aa aa MIPA gl api 


GAS AI ken SEAL Wa PP 


07 o 


Kaban gl Ha ja St 3 GI) Bra 2 


Neta dia) JS FA 


2 
o Ro 


Oi OP 


1884. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aththaf bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Harmalah, ia 
berkata, “Pada suatu malam yang turun hujan, berlumpur dan gelap, 
Sa'id bin Al Musayyib keluar dari shalat Isya, lalu ia berjumpa dengan 
Abdurrahman bin Amr bin Sahl yang saat itu bersama seorang budak 


167 


Hilyatul Auliya" 





yang membawa lentera, maka Abdurrahman pun memberi salam 
kepadanya, lalu keduanya berjalan sambil berbincang, hingga ketika 
Abdurrahman telah sejajar dengan rumahnya, ia pulang ke 
rumahnya, lalu ia mengatakan kepada budaknya, “Berjalanlah engkau 
bersama Abu Muhammad dengan membawa lentera itu.' Maka Sa'id 
berkata, “Aku tidak perlu ai kalian, cahaya Allah lebih baik 
daripada cahaya kalian.” 


3G A0 10 8. 


KI JB Chabun ep IS SAHAM 


Ea SEK Es “JG Jb oi Sa 


Oo. Oo X0 A5. 


OP tani ap SUS is IE da Et JG 
AT OS ea Gp ban Ol ag 


p” ai - 3, o 

Pn ana Hankima SJ Ol 

1885. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 

Zaid menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa Sa'id 

bin Al Musayyib sering kali mengucapkan di dalam majlisnya, "Ya 
Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.” 


168 


Hilyatul Auliya 


SIB ed XS Ep HAN SAS AAN 


A4 P, - 
4 0 Lg AG 


cr d3 Wd— “JG (Glbuwl 3 1 EA WM I— 
ALA Ol OP NE 3 DUA SAS JB akan 


GA Ae ANN AI aka Gham Ul 
JB SB JL cah 0S Ya lus 


- 


Pn Pl 40 8, 25 pn ae Ka 
JJ IS OVAG 0 — TR Ol PH 0 
- " 3. GA : aa .. Ec - c oo a35 e 
Ga Me) Old eh WI ye alus 
a. ac ES aa, 2 - o£ 
ha ala Gp — IS Sah dl lte CAN 
2 : . & 0... 2 - — a 
Ugnoad Aka 5 Pm bang ima Gemuk 
e. Oo. 20 £ ..090 G 0. 0 G9 - 2 
Eaan nat, (SA 9 Serem Oh es “UI J3 
Au sol | 2 Nate 2? 2, - 220 29 - 
Wali LS 5 tel, ke, la SIN Da te 
595 BS op 
1886. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 


169 


Hilyatu Aya —e— 
Aththaf bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Harmalah, ia 

berkata, “Aku hapal shalatnya Ibnu Al Musayyib dan amalnya di siang 

hari, lalu aku tanyakan kepada maula-nya tentang amalnya di malam 

hari, maka ia pun memberitahuku, ia berkata: 'Ia tidak pernah 

melewatkan membaca: surah Shaad di setiap malam.' Lalu aku 

tanyakan tentang hal itu (kepada Sa'id), ia pun memberitahuku, ia 

berkata: “Sesungguhnya ada seorang lelaki dari golongan Anshar 

yang shalat dengan menghadap ke arah sebuah pohon, lalu ia 

membaca shaad (surah Shaad), lalu ketika sampai pada ayat sajadah, 

ia pun sujud, dan pohon itu pun sujud bersamanya, lalu ia mendengar : 
pohon itu berkata, 'Ya Allah, dengan sujud ini, berilah aku pahala, 

dengan sujud ini, hilangkanlah dariku dosa, dan dengan sujud ini 

anugerahilah aku kesyukuran dan terimalah itu dariku sebagaimana 

Engkau menerimanya dari hamba-Mu, Daud.” 


“ # 


JB dl 6 3 Ha SIS 1 AAV 


4 0 aa 


Op AD GAS JB BA 


? 
Pn” “ 
. 


4 0 AG. A4 
Oi basa WI 


| 
Pn au - 4 o T- 3 ,. 2 Are o 
2g Kai il Pa JB AA up 


Bd DI NAK 1d oli) Lena) 
JA BE AN (Apa) Ji Gie 


170 





Hilyatul Auliya' 


F4 
$£, 


Ian DL JO oh na 


0 — 


Keag gr Lag Maap 


j 


£ 


Td 


1887. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hatim bin Isma'il menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin 
Harmalah, ia berkata, “Mereka melewati Sa'id bin Al Musayyib 
sambil membawa jenazah, dan bersama jenazah itu ada seseorang 
yang mengatakan, “"Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuknya.” 
Maka Ibnu Al Musayyib berkata, "Apa yang dikatakan oleh peratap 
mereka itu? Aku haramkan atas keluargaku untuk meratapi 
kematianku seperti peratapnya mereka, dan cukuplah mereka 
mengatakan, “Sa'id telah meninggal, maka saksikanlah.' Cukuplah 
bagiku orang yang mengembalikanku kepada Tuhanku &, dan 
hendaknya mereka berjalan bersamaku dengan membawa asap 
pewangi. Jika aku wangi, maka apa yang di sisi Allah adalah lebih 


,” 


wangi. 


171 


Hilyatul Auliya 
— AAA 
Psi ee ash Ss Ju ea 
(en 3 au 
aa Pas JG OLS GNI OP 
Wp ala Ud) Lang patah D5 


2 ba unsaN e cl YAA JB Up 


Pe 


an Na MN 
Pn ae JB Va EA EA ip US as 
Aa Dat Aj Kai 


1888. Abu Yusuf bin Muhammad Al Bajairami menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin 
Zaid bin Jud'an mengabarkan kepada kami, ia berkata, “Dikatakan 
kepada Sa'id bin Al Musayyib, “Apa perihal Al Hajjaj, ia tidak 
mengirim utusan kepadamu, tidak mengganggumu dan tidak 
menganiayamu?' Ia berkata, "Demi Allah aku tidak tahu, hanya saja 
pernah suatu hari ia melaksanakan suatu shalat bersama ayahnya, 


172 


Hilyatul Auliya" 


lalu ia tidak menyempurnakan rukunya dan tidak pula sujudnya, lalu 
aku mengambil segenggam kerikil, lalu aku lemparkan kepadanya. Al 


, ” 


Hajjaj berkata, “Lalu aku masih terus membaguskan shalat. 


(6 Kan 


-JG apa kata Fear — YAAA 


ra 


4 0 & o- Pa ata ee maan 


AS 5 AAN GB 6 KE aa 


Hah | GAS :JB « AB KA ya, 
wa 2 ena AL JG 


- 
2. . 0 


o 8 - KB —. 8 
HP Ga peka Sai JW 
£ 5 ». e & 

ay Be ash 9 ea 01 hee An Png Chagan 

SA a 4 LG a41 
HA — ga AN 1JE Ay pa 

Nas 2 2 9 yg Y, TP 

1889. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Muhammad bin Ahmad bin Hayyan menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Abdullah bin Maslamah Al @a'nabi menceritakan 


kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada 
kami. Abu Bakar Ath-Thalhi juga menceritakan kepada kami, ia 


173 





Hilyatul Auliya' 


berkata: Al Husain bin Ja'far Al Gattat menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Minjab bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ali bin Mushir- menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Dari 
Yahya bin Sa'id bin Al Musayyib, "Maka sesungguhnya Dia Maha 
Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat" (@s. Al Israa” (17): 
25), ia berkata, “Yaitu orang yang berdosa kemudian bertaubat, 
kemudian berdosa lagi kemudian bertaubat, dan tidak mengulangi lagi 
suatu dosa pun dengan sengaja.” 


Ju ag OA Pe Kan 


PENA 6 Head set org as 


4 o- 0. 10 


15 Sab SIB Or jl Wa 2 na 


bagan d ae ur TP Ula — He 
Aang BA ma da dai JG 
enamel 3 gd 


Pa 


G ai # o 


Ea 


DH ada yA 
Ia ola UG Ja os HIU us 


174 


Hilyatul Auliya 





PI AE JA Sabah ILY Ku SI Hae Un 


Td aa ID BB Ur oi ToT menta In Pee AN 

SIG Wah OS A3 Olenidl Ob katy ol Al 

a beon 0 Pee SAR An ba a 
h En SEA ep Ii dB kemal € 


-. - 


Ta 


1890. Abdurrahman bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ghassan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdussalam -yakni Ibnu Harb- menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Sa'id, ia berkata, “Kami masuk ke tempat Sa'id untuk 
menjenguknya, turut juga bersama kami Nafi' bin Jubair, lalu ummu 
waladnya (budak perempuannya yang melahirkan anak darinya) 
berkata, “Sudah tiga hari ia tidak mau makan. Berbicaralah kalian 
kepadanya.” Maka Nafi' bin Jubair berkata, “Sesungguhnya engkau 
masih termasuk penghuni bumi selama engkau masih berada di 
dalamnya. Dan bagi penghuni bumi harus melakukan apa yang 
maslahat baginya. Maukah engkau makan sesuatu?” Ia pun berkata, 
“Bagaimana bisa makan orang yang perihalnya seperti kami ini. 
Hanya onggokan yang mungkin akan ke neraka atau mungkin akan 
ke surga.” Nafi” berkata, “Berdoalah kepada Allah agar 
menyembuhkanmu, karena sesungguhnya syetan telah iri kepada 
tempatmu di masjid.” Ia berkata, “Bahkan Allah & akan 


, ” 


mengeluarkanku dari tengah kalian dengan selamat. 


” 175 





Hilyatul Auliya' 





Oo Z0 Ao - 


Jo o Aa Fa Aa Cara YAAA 


di age gp aa nia Ha 136 


Oa € » IL 6 Era “JG ap ee Ne 


“ 


2 JG dani yi BAG Ing Koe “JG 
bstty IT Eh IS LAI Hi Ia 
NE Oo AAA ad SEN 


Oo 4 —o-- 
HA 
1891. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sallam bin Miskin menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Imran bin Abdullah bin Thalhah menceritakan kepada kami, 
ia. berkata, “Sa'id bin Al Musayyib dipanggil untuk menerima tiga 
puluh sekian ribu, maka ia berkata, “Aku tidak membutuhkan itu, dan 
— tidak pula Bani Marwan, hingga aku berjumpa dengan Allah lalu Dia 

memberi keputusan di antara aku dan mereka'.” 


176 





Hilyatul Auliya 


01 Lo LA. Oo 


Bas Ju Ja , sega Ba AA 


Op Ian os J6 si , BJL JG 
AA na 3 SE 
GeU of MU R3 ST an na 


1892. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Muhammad Al Khuza'i menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al @a'nabi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Malik bin Anas menceritakan kepada kami, ia berkata, “Sa'id bin Al 
Musayyib mendebat seorang budaknya terkait dengan dua pertiga 
dirham, lalu anak pamannya datang membawa empat ribu dirham, 
namun ja menolak menerimanya.” 


2 Pa an ena rara —N NAY 


Do ypnn yu “J6 


Ko A9 


“gg BI sb AAN hat ae tra Haa 


177 


Hilyatul Auliya 





o La TE Tana 2. Naa - Pu DA BI aa 
SAS SAI sgt Lag Tim Usil cah Us JO 
| Pa Ta 
ek Ya 


" 1893. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Zaid, dari 
Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ia berkata, “Aku mencapai usia 
delapan puluh tahun, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih aku 
khawatirkan terhadap diriku daripada kaum wanita.” 


Pa ap Ana BI AAS B3 Aa 


“JG aa an HE IKA Ia Sa Haa -JU 


ZN 


Kara . 


Pen vera R3 Ie Oo SL :J KAA 
Gas 2 Dra ai Sa Lg : - JG 
BN AAA SS eka Sya 


1894. Muhammad bin Ahmad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Utsman bin Syaibah 


178 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Harmalah menceritakan kepada kami dari Ali Ibnu 
Zaid, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ia berkata, “Aku telah 
mencapai usia delapan puluh tahun, dan tidak sesuatu pun yang lebih 
aku khawatirkan terhadap diriku daripada kaum wanita.” Padahal 
saat itu penglihatannya telah kabur. | 


ig ah A3 o - P3 Pa 

JB al ap dal pl Ul —NAA0 

NN Pd 8 ae Ia Ay” 0 A0 AG. A4 A9 
Pa . Val Ko J— "JB (Gbu! Na daan Uu 
o 8. 0 “0 3 0 ? La P7 - 7 e , o- 
SS (aS Oli Wb J— Ju cal XS 


- 


A8 2. Ba Oa w. 10 o 0 - or 
OWEII Gaal Ca 1JB tema ji Hanin UP NG 


—.. 5 “- Pa #a” 0 PJ E sg Oo ., o 
Eko AN 


See) Ka 399 usg a) 3) R9 Sar 


0-0 
. 


- 
- 


30. -Ac 


oa saia Upi aa EP AN Sh 
SN 


1895. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: 


179 


Hilyatul Auliya" 


Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari 
Sa'id bin.Al Musayyib, ia berkata, “Tidaklah syetan berputus asa 
terhadap sesuatu kecuali ia mendatanginya dari arah kaum wanita.” 
Ia juga berkata, “Dan Sa'id mengabarkan kepada kami, saat itu ia 
telah berusia delapan puluh empat tahun, dan penglihatan sebelah 
matanya telah kabur dan yang sebelah lagi rabun di malam hari, ia 
berkata: “Tidak ada sesuatu pun yang lebih aku khawatirkan terhadap 
diriku daripada kaum wanita'.” 


g aa" Ga ga 8 Wa "AA 


a 
f (Ya, 


Op 2. SA - JG sn Tara “JG 
Ci Kan Gan ai et AN & ny Dl 
Kab A3) Uya sole AE aa nara: 


..... 9 sc 3.0, . 


T . 9. . 7 e Ie 

ALS Ke asi can 4x3) Lenny P3 KT Bani 

Kanal ap Tannjah A sae Sy adan Dak 
A33 pa) Dah AS es CE ya 


1896. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 


180 








Hilyatul Auliya' 


Abu Ar-Rabi' Ar-Risydini menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Jurajj 
mengabarkan kepadaku, bahwa Ubaidullah bin Abdurrahman 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al Musayyib 
berkata, “Tangan Allah di atas tangan para hamba-Nya. Maka 
barangsiapa meninggikan dirinya maka Allah merendahkannya, dan 
barangsiapa merendahkannya maka Allah meninggikannya. Manusia 
itu di bawah naungan rahmat-Nya, lalu apabila Allah menginginkan 
dipermalukannya seorang hamba, Allah mengeluarkannya dari bawah 
naungan rahmat-Nya, maka tampaklah auratnya bagi manusia.” 


10 LA o Pap 


(Oka g net Gr sea Ea — YAAV 
“JB “IN Bb & Bu 
“JG aa Le Jb Pa SN 2 1 | 
Ta mena na Ann ren 
Ia Bang Ui Un 3 Hua gp Kat 
Tea 5 uk al Uh 
G9 M3 LB A3 JB OA SE 


2 


do Ie 133 V0 SJ al LA 


“ 


181 


Hilyatul Auliya" 


AG Ba Un Ula Lal) Kimmm 38 


1897. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hatim bin Al-Laits Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami 
dari Ali bin Zaid, ia berkata, “Kami katakan kepada Sa'id bin Al 
Musayyib, “Kaummu menyatakan bahwa sebenarnya yang 
menghalangimu dari haji, karena engkau telah mewajibkan atas diriku 

“kepada Allah, bahwa bila engkau melihat Ka'bah, maka engkau akan 
berdoa kepada Allah memohonkan keburukan bagi Bani Marwan.' Ia 
berkata, “Aku tidak mengalami itu, dan tidaklah aku shalat untuk 
Allah & di dalam suatu shalat kecuali aku mendoakan keburukan 
bagi mereka. Dan sesungguhnya aku telah melaksanakan haji dan 
umrah dua puluh sekian kali, padahal hanya diwajibkan satu haji 
atasku'.” | 


“ # 


o- 40 & 


JG ca IS ep pl Ka — YAAA 


2 


.& 9 asa as 7 a 2 ig at £ an 
Ian 3 3 BAD 1JB Aa Gulali al Wa 


JB ARA HI 3 ME 3 Ulbs Ula :JB 


182 


Hilyatul Auliya 

43 - s-. Es - at Lo. . 38 0 - 
ben map Dua Op Inka Se MU NG 
Jt OS SB AI JB 1d Cas lo 3 
0S. Pan or 1 Ti y Jne Wen An Aa 
Haa PA Ta 2 yng er A, Ni 3 s C. A 
Abay AIA en ale Ke LA YG 
. PT : 

1898. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aththaf bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ionu Harmalah, ia 
berkata: Aku tidak pernah mendengar Sa'id bin Al Musayyib mencela 
seorang pun dari kalangan imam, kecuali aku pemah mendengarnya 
berkata, "Semoga Allah membunuh si Fulan. Dialah yang pertama 
kali merubah ketetapan Rasulullah @, padahal Nabi & telah 


bersabda, 'Anak adalah milik si empunya tempat tidur, sedangkan 
bagi si pezina adalah batu rajam'”? 





9 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual Beli, 2218 dan pembahasan: Pembagian 


warisan, 6749), dan Muslim (pembahasan: Penyusuan, 1457, 1458). 


183 





Hilyatul Auliya" 

AG - te s " - Inn oe. La 2 

? ap 4 : “90. o 
(Ol om JB Ja an Nai 
o- 0 0 o- | o Djan Ban Pen) ja PA 
XS op OPS YP KA 3 Ika Ba :JB 


“ . N 


TA 4 0 - d o 2... 
- £ 0 Lal - o - & KA w 
AM Iya Jak Y anandi j3 Tara OS :JB cl 


Sg 


(39 JB ES YG Kara YOU Y US 


- 


» 


Sirih .. P - : 
AB Ip Li 3 Lah KAN ale Ca 
o X0 - £ 
1899. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sallam bin Miskin menceritakan kepada kami dari Imran bin 
Abdullah, ia berkata, “Sa'id bin Al Musayyib tidak pernah mau 
menerima sesuatu pun dari orang lain, tidak berupa dinar, tidak pula 
dirham, dan tidak pula apa pun.” Ia berkata, “Pernah ditawarkan 
minuman kepadanya, namun ia menolak sehingga tidak minum dari 
minuman seorang pun dari mereka.” 


184 


Hilyatul Auliya' 





Ie 1G CA A3 Ki Bas asa 


paper ar Ga yi at HA as 


Pa GS IU “JG ap 
ea 3 Iga af La DAS yi mal 


. 


' 


£ 


o- 9 3. - G- 


1900. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Dhamrah bin Rabi'ah menuliskan surat kepada 
kami, dari Ibrahim bin Abdullah Al Kitani: Bahwa Sa'id bin Al 
Musayyib menikahkan anak perempuannya dengan dua dirham.” 


P4 
Ntah 0 AS KG 


OK oi KN Ip GAS SAS ALA 


ig 


:JB -a 21 Ear DX Ce Gas ga 


o- “9 Ao 


Kava 


pan ale 2 uni ta ya 


P 


Ne CA «Jb AAS, P| o 0 ala SN 


185 





Hilyatul Auliya”- 


en JA UU YAA ana G3 Aa 
y IE bs Ya ag JG ta 


MN 


Pd SI IJE Saas ES 


SIR P3 Si Eka dedi BA asean 


da aa AS na Y 2 Nas 


“ 


Pe IN Le aa adu Ola 


Pokana de an dg al do 3 


ana akik J3 NG “JG 


An BN Ia KA bei Ga Il Lah 


da 23 al Na NA as 


- 


j 


- 3 2 - 2 o dasi 


ya £i an ts Na (ab OS st 
Lan HN 3 SK 1JE Iri 1JE Sia 


186 


Hilyatul Auliya" 


ba Ten - DELI cr sg 2 Ian na - # A - 

YP Ea Ooo 3 SSB ama! 0 San VI Oa 
” . “ “ 

340 A4 - MA A4 0 1 £ 2 Te o saru Bia - 0. 
“F Jum Is P3 Cab Jommally Kit Uya 


o1- — - Pan Tn o 
Pu aa Sg AT js AN 
3 031 “#3. £$ o£r 28 nah GA 2.9. 
JB SO GA CU dB DGB dl lah 
Se 1g F - - 3 1G " 2 2 AE “ae 4 ag 
Us Ia SS Uh yu ME 3 la 
AN : og 0 Tt 0 Gas 
NY (d3 ALI Can ol Th S5 Ig ya 
9 #8! : n Ha : Ta -5) Ta ag £. 0 
Cadas 3 al sb SA up AU Op Ih On 
| Az o £ - 50 Katana 2 Pe aa 
aa alah leikd LIL 39 HIU Usa Lag 
sat 5. #7 a1 hn 0 Lo 0 sa 3 
Anak Jl Ugal 3 AI op Uya sll 
Pa ” : 4 - 2. . Lo “Vo 1 og | - : al 
al JP 3 lean AI, HI 3 
- o - (3 - PJ - - 
Ope ad PAKA PEN PA NP) 
Se BL o- Pp) 2 aa - ea # 
an yg 3 SOLES Ca 2 las TN ai 
dis IE Up sktr D3 AAN AE Herald Ep Iga 


187 








Hilyatul Auliya" 
3 Ae 


Lag ai 3 an, ama Oi Ka NU 
Aa ai Ag Gal 3 j3 “JG Ju SS 


36 ie aa sa 5 le 4 F3 
HE UR Yp Ita d3 Oa LK 
tilas ai 3 R3 asa LA AN LA 
JA PE Sg ja al 
OS IE UE GP Gi 3 3 oa 
LG Je JASA LG G3 MI 


188 


Hilyatul Auliya 


oo . . (4 Le Ann AO sh Pe 
KeJB eh MN) Ol 2JB GA 009 Gak 
Pen Bana ar Te Gu... KA TEA Ter gain 
Po nia eh Ja di ab 
1901. Umar bin Ahmad bin Utsman menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku, Abdullah bin 
Wahb, menceritakan kepada kami dari Aththaf bin Khalid, dan Ibnu 
Harmalah, dari Ibnu Abu Wada'ah, ia berkata, “Aku biasa bergaul 
. dengan Sa'id bin Al Musayyib, lalu ia merasa kehilanganku selama 
beberapa hari. Lalu ketika aku mendatanginya ia berkata, “Kemana 
saja engkau?" Aku berkata, 'Isteriku meninggal, maka aku sibuk 
karenanya.' Ia berkata, “Mengapa engkau tidak memberitahu kami 
sehingga kami bisa turut menyaksikannya?" 


Kemudian ketika aku hendak berdiri, ia berkata: “Apakah 
engkau tidak menikah lagi dengan wanita lain?” Aku berkata, 
“Semoga Allah merahmatimu, memangnya siapa yang mau 
menikahkanku, sementara aku tidak memiliki kecuali dua atau tiga 
dirham?" Ia berkata, “Aku.' Aku berkata, “Kau mau melakukannya?' 
la berkata, “Ya. Kemudian ia memuju Allah &, dan bershalawat 
untuk Nabi $&, lalu menikahkanku dengan mahar dua dirham -atau 
ia mengatakan: tiga dirham-. 


Kemudian aku berdiri, sementara aku tidak tahu apa yang 
harus aku lakukan karena sangat gembira. Lalu aku menuju rumahku, 
kemudian aku berfikir, dari siapa aku mengambil dan meminjam. 
Lalu aku shalat Maghrib, lalu aku pulang ke rumahku dan 
beristirahat, aku sendiri berpuasa, lalu aku siapkan makan malam 


189 


Hilyatul Auliya 


untuk berbuka yang berupa roti dan minyak. Tiba-tiba ada orang 
datang yang mengetuk pintuku, maka aku berkata, “Siapa?” Orang itu 
menjawab, 'Sa'id.' Aku berfikir-tentang setiap orang yang bernama 
Sa'id, namun tidak ada yang kukenal selain Sa'id bin Al Musayyib, 
karena ia tidak pernah terlihat sejak empat puluh tahun kecuali di 
antara rumahnya dan masjid. 


Kemudian aku berdiri lalu keluar, ternyata memang Sa'id bin 
Al Musayyib, maka aku kira telah terfikirkan olehnya, maka aku 
berkata, “Wahai Abu Muhammad, mengapa engkau tidak mengirim 
seseorang sehingga aku mendatangimu.' Ia berkata, “Tidak, engkau 
lebih berhak untuk didatangi.' Lalu aku berkata, "Apa yang engkau 
perintahkan?” la berkata, “Sesungguhnya engkau lelaki yang tengah 
" membujang, lalu menikah, maka aku tidak suka engkau tidur malam 
sendirian. Ini isterimu.' 


Ternyata wanita itu berdiri di belakangnya tertutupi oleh 
tingginya tubuh Sa'id, kemudian ia meraih tangannya dan 
menyerahkannya di pintu, lalu menutupkan pintu. Lalu wanita itu 
— terjatuh karena malu, lalu berpegangan pada pintu, kemudian aku 
' memapahnya ke arah piring yang di dalamnya terdapat minyak dan . 
roti. Lalu aku menempatkannya di bawah bayangan lampu agar tidak 
terlihat olehnya. Kemudian aku kembali ke atas, lalu aku melempari 
para tetanggaku, maka mereka pun datang, lalu berkata, "Ada apa 
denganmu?" Aku berkata, “Kasihan kalian. Sa'id bin Al Musayyib 
telah menikahkanku dengan putrinya hari ini, dan ia telah 
membawakannya tadi. Mereka berkata, “Sa'id bin Al Musayyib 
menikahkanmu?' Aku berkata, “Ya. Dan ini dia putrinya ada di 
rumah.' 


190 





Hilyatul Auliya" 





Maka mereka pun gembira karenanya, dan berita ini sampai 
kepada ibuku, lalu ia datang dan berkata, “Wajahku haram dari 
wajahmu jika engkau menyentuhnya sebelum aku menghiasnya 
hingga tiga hari. Maka aku pun menunggu hingga tiga hari, 
kemudian aku masuk ke tempatnya, ternyata ia termasuk wanita 
yang paling cantik, termasuk yang paling hapal Kitabullah, termasuk 
yang paling mengetahui sunnah Rasulullah #8, dan termasuk yang 
paling mengetahui hak suami. 


Lalu aku tinggal selama sebulan, dimana Sa'id tidak 
mendatangiku dan aku pun tidak mendatanginya. Ketika hampir 
sebulan, aku mendatangi Sa'id di halagahrnya, lalu aku memberi 
salam kepadanya, dan ia pun menjawab salamku. Ia belum berbicara 
kepadaku hingga orang-orang di majlis bubar. Setelah tidak ada lagi 
orang selain aku, ia berkata: "Bagaimana kabarnya orang itu?” Aku 
berkata, “Baik, wahai Abu Muhammad, sebagaimana yang diinginkan 
oleh kawan dan dibenci oleh musuh.” Ia berkata, “Jika ia 
merepotkanmu maka gunakan tongkat.' Lalu aku kembali ke rumah, 
lalu diberikan kepadaku dua puluh ribu dirham.” 


Abdullah bin Sulaiman berkata, “Putrinya Sa'id bin Al 
Musayyib itu pernah dilamar oleh Abdul Malik bin Marwan untuk 
anaknya, Al Walid bin Abdul Malik ketika ia menjadi putra mahkota, 
namun Sa'id menolak menikahkannya. Maka Abdul Malik masih 
terus memperdayai Sa'id hingga mencambuknya seratus kali di hari 
yang dingin dan disiramkan kepadanya seguci air, serta memakaikan 
kepadanya jubah wol.” Abdullah berkata, “Ibnu Abu Wada'ah ini 
adalah Katsir bin Abdul Muththalib bin Abu Wada'ah.” 


191 


Hilyatul Auliya 
Bai Dag ", Te CA B3 AN 
6 Baja Ip Ap ASI ES JB 
Agusta Ie aa asa 
Aa JB na Gp de : 2 ad 
3 af Ae :JG Yee ai Amati 12353 


LAS Ke aa aa Se JIN Bp Sa 
GP NE ai Uli La Gp AI 
SAI SU uh OT PETRA JG dal 
SA Ia R3 Gada IS ap UR, 
Li Y spa B3 Ap VP Hua dl 


1902. Muhammad bin Abdullah Al Katib menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Ali Ath-Thusi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdul Karim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Haitsam bin Ali menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id bin Al Musayyib menceritakan 


192 


Hilyatul Auliya' 


kepada kami, ia (Sa'id) berkata, “Aku masuk masjid pada malam 
terang bulan, dan aku mengira telah masuk waktu pagi, namun 
ternyata masih malam sebagaimana adanya. Maka aku pun berdiri 
melaksanakan shalat, lalu aku duduk berdoa, tiba-tiba ada pembisik 
yang membisikkan kepadaku dari belakangku, “Wahai hamba Allah, 
ucapkanlah apa yang aku ucapkan. Ucapkanlah, "Ya Allah, 
sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau 
adalah pemilik kerajaan, dan sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas 
segala sesuatu. Hal apa pun yang Engkau kehendaki pasti terjadi)” 
Sa'id berkata, “Maka tidak pernah aku berdoa dengannya 
memohonkan sesuatu, kecuali aku melihat keberhasilannya.” 


Nina rina 3 Ja yi OI La 


. 
bi 0 


ui 1 YEAR | Kan Ju Ca za 30 AG 4 Keua 
Tt 0 04 BD X Ao AA "Ne Ta Par 
Jk SP Saru yi Dying Cod "JB Ad | 
ng, Fa sa 2 9 ip Pad Lo X0 20 Pa Ipa 
op Jne Kab 2D Lp al tao 
Pa - 
0 Hedi FPS 1JB tensi 01 Asa 
Bg BA LAN ah asa ie obi 
23 s 


193 


Hilyatul Auliya" 


—- 


S1 ya) Su SO Of ai ol JB oya 


@ - 
kembaat v ut, dag ae A Se 
1903. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ya'gub bin Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Az-Zubair bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Thalhah bin Muhammad bin Said bin Al Musayyib menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Al Muththalib bin Hanthab masuk ke 
tempat Sa'id bin Al Musayyib ketika sedang sakit, saat itu ia sedang 
“berbaring, lalu ia menanyakan suatu hadits kepadanya, maka ia pun 
berkata, “Dudukkanlah aku.' Lalu mereka pun mendudukkannya, lalu 
ia berkata, “Sesungguhnya aku tidak suka menceritakan hadits 
Rasulullah $& sambil berbaring.” 


30 3 09 AG 


JB el ag 51 Be BAL NA. 


s 


1JB Celana H3 ITS USAS JG Ta Pane 
CO Aa pa naa “JG alan ci , Pes Tata 


AL Ona San aah Oa Oi DAN YP 
Ja ai #terll JW bt UP Poni Laka 


194 


Hilyatul Auliya 


Yy: 3 Ii Sa km Jl 8 51 


Pat 


Oya PAI sarob SI 6 25 

iOWI 2 1 tai ag ad si Png 
Gaal Pa atiku "JB KU CG :JB 
JA ia ym 3 Ja : JL 


” 


Laba GAS Mb Ip el Agt SIG 


“ 


Sat aa YI Ama LG Ce "JL 


be Jaran Laba sebar a 


ran u Bata 1 MA aa Bl 
Na ega 


1904. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: 
@utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Katsir bin 
Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Burgan 
menceritakan kepada kami dari Maimun bin Mihran, "Bahwa Abdul 


195 








Hilyatul Anya ————— 


Malik bin Marwan datang ke Madinah, lalu ia bangun dari tidur 
siangnya, lalu ia berkata kepada penjaga pintunya, “Lihatlah, apakah 
engkau melihat seseorang di masjid dari teman-teman mengobrolku? 
Lalu si penjaga pintu itu mengisyaratkan j jari kepadanya, namun Sa'id 
tidak bergerak. Kemudian si penjaga pintu itu menghampirinya lalu 
berkata, “Tidakkah engkau melihat bahwa aku berisyarat kepadamu?" 
Ia menjawab, "Apa keperluanmu?' Ia berkata, 'Amirul Mukminin 
terjaga, lalu berkata, “Lihatlah, apakah engkau melihat seseorang di 
masjid dari teman-teman mengobrolku?” Maka Sa'id berkata, “Aku 
bukan dari teman-teman mengobrolnya.' Maka si penjaga pintu pun 
keluar, lalu berkata (kepada Abdul Malik), "Aku tidak menemukan 
seorang pun di masjid kecuali seorang tua yang aku beri isyarat 
. kepadanya namun ia tidak berdiri, lalu aku katakan kepadanya, 
“Sesungguhnya Amirul Mukminin terjaga, lalu berkata kepadaku, 
“Lihatlah, apakah engkau melihat seseorang di masjid dari teman- 
teman mengobrolku?' Maka ia berkata, "Aku bukan dari kalangan 
teman-teman mengobrol Amirul Mukminin.” Maka Abdul Malik bin 
Marwan berkata, “Itu Sa'id bin Al Musayyib, biarkanlah dia'.” 


# 
..90 £ $ 9 


oral v eva a pt kara —1420 


& 0-3 


Cat JG ARI AI AG BIS JG 


CI JB cr CA An Ia 3 


2 2 0 
PJ 


MN aa Ju Jua Tea 


Cs 


£»— 


196 


Hilyatul Auliya 





Pa 
et Pa | 


PARA NU 
Aa 


1905. Umar bin Ahmad bin Syahin menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Abdurrahman menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Zakariya bin Yahya menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
bin Uyainah. menceritakan kepada kami, ia berkata, “Sa'id bin Al 
Musayyib berkata, “Sesungguhnya dunia itu jahat, dan ia lebih 
cenderung kepada setiap yang jahat. Dan lebih jahat darinya adalah 
orang yang mengambilnya bukan dengan haknya, mengupayakannya 
tidak secara benar dan menggunakannya tidak pada jalannya'.” 


GL. 3 o & o- AS 


pe Bana or AN Ios Sa YAN 


BI Ju Cd ken An Sena NAS “JB 


oo Lo AG. A4 


MA Es 


AP os 5. 3 


“JB ASI IS 3 A Ke 
cai v 2) Pn -JU Pad 3 ra 
men 03 Janin s JA Gn 2 Ny 


197 


Hilyatul Auliya" 


“ 


AS Ny sala ora Ba KN “JG 


“ 


P & P 
ae 

1906. Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Mahmud bin Muhammad Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdi Amr Al 
Asgalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Adham 
menceritakan kepadaku dari Abu Isa Al Khurasani, dari Sa'id bin Al 
Musayyib, ia berkata, “Janganlah kalian penuhi mata kalian dengan 
para pendukung kezhaliman kecuali dengan pengingkaran dari hati 
kalian agar amal-amal shalih kalian tidak sia-sia.” | 


Bab JB Uu IK Bis —a V 
Be sa rn J6 Je aa Yi 
Pata naa II Ktu iB dia Kara J6 

Sea JL cl 


& 0 


PAT IG Wr 


, “JW JG OA gi SUN aa 2 In Jt, 
ha 6 G3, ga - L s3 ani 


198 





Hilyatul Auliya” 





e JB AI Aa ba RAI La JAS 
L sal gg AE ga 


amal! Kel 

1907. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sallam bin Miskin menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Sa'id bin Al 
Musayyib dipanggil untuk berbai'at kepada Al Walid dan Sulaiman 
setelah Abdul Malik bin Marwan. Maka ia berkata, “Aku tidak akan 
berbai'at kepada dua orang itu selama masih silih bergantinya siang 
dan malam.' Lalu dikatakan, "Masuklah dari suatu pintu dan keluarlah 
dari pintu lainnya.” Ia berkata, “Demi Allah, tidak seorang pun dari 


manusia yang mengikutiku.' Lalu ia pun dicambuk seratus kali, lalu 
dipakaikan kain penghapus.” 


k33 NX Ex 


-JU ul ee S te Gas Kk 
“md “ag Ju 2 Dua LA IA NG 2 jas 


Ca 


Tara 3 tg -£ “JG Ta AS 


Ao ga 


PF asa Kara “J6 Ode Oi Kaba 


199 











Hilyatul Auliya” 


ba Je Ka Ag GS J6 
Sp ip ah ae wi EA ag wu 
Lag JG AB Jang UP Sah Ugal 
Bg 25 pu On J3 Ju Ca 
TEA atu L :JB Jalal Ala 
5 sia sapa :JU pa 

: .- £ Lo... 


“ 


3 Ne s) Aa Par JB 5 - “JG (aU Ws :J6, 


1 


P4 
- 0s 


Ju “Ie ye Bai SE US UN ASI 
SEK II Aa SEM 2 JB AE 05 
G. MANA II Oi ae 28 Ia 


200 








Hilyatul Auliya" 





o. Para 


2 3 pa an 3 3 “3 “ s - AT aa da, UR 
SI Lela cam Pe aa Ulo OS Ca darul CU 


| 

IN 0 on” G4 30 teh O - AT ak Je o, 5 ta 
ig P Ea Sta 2 8 - Bet SR & 

:JE, ge ola oleJa Ans) - CS King Yd su 
ig g “ SE & Oo. # na jd ct aa GC: : o2 : sa 

DL Aang Uya GEDU Ag pas 1JB .erBU pall Y 
3 So £ 0. 


Y T EMe AJE ae II SAS HI 


8 3 - 
H 2 (3 - 3 bar 3 NA R4 5 3 tang o 40 u 
: . DD yP dam TN 5 La 3 Mad 
J6 P, or w£ id o “og o £ £X - ap 0 
a .... bi bri s $ 
Sa ea PA 
Satnmed Ca jera 


1908. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepadaku, Al 
Hasan bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Dhamrah menuliskan kepada kami. Muhammad bin Ali juga 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Hasan bin 
@utaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah menceritakan 


201 


Hilyatul Auliya” 





kepada kami, ia berkata: Raja” bin Jamil Al Aili menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Abdurrahman bin Abdul @ari' mengatakan 
kepada Sa'id bin Al Musayyib ketika diajukan pembai'atan kepada Al 
Walid dan Sulaiman setelah kematian ayah mereka, “Sesungguhnya 
aku akan mengajukan kepadamu tiga pilihan.' Sa'id berkata, "Apa 
itu? Abdurrahman berkata, “Engkau merubah tempatmu, karena 
engkau adalah itu, dimana Hisyam bin Isma'il melihatmu." Sa'id 
berkata, “Aku tidak akan merubah tempatku yang telah aku duduki 
sejak empat puluh tahun yang lalu.' Abdurrahman berkata, “Engkau 
pergi umrah.' Sa'id berkata, “Aku tidak akan mengeluarkan hartaku 
dan memayahkan tubuhku untuk sesuatu yang tidak aku niati.' Lalu 
Sa'id berkata, “Lalu apa yang ketiga?” Abdurrahman berkata, “Engkau 
' berbai'at.' Sa'id berkata, “Tidakkah engkau sadar bahwa Allah telah 
membutakan hatimu sebagaimana membutakan penglihatanmu?' 
Abdurrahman berkata, “Lalu apa yang harus kulakukan? 
Abdurrahman memang telah buta matanya.” Raja' berkata, “Lalu 
Hisyam memanggilnya untuk berbai'at namun Sa'id menolak, maka 
Hisyam pun mengirim surat kepada Abdul Malik, lalu Abdul Malik 
membalas: “Apa ada engkau dan Sa'id. Tidak sesuatu pun yang kami 
benci darinya. Adapun jika ingin engkau lakukan, maka cambuklah 
dia tiga puluh kali cambukan, dan pakaikanlah kepadanya celana 
pendek dari bulu, lalu berdirikan di hadapan orang banyak agar tidak 
diikuti oleh orang lain.' Lalu Hisyam memanggilnya, namun Sa'id 
menolak dan berkata, “Aku tidak akan berbai'at untuk dua orang.' 
Lalu Hisyam pun mencambuknya tiga puluh cambukan, dan 
memakaikan padanya celana pendek dari bulu serta 
memberdirikannya di hadapan orang-orang.” | 


Raja' berkata, “Orang-orang Ailah yang berada di pinggiran 
Madinah menceritakan kepadaku, mereka berkata, "Kami tahu bahwa 


202 


Hilyatul Auliya' 


tidak mengenakan celana pendek itu karena patuh. Kami katakan 
kepadanya, “Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya itu pembunuhan, 
maka tutupilah auratmu.' Maka ia pun memakainya. Lalu ketika ia 
dicambuk, kami berkata, “Sesungguhnya kami memperdayaimu.' Ia 
pun berkata, “Wahai penduduk baru Ailah, seandainya aku tidak tahu 
bahwa itu pembunuhan, maka aku tidak akan mengenakannya '.” 


Demikian lafazh Al Hasan bin Abdul Aziz. 


Ea syaa amanah 


0 AG. A 0 ..9 


-. 


4 0 


An 


2 o- 


—M 


d (laa Os Men Taat :JB CA 


0. o£- 


Apa sg Le 3 In JB ai 


Ab ip H3 


1909. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Zaid, ia berkata, “Aku melihat Sa'id bin Al Musayyib ketika dipukul 
(dicambuk) dengan hanya mengenakan celana pendek dari bulu.” 


203 


Hilyatul Auliya 
s2 Ja (4 
3 0 


dg £ o KG - , 2 agan & Pa ap 
CI al oi GA 1JB lbh Gi Kaban Bab 





# 
- 


Aa 2 daa pl SIS AA 


$ 
2 

N 

- 


36 


E X9. ja ea na seo 0 - A0 - aa 
gl Cod "JB OK PE nam JW 
M9 Kamal Up Kano TI 1JU R3 3 HNS 

( 4 Lk o 5, 00 are o-, “ G4 - 93 
o 4 “8 ni Ps o - 5 Pad 2 

.£ 0 .0 P3 Ato $ N. PRA 30 or 20 A81 

Ol oya B3 Allah Ulasma Ain dus da 3 


Tag “TO, Naba ee A3 


2 Bip ate 4 Pa 
0 yaemai YAI) Keane jateng YA ya 


| 1910. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Abu Ats-Tsalj menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Yahya bin Ghailan berkata: Abu Awanah 
menceritakan kepada kami dari @Watadah, ia berkata, “Aku 
mendatangi Sa'id bin Al Musayyib yang saat itu telah dipakaikan 
celana pendek dari bulu dan diberdirikan di bawah terik matahari, lalu 
aku katakan kepada penuntunku, “Dekatkanlah aku kepadanya.' 
Maka ia pun mendekatkanku kepadanya, lalu aku bertanya 
kepadanya karena khawatir terlewatkan olehku, dan ia menjawabku 
karena mengharap pahala, sementara orang-orang keheranan.” 


204 


. Hilyatul Auliya' 


o an 0 Go 3 0. 3 Ia | 
Ui ll Op Sebea 3S ela NAMA 
OA 


o 73 - £ -a. Lan PI 6, - 
AS oi El GP ugi WAS 1G pi Jah 


7.0 


SERI AI SS KE 
AS IA Ih SG ehain HL 


.. - 


1 


de Asik Wana ad ol DA is 
3 IA 3 Ia NI) On ondl K 
SL V3 Lah Ob Gama Se Kel D 
2 CL abadi BA » Eta ore 
GP AO JA JB IL 
HA oi data JAN KE IL LAN Gi 


| 


o rg - Na Sa Yah .E 1 Sara e £ 3 NA 
La LS 3 PBB Ad Blm DG UNJ 
2 - - 
4 


0g 0. 4 og or ». “3 0. o PN o- 
Dis Lao ab BO Olga 3 Ml 


sala Ube4 UNI Yuaz Dil Opa Lai, 


205 


Hilyatul Auliya 





NN AIA Aa 5 33 ke 
18 IV JB I OSG :Ju Jab Te ebi 


La 


SA Ha Te ba da Bf ala at 
IN TA US 3 a A6 0S 
DU 3 Sab an Ya G As Cui 
2 & ai 33 OI Kata ut, JG Bing 
sena Jeli du Ab Jaa 
AI Ulah Ya Yan AJB Tg LAN 3 
ala Bong pd OI Ula Ih Je UB 2 
V3 WIN ah UU ab Gp UB Ul 
Da BAN II AG KAS Ipa AE, 


« 


Hilyatul Auliya' 





Gasa Gaal OH dg Gb) SK IP ke 
SB US Tp pe yA LS 


a A 


P Taruta GT Os 00 0 ye or w "5 y 2 £ -— 
NN NE ' sa 0 Bar 93 Ng ae 3. 
Ale toll ARS Diah Sala ITA 


ot PA | ka - Pd o £ — gs. . 3 

BA anna mana Oi 
PJ ea - 8 3 2. 0, 017 “ aa o., 2 Ga 
Lea UU SBY ol ole PJB ad OLS 


Pd “ 


Anda s3 an - o- Ina. 3 0. 


Seri Bag AG LA Tak UR Un Bea 
IL Iya Oya rata NG 23) Lada Kaki Gym 
4 Pd - o te) Pd o, 
Ita Gl BL aye odh Ol :JB real 


ae - .$ 
« daan Usa 


Pd 
| 


1911. Diceritakan kepadaku dari Muhammad bin Al @asim 
bin Basysyar Al Anbari, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku 
dari Al @asim bin Ubaidullah bin Ahmad bin Al Harits bin Amr Al 
Adawi, dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, “Wali Madinah mengirim 
surat kepada Abdul Malik bin Marwan, bahwa penduduk Madinah 
telah sepakat berbai'at kepada Al Walid dan Sulaiman kecuali Sa'id 
bin Al Musayyib, maka ia pun menjawab: “Hadapkanlah ia kepada 


207 


Hilyatul Auliya 





pedang. Jika mau biarkanlah, tapi jika tidak maka cambuklah 
sebanyak lima puluh kali cambukkan, dan kelilingkanlah ke pasar- 
pasar Madinah." 


Setelah surat itu sampai kepada wali Madinah, Sulaiman bin 
Yasar, Urwah bin Az-Zubair dan Salim bin Abdullah masuk ke tempat 
Sa'id bin Al Musayyib, lalu mereka berkata, “Sesungguhnya kami 
datang kepadamu karena suatu perkara yang telah sampai mengenai 
dirimu. Yaitu surat dari Abdul Malik bin Marwan. Jika engkau tidak 
mau berbai'at maka lehermu akan di penggal, dan kami menawarkan 
tiga pilihan kepadamu, maka berilah kami salah satunya. Karena sang 
wali telah menerima darimu agar surat itu dibacakan kepadamu, 
maka janganlah engkau katakan tidak atau pun ya." 


Ia berkata, “Lalu orang-orang akan berkata, “Sa'id bin Al . 
Musayyib telah berbai'at.' Aku tidak akan melakukannya.” Mereka 
berkata, “Bila mengatakan tidak, mereka tidak dapat menganggapnya 
ya.' Ia berkata, “Satu sudah, tinggal dua lagi.” Mereka berkata, “Lalu 
engkau duduk saja di rumahmu, sehingga engkau tidak keluar untuk 
shalat selama beberapa hari, karena akan diterima darimu jika 
engkau dicari di majlismu tidak ditemukan." Ia berkata, “Padahal aku 
mendengar adzan di atas telingaku: Hayya alash-shalah, hayya alal 
falah. Aku tidak akan melakukan itu.' mereka berkata, “Itu dua, 
tinggal satu.' Mereka berkata lagi, “Pindahlah dari majlismu kepada 
yang lainnya, karena hanya akan dikirimkan ke majlismu. Jika tidak 
menemukanmu maka akan berhenti mencarimu.” 


Ia berkata, “Pemisahan antar para makhluk. Aku tidak akan 
maju untuk itu walau sejengkal, dan tidak akan mundur walau 
sejengkal. Maka mereka pun keluar, dan Sa'id pun keluar untuk 
melaksanakan shalat Zhuhur, lalu ia duduk di majlisnya yang biasa ia 


208 


Hilyatul Auliya 


duduki. Selesai shalat, sang wali mengirim utusan kepadanya, lalu ia 
pun dibawakan kepadanya, lalu sang wali berkata, “Sesungguhnya 
Amirul Mukminin telah mengirim surat yang memerintahkan kepada 
kami, bahwa bila engkau tidak mau berbai'at maka kami akan 
penggal lehermu.' Ia berkata, “Rasulullah & melarang adanya dua 


bai'at. 


Tatkala ia melihatnya tidak patuh, Sa'id pun dikeluarkan ke 
gerbang lalu lehernya dijulurkan, kemudian dihunuskan pedang- 
pedang kepadanya. Tatkala sang wali melihatnya diam saja, ia 
memerintahkan untuk ditanggalkan pakaiannya, ternyata ia 
mengenakan celana pendek yang terbuat dari bulu, lalu ia berkata, 
“Seandainya aku tahu bahwa aku tidak akan dibunuh, tentu aku tidak 
akan mengenakan celana ini. Lalu Sa'id pun dipukul (cambuk) 
sebanyak lima puluh kali cambukan, kemudian dibawa keliling ke 
pasar-pasar Madinah. Setelah ia dikembalikan, dan orang-orang telah 
kembali dari shalat Ashar, ia berkata: “Sesungguhnya wajah-wajah ini 


, »” 


tidak pernah melihat kepadanya sejak empat puluh tahun yang lalu'. 


Muhammad bin Al @asim berkata, “Dan aku mendengar 
seorang syaikh menambahkan di dalam hadits Sa'id dengan sanad 
yang aku tidak hapal, bahwa Sa'id ketika ditanggalkan pakaian untuk 
dicambuk, seorang wanita mengatakan kepadanya ketika pakaiannya 
ditanggalkan untuk dicambuk, “Sungguh ini kedudukan yang hina." 
Maka Sa'id berkata kepadanya, “Dari kedudukan yang hina itulah 


kami menghindar. 


209 





Hilyatul Auliya" 





Pa Ipa 


JG & sae Naa Na SAN 
33 Hi KE ju JERN 2 AI Fi 


g A ISS NN TG “3 Tata “JG 


jg SN G3 Jana SD LIL :JU il 
d3 Si "23 :JG adl Ss & 13 «) 
Pane gn Kemen AN aa 


1912. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas bin Ath-Thufail menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Dhamrah menceritakan kepada kami. dari Ibnu Syawdzab, dari 
Abdullah bin Al @asim, ia berkata, “Aku duduk kepada Sa'id bin Al 
Musayyib, lalu ia berkata, “Sesungguhnya telah dilarang bergaul 
denganku.' Aku berkata, “Sesungguhnya aku ini orang asing.” Ia 
berkata, “Sebenarnya aku hanya memberitahumu'.” 


KAS IE gUu SI KN ES aa 


AA Ne na Naa PE Wan AU 
AP 3 IS CA JB ad GAS JB ep Ka 


Hilyatul Auliya' 





“ 


da ame ar Na WAS 


1913. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Walid bin Syuja' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ala" bin 
Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku duduk 
kepada Sa'id bin Al Musayyib, maka ia berkata, “Sesungguhnya telah 


, ” 


dilarang bergaul denganku'. 


c. 
@ 


JB Ab 5 ade yh GAS —YANE 
23 Hb BIL JB cell Ja 


- . Lg 


BAL JB OLS UAS JB ep LI 


4 Eee, « - : o - Oo Mn Ba d- 
ISP OLS UT Human op dari 3S (353 2 talak 


Penata 


(MN) 


Fa Pa o 4 : La - se Ia a PPA 
a59 IA 23 el JB Ledeng Ol Jar jl SI 
dls Ol Gali 

1914. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hatim bin Al-Laits Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia 


211 


Hilyatul Auliya” 





berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam: 
menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, 
"Bahwa apabila ia melihat seseorang yang hendak duduk kepadanya, 
ia berkata: “Sesungguhnya mereka telah mencambukku dan melarang 


,»” 


orang-orang bergaul dengan 


” “ 
o- 4 o 


JB cd ae 2 Ba G5 —1410 


4 0 Bs K0 3G. A 


Si aa CA Joe G3 IA aa 


(ala oi Pa Ml u Aya (Sa Ju Chan 
an Una Yes Iebudb db 


» - PN 

hate SAS Rabab 3 Ab OS Lmiad Y3 

1915. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 

berkata: @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Aththaf bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu Harmalah, ia 

berkata, “Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Janganlah kalian 

mengatakan: mushaf kecil, jangan pula: masjid kecil. Apa yang milik 
Allah adalah agung, baik dan indah'.” 


212 


Hilyatul Auliya' 


“ 
(at C0, P 23 10 AG. A DG 
JB Cha Gl uu 


1916. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Harmalah, ia berkata, “Tidaklah seseorang berani 
mendatangi Sa'id bin Al Musayyib untuk menanyakan sesuatu ' 
kepadanya sehingga meminta izin terlebih dahulu sebagaimana 


diminta izinnya sang Amir.” 


213 





Hilyatul Auliya” 


9 LA o£ 


hain bata 2G eh Gi PA AS era 
Ob BPI P3 PN IR LA 


A0 - - - Oo 3 o #3 
Sana PSG Aib ia daki dl Sa JUN 
rt 


1917. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdurrahman bin Mugri menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdurrahman bin Ziyad bin An'um menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku 
mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata, “Tidak ada kebaikan pada 
orang yang tidak mau mengumpulkan harta dari yang halalnya untuk 
memberikan darinya kepada yang berhak dan melindungi wajahnya 


, » 


dengannya dari (gangguan) orang lain'. 


N 


4 o- 


Kara 4 0 8. 9 


ng dpamta 5913 ca Yen Wa— 


yaa RON ntr Me rju Ipa L 
:JU Ke Janin GP Cita ut PA 


1 


.- 





Hilyatul Auliya' 


BL X 3 - 0.9. 


3) K3 Jai JI MR AL La 


- 


“5 Oo 9 0 P Trud 
dn HE GP abang SL 


1918. Abdurrahman bin Al Abbas menceritakan kepada 
' kami, ia berkata: Ahmad bin Daud As-Sijistani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Sawwar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Yahya bin 
Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata, “Tidak ada kebaikan 
pada orang yang tidak menyukai harta ini, yang mana dengannya ia 
bisa menyambung hubungan silaturahim, menunaikan amanatnya, 
dan mencukupi dirinya dari meminta kepada makhluk Tuhannya.” 


ip" 


Ras 


P4 
4-9 


sJG Ja Oi AS Wa —YANA 


£ KG - £4 0 di 


“JG 9 gala 3 &— “JG Saba Gi Ka 


30 AG. A3 BD 


OP UP APP tesag Ui Iabaa BA 
PA an EA PL yaa Eg Ula 


215 


Hilyatul Auliya 


“ ya 9. - o 0 0 - 8 o sd de 
JB) onar PP data 1 PA SI ag) 
SN In ea Ta NN 
AR EP la Ope IdEY Ola BL Hj 
1919.. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Mas'ud menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami dari Abbad, dari 
Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, "Bahwa ia meninggal 
dengan meninggalkan dua ribu dinar atau tiga ribu dinar, dan ia 
berkata, "Aku tidak meninggalkannya kecuali untuk melindungi 
agamaku dan martabatku dengannya.” 


Diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari Yahya bin Sa'id, dari 
Sa'id, dan ia mengatakan, “Dan ia meninggalkan seratus dinar, dan 
ia berkata, “Aku melindungi agamaku dan martabatku dengannya.” 


cg u2 ..o s3 Pa YG AD 

CAH JB (MA 23 Olah GAS —NAY 
210 oh 1g 3 2 1 Tor 5 - X0. A0 
HAN J SP Ja KE Ka 


0 - GB. 34 0 2 B8. 3 0 


Pd £ # £ & 


j 


“ 8. 


o o- 9» » 03 & 5 N 5 
Ot aa LP tab LP SAI Eu as 
AS EN AN AG BEM op JB NN 


216 





Hilyatul Auliya' 


1920. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Yahya Tsa'lab An-Nahwi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Du'aib bin Imamah mengatakan dari Muhammad 


bin Ma'n Al Ghifari, dari Muhammad bin Abdullah anak saudaranya 


Az-Zuhri, dari pamannya, dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata, 
“Barangsiapa meminta tolong kepada Allah, maka manusia 


membutuhkannya.” 

- 0 0.90 & X0 3G. 3 3 

ih Oo Sol Iocea US —YAVYAN 

Pa Te EsoG-a 8- gmna 

5 - — FA o- Lo 26. Ka « . RN .- 
dam 15 JB bj op Ola Lado JB cats 


- - 
Gg OA. TC. 8 sana 3 Ga GT. 8.0.9 
- 5 . : -. Kas - » 
“ “ 
£ oA 


£ 0 - 04 Pd BP, & 
| 8g "ad "yag Lag " 
- 3 - 0 HA 2. 0 o £ “ - 


1921. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami di dalam kitabnya, ia berkata: Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Arim menceritakan kepada : 
kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata, “Sa'id 
bin Al Musayyib melihatku mengenakan jubah sutera kasar, maka ia 
berkata, “Sungguh itu jubah yang bagus.' Aku berkata, “Ini tidak 


as CL Je K3 


217 











Hilyatul Auliya" 





cukup bagiku, karena Salim telah merusakkannya terhadapku.' Sa'id 
pun berkata, “Perbaikilah hatimu, dan kenakanlah sesukamu'.” 


Di antara hadits-haditsnya yang musnad: 


(Da “JG En Teng SA CR YAN 


ee Aa XS Baju Pati si) es 


op da LP ala Pj 2 3 Kas :JB las 


P 40 AA 
App MID Kb JB JB Kn 


dea WA Ha TA NK de EP 
8 ai TA Opik Url Asi 
GA G aji AA AG or 
8 png ale ae SD Iya ol 85 AA 
& AL Ang ngan 

Aan Ia Pkn PN 


1922. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 


218 


Hilyatul Auliya 





berkata: Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami dari Sa'id 
bin Al Musayyib, ia berkata: Umar bin Khaththab 48 mengatakan di 
atas mimbar ini -yakni mimbar Madinah-,"Sesungguhnya aku benar- 
benar mengetahui orang-orang yang akan mendustakan rajam, dan 
mengatakan, “Itu tidak ada di dalam Al @ur'an.' Seandainya bukan 
karena aku membenci untuk menambahi di dalam Al Gur'an, 
niscaya aku tuliskan di akhirnya dalam lembaran lain: Bahwa 
Rasulullah & telah merajam, Abu Bakar telah merajam, dan aku juga 
telah merajam'.” 


Diriwayatkan juga seperti itu oleh Yahya bin Sa'id dari Sa'id. 


ka ea 38. A3 


ae IE dana A3 MASA AS —yaYY 


1923. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid 
bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan 
kepada kami, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al Musayyib 


219 


Hilyatul Auliya" 





menyebutkan, bahwa Umar berkata, “Jangan sampai kalian binasa 
karena meninggalkan ayat rajam,” lalu ia menyebutkan serupa itu. 


- P 
2. ... 


BA JB AR IP OA BAY 


A3 SET Ea 3 SENI fat D3 LAS 
Ki ne Na au u An Un ta “JG La 


o 2. o PA Na . o - o - 
Cr Boedi Pan sa Gtomamamad Ps) Jua Pas sad dar 
i # 84 : an 2 2 Fa A, - - 9 - : 

Te MPa 3 . - 3 Cod AE sa 2 A 
0... SI SA 4 27: Gg Toe 
BAY Jasa Sy Hall jan 
1924. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Manshur Ar-Rummani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Mu'afa bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Hakim bin Nafi' menceritakan kepada kami dari Yahya 
bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Umar bin Khaththab #, ia 
berkata: Rasulullah & bersabda, "Yang pertama kali diangkat dari 


umat ini adalah amanah (kejujuran), dan yang terakhir tersisa adalah 
shalat. Banyak orang shalat yang tidak ada kebaikan padanya.” 


Pn) 
f 


10 Hadits ini dha'if 


220 


Hilyatul Auliya" 


P4 “G 


Ne JL SL #I GA —yAYo 


gi aa o- 4 see Mena J3 J3 13 


2 0 


LA a Ag? » 2 Jae Bara “JG wi 
Ta ea SAN GAN “JB 


90 s3 - 0 


ap Maa gp Ap ati 


0 daa pg PA Ie JA Le 
AE Kh Ea 


1925. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Hambal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ya'gub bin Humaid bin Kasib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Abdullah Al Umawi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Al Hurr menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Ya'gub bin Utbah bin Al Akhnas berkata: Aku 





HR. Ath-Thabarani (Ash-Shugra sebagaimana disebutkan di dalam Majma' 
Az-Zawa 'id, 1/321). 

Al Haitsami (Majma' Az-Zawa 'id, “Di dalam sanadnya terdapat Hakim bin 
Nafi', ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, dan dinilai dha'if oleh Abu Zur'ah. 
Adapun para periwayat lainnya isigah.” 


221 





Hilyatul Auliya" 





mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata: Aku mendengar Umar bin 
Khaththab berkata: Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 
"Barangsiapa yang merasa mulia dengan hamba, maka Allah 
merendahkannya.”11 


Fs 
TB 


SIB AS Op Kian GIS AYU 
beng - JG CEIIN KS Pan pa 


ena Mna Hap 6 Kara :Ju jasa 
h Jaa si ag Dp oh 


a09. 


2. 3 - 

Yr 
adl OP 
1926. Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Mahmud bin Muhammad Al Marwazi menceritakan kepada kami, 


ia berkata: Ahmad bin Ya'gub menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Walid bin Salamah menceritakan kepada kami dari Yunus bin 


“c 
. o 


1 Hadits ini dha'if 
HR. Al Uaaili (Adh-Dhu'afa" Al Kabir, 2/271, no. 830). 


222 


Hilyatul Auliya' 


Yazid, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Ahmad bin 12 Ibnu Al 
Musayyib, dari Utsman bin Affan, bahwa Nabi & bersabda, "Apabila 
kalian mendengar seruan (adzan), maka berdirilah, karena 
sesungguhnya itu adalah ketetapan dari Allah." 


Eat IE db SA Was —1AYV 


tra JG NY sabah 1 SA serah Af 
AP ai aa TG Ba “db Ana ae 


oc Oo 


Jen p ANA BY Ope MAP 
1 9 Ab fi EP LA 
Gaga IG A 5 HB Je JI 
ol IG Seal 73 


8 X0. - Ou 


Bah Y, II CA Y ol 
KU AI ah aa dn Jo gn 3 
| ra 


Di sini ada yang tidak tercantum. 


223 


Hilyatul Auliya" 


1927. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Hushain Muhammad bin Al Hasan Al Wadi'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya Al Himmani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mais -yakni Ibnu Ar-Rabi'— 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Imran, dari Ali bin Zaid, 
dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ali bin Abu Thalib #, "Bahwa ia 
berkata kepada Fathimah «&, "Apa yang baik bagi kaum wanita?' 
Fathimah menjawab, “Mereka tidak melihat kaum lelaki, dan kaum 
lelaki tidak melihat mereka.' Lalu Ali menyebutkan itu kepada 
Nabi 8, maka beliau pun bersabda, “Sesungguhnya Fathimah itu 
bagian dariku "138 | 


(ad 


JB Kaka ji Tab GI SA EA -NAYA 
ee Ae 20 GI Si IP La kara 


“ 


Ba Aisi ex order tara da Ga di 


4 


dj J6 Ie Ie Nan b 


: B8 Takhirijnya telah dikemukakan. 


224 


Hilyatul Auliya" 


SN 


- 


OLS Ih UP SAI SA oa ia la 
KAN 


1928. Muhammad bin Umar bin Salim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sa'id bin Ali bin Al Khalil menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ishag bin Al Anbar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Nashr bin Tsabit menceritakan kepada kami dari Yahya bin 
Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ali bin Abu Thalib #&, ia 
berkata: Nabi & bersabda, "Barangsiapa bertakwa kepada Allah, 
maka ia akan hidup dengan kuat dan berjalan di negerinya dengan 


aman.” 4 


PM Kedata sa Jeda 
ne Gk Oei eh Ph AA “Hala pai 


14 Hadits ini dha'if 


HR. Al Ajluni (Kasyf Al Khafa ', 1/373, no. 1007), dan disandarkan kepada 
Al Askari dari Samurah. 


Hilyatul Auliya 


Van aa aa Gp ga ap aa ale hi 


“3 an ol ab 


1929. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sufyan bin 
Husain mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al 
Musayyib, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah & bersabda, 
"Barangsiapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua kuda 
(wang sedang berlomba pacu), sementara ia tidak menaran akan 

. menang, maka itu adalah judi. ”15 





-JG yu 3 ab Ba Hay 


840 A- & 


30 AP. 3 
Oipea au Na PSA Ci 
- 0 g 2 o- 4? 
Hug 3 san 1 kar Haa "JB ea 
YP teniaa i Aan HP USAI GP syok 
P ra ? “ z 
18 Hadits ini dha'if 
.HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2579, 2580) dan Ibnu Majah 
(pembahasan: Jihad, 2876). 


Hadits ini dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam sunan mereka, terbitan 
Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


226 


Hilyatul Auliya 


eh la CAN Le Ju JB PA gi Je 
Ainan An G5 lah 22 


1930. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Bakr bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Umar bin Al Hushain menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Atha' menceritakan kepada kami dari Yazid bin 
Iyadh, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ammar bin 
Yasir, ia berkata: Nabi & bersabda, "Sebaik-baik akhlak adalah 
akhlak Allah yang Maha Agung. ”16 


Cb IE ot Gas ara 

as Las Ea -JU CI SA A3 IK 
CAN o CP AA ri GAS :JE Sur 
Weda LAN aj Iin Tana 


Gx 


Ju 





16 Hadits ini sangat dha'if, 
- HR. Ath-Thabarani (AI Kabir sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az- 
Zawaid, 8/20). 
Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al 
Kabir dan Al Ausath. Di dalam sanadnya terdapat Amr bin Al Hushain, ia 
matruk (haditsnya ditinggalkan).” 


227 


Hilyatul Auliya 

3 & - : MP 2 En 1 y P, 4 

IJayer SD JB ing tas MI lo J 
A3 TPA ph TE Dp KP SL 


1931. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Daud Al Makki menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Habib juru tulis Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Anak saudaranya Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, 
dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Ubay bin Ka'b, ia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Jibril berkata kepadaku, 'Hendaklah Islam 


menangisi kematian Umar «&' "1! 


Tea ag - - 0 4-0 £ z 
JB GI Lega Se) Te 2S G3S JB 
s 4 # 2 01 KG 


Dae ba Pra Oa aa 
PA Ea JB ee DI ag ea 1 


0. 


Gs JGA "AI TEE 3 AI GA 


17 Hadits ini sangat dha'ifjika memang bukan maudhu' (palsu). 
HR. Ath-Thabarani (A/ Kabir, 61). 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa "id, 9/74) berkata, “Di dalam sanadnya 
terdapat juru tulis Malik, yang dinilai matruk lagi pendusta.” 


228 


Hilyatul Auliya' 


Ky Ae gn ea Ja MY 


(33 As sg , 4 | OA ps 23 


Ora 
1932. Abu Bahr Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ishag Al Khasysyab Ar-Raggi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuraig Abu Al Gashim Al 
Himshi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin 
Abdullah Al Aili menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, dari 
Aisyah «&, bahwa Rasulullah @ bersabda, "Sesungguhnya segala 
sesuatu memiliki kemuliaan yang dibanggakan. Dan sesungguhnya 
kebanggaan umatku dan kemuliaannya adalah Al @ur 'an”. 


3 


(171). URWAH BIN AZ-ZUBAIR 


Di antaranya juga adalah yang dianugerahi apa yang 
diangankannya, dibawakan ilmu darinya, yang mana ia memiliki 
keteguhan dalam ketaatan yang ia dapat, sehingga ia mendapat ujian 
namun ia mengharap pahala, yaitu Urwah bin Az-Zubair bin Al 
Awwan, sang mujtahid yang ahli ibadah lagi ahli puasa. 

Dikatakan, bahwa tasawwuf adalah mengakui anugerah dan 
menyembunyikan cobaan. 


229 


Hilyatul Auliya' 


z 


JG JA KS G5 - ary 


MN rara JB SER gi Oa ps 


Pa 


5 PEN IP Sa WES Sa JB cah ep 
Hah jari 3 J6 cal Ss EI al 
HB AA AD 3 Ta OA Gi 
3 KS JW NS AJB Sab OM AS 


Ia J8, Adi Et da 


ah Jr la Lisp oa Hb 
nb 2 age sela uga SA At 
Aa A5 Ip 2 EU 
JG JB SAN ee duas Is 
PT Ta 33 PS op (Enya 5 Ls 

1933. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Abdullah bin Sulaiman At Asy'ats menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sulaiman bin Ma'bad menceritakan kepada kami, ia 


aa 
Ta 
Sa 


9 


TM 


Ca 
Cu 


2 


230 


Hilyatul Auliya' 


berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami dari Abdurrahman 
bin Abu Az-Zinad, dari ayahnya, ia berkata, “Musha'b bin Az-Zubair, 
Urwah bin Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair dan Abdullah bin Umar 
berkumpul di Hijir, lalu mereka berkata, “Berangan-anganlah kalian." 
Maka Abdullah bin Az-Zubair berkata, “Adapun aku, maka aku 
mengangan khilafah.”  Urwah berkata, “Sedangkan aku 
mengangankan agar ilmu diambil dariku.' Mush'ab berkata, “Adapun 
aku mengangankan wanita Irak dan memadu antara Aisyah binti 
Thalhah dan Sukainah binti Al Husain.” Lalu Abdullah bin Umar 4& 
berkata, “Adapun aku mengangankan ampunan.' Lalu mereka pun 
mendapatkan apa yang mereka angankan. Maka semoga Ibnu Umar 
juga telah diampuni.” 


JB BI KS 3 mail SAS art 


£ 0 aa Hg aa ui. 9 
KB Ud JB 


| 
Ce0o. o- e 08, - : LX Kn 2 : - 
29 PSA GS (Ola Ladoe 1JW cak 
PJ k00. 2 - TP 1 Pa PRA & 36 
AI PAS IG ana IP AN GOS 
| LS SA JB EA UG 
152 alus SI . (.) re, 2 4 

1934. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 


berkata: @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, 


231 


Hilyatul Auliya" 


"Bahwa orang-orang suka berkumpul untuk menyimak 
perkataannya.” Amr bin Dinar berkata, “Kami mendatanginya, lalu ia 
berkata, “Datanglah kepadaku, lalu terimalah ilmu dariku'.” 


JB cal 2 aa AB Sak -1 Aro 


0 - ..- Penga 0 3. - 
3 SA GS JB Gan aa 2 Mass 


SN AA Eye CIA j6 


LS SY IS BA 1 JG SU 
so PA SDP “ae 


“ 


35 - 0 


Manga Djan 3 AS Ol SA 


1935. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Amr Al Bahili menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Az- 
Zinad, ia berkata, “Urwah Ibnu Az-Zubair berkata, “Dulu kami pernah 
mengatakan, bahwa tidak boleh dibuat suatu kitab bersama 
Kitabullah, maka aku pun menghapus kitab-kitabku. Maka demi 
Allah, kini aku sangat ingin bahwa kitab-kitabku itu ada padaku, 
karena sesungguhnya Kitabullah telah berakar kuat.” 


232 


Hilyatul Auliya 


ra 


&- 2 2 ..9 an 2 ran Ka 
(Ba JB (KA Ap Olaalu Uils- —YAYI 


"5 o 0 HG- Ta Ph o- o 8 - 
AS HIS SAS SB ml AS 3 3 
ex Ga Pan s- 8. 
Ap ape P3 IE Ilana G Kan SA 


KN EN Ie Wa ab AN 
PPID ah di JL Ip YG gara 
Ia op Sab 5 aan ab Ah ea II 
SA IN SA ba 
Jas JSI Apit oh kan ol as ps Ula 
AA Bb ab SIB Mp Ya ig BU 
: 

JUS S5 Jan JB nda Hd KL AF VI 
Sp Kh LA Teh Lo UE Tp 
JGN HR Up db R3 BA BB 


- P, BB Pd 
“3 “0 m0 Tg Le & H3 
. rd £ 09 £ #2 & 

- 


233 


Hilyatul Auliya” 





"4 


GE Lab Yo JAS ae Jaa BEA 3 
SB IIU A5 aa)... AA ah PI 133 


1936. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkats:Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Az-Zubair bin Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Adh-Dhahhak menceritakan kepadaku, ia berkata, “Urwah bin Az- 
Zubair menitipkan kepada Thalhah bin Ubaidullah bin Abdurrahman 
bin Abu Bakar Ash-Shiddig harta dari harta Bani Mush'ab bin Az- 
Zubair ketika ia berangkat ke Syam,: dan Ummu Thalhah binti 
Thalhah bin Abdullah. Lalu sampai berita kepada Urwah, bahwa 
Thalhah membuat bangunan serta membeli budak, unta dan 
kambing. Lalu ketika ia datang, ia sungkan untuk mencari tahu dan 
menagih hartanya. Lalu ketika ia bertemu ia merasa malu untuk 
menagihnya, maka suatu hari Thalhah berkata, “Apakah engkau tidak 
menginginkan hartamu?” Ia menjawab, “Tentu.' Thalhah berkata, 
"Kalau begitu, kirimlah orang dan ambillah." Urwah pun berkata, 
'Kapan? Thalhah berkata, “Terserah engkau.” Kemudian Urwah 
mengirim utusannya, ternyata Thalhah menghancurkan sebuah 
rumah, lalu mengeluarkan harta (darinya), lalu dibawakan. Maka saat 
itu Urwah pun mengemukakan sya'ir: 


“Aku tidak menyembunyikan sesuatu pada seseorang 
seperti halnya agama atau garis keturunan yang antik. 
Para pemilik garis keturunan antik sebaik-baik pemberi berita, 
dan bersabarlah ketika terjadinya malapetaka hak-hak .” 


234 


na 5 ——— — Hilyatul Aiiaya 


ed £ P4 4 
28 - 


Ken yee Ge Yaa Ken C5 — ya 


AN ap 33 Lahan KA JB La Sana 


T202 30 4 od 


“JG da o Ig Ta “d SS SAN 
So aa Naas 2 LAN 3GP J8 


1937. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Syahin menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mush'ab bin Abdullah Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Urwah bin Az-Zubair berkata, “Berapa banyak 
kalimat hinaan yang disandangkan kepadaku akhirnya melahirkan 
kemuliaan yang panjang.” 


SIB nahan : AI KS GAL —NAYA 
A3 5 J6 jas Gp Asa Gis 
Tayan Ah ae SO SIG aka 


Tas Jan JAN H5 SL OB ena 3 HP 


235 


Hilyatul Auliya" 

£ IA at 
TAN Un Tag ts AA sks DD Ul el 
£ 3.0 PAT AN el Ona 
Pane Bol leh 
Par 3 Td UP LAA PL han Aa 
WA Je IN Tema ON) IP 


1938. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Hisyam 
bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata, “Jika engkau melihat seseorang 
melakukan suatu kebaikan, maka ketahuilah bahwa ia mempunyai 
saudara-saudaranya (yakni kebaikan-kebaikan lainnya), dan bila 
engkau melihatnya melakukan suatu keburukan, maka ketahuilah 
'bahwa ia mempunyai saudara-saudaranya (yakni keburukan- 
keburukan lainnya) Karena sesungguhnya suatu kebaikan 
menunjukkan kepada saudara-saudaranya, dan sesungguhnya suatu 
keburukan juga menunjukkan kepada saudara-saudaranya.” 


wr Ja 2 Gr ra 


“ 


OLS gi Kaban Ye Keenan dara Kb apa 
JB Pa Bb 5 Tel | ES JB 


Aa AS Usang « 


Jd 
sa Ie Sei Bas “JG cad XS 


236 


Hilyatul Auliya" 
2 MA 0 A4. AG - " 2 3 AN ri 


k Tn ii NS JG Ahn ta ks 
4 P 


G li 3 JL J6 aa oi peta G2 GUI 
. 8. ea AA o- 
CI PO Ia Hi 


ee En pot es Iko. 
-3. 


En FA 3, 


NAS Ul as Aa on 


La si IBL BE ae IP de 


& 


: 


- o- 
». 


g a LA 0 Aa 8. La o 2 a Ki 23 & Cat 
PN NP, Br 20 XL - - 5 Tapa 20- ar Oa 

£ £ « es £ 0 AG Ce 2 
Kal Metal AI 2J6) OGAN alis Ud ob 


0 A09 


eh He 


237 


Hilyatul Auliya" 


1939. Al Hasan bin Muhammad bin Kaisan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ishag Al @adhi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami. 
Abdullah bin Muhammad bin Abdullah juga menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Abdul Aziz Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Umar bin Syaibah dan Abu Zaid 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Al Ashma'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abu Az- 
Zinad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, ia berkata, 
“Urwah berkata kepada anaknya, Wahai anakku, tidaklah seseorang 
dari kalian mendapat petunjuk kepada Rabbnya & selama ia malu 
ditunjukkan kepada kemuliaan-Nya. Karena Allah #5 adalah semulia- 

mulianya para yang mulia, dan paling berhak untuk dipilih.' Ia juga 
mengatakan, “Wahai anakku, belajarlah kalian, karena sesungguhnya, 
walaupun kalian sebagai golongan kecil suatu kaum, namun kalian 
adalah pembesar mereka. Duhai kalian, betapa jeleknya seorang tua 
yangjahil.' 

la juga mengatakan, “Apabila kalian melihat pertemanan 
buruk menyeruak dari seseorang, maka janganlah kalian 
menghentikan keputus asaan darinya. Bila di tengah manusia ada 
seorang yang buruk, maka sesungguhnya ia memiliki keburukan- 
keburukan lainnya.' 


Ia juga mengatakan, “Manusia dengan zaman mereka lebih 
mirip dengan bapak-bapak dan ibu-ibu mereka sendiri'.” Ini lafazh Al 
Jauhari. 


238 


Hilyatul Auliya” 
NE - 0. - “5, 1 
Ol gi KS A3 Sai BA yaa 


Sa Gb Bh 2 Je Bl. ju 


ar SU Ioi 0 Li taaa sJG Nu 
3 ai ane SG S daa Ta OS JB alan 


3.0 


2 ai LIS IU masi 
NCe3 Bao (EL Gb Das 


1940. Al Hasan bin Muhammad bin Kaisan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ishag menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Ashma'i menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Az-Zinad, dari 
Hisyam, ia berkata, “Urwah pernah berkata, “Sungguh aku 
mendambakan kemuliaan sebagaimana aku merindukan keindahan. 
Allah melakukan terhadap si fulanah yang menemukan Bani Fulan, 
yang mana mereka itu putih lagi tinggi, namun kalian mengatakan 
hitam lagi pendek.” 


BG 2 & o & o- 


Tea anta Ii SeSAA SYAN 


ga KAT “ batal ep 


o 3 


| de GS JG 


239 


Hilyatul Auliya' 
: JG Oya Uya Es JB Oa Yi " 


To. 40 Ac Pa 


SL J8 Bl 5 CPU an W— 
aa 0108 8.6 fo 
SA Hae ya PI SI AY 


1941. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, 
ia berkata, “Dituliskan di dalam hikmah: Hendaklah kalimatmu baik 
dan hendaklah wajahmu ramah berseri, maka engkau akan menjadi 
orang yang lebih dicintai manusia daripada yang memberikan 
pemberian kepada mereka.” | 


.... Pa AA 
| 


Cas IG Aa Io Ba At 
ai Ae sa AN 3 HI 


Tya at “JG Hb Gi TAP Tg aa 
Lena th SLB ab ja 3 P5 


240 


Hilyatul Auliya” 


ga, $ NI 3S NP 3 Ta Jan NA , 


II 93 Ia 3 13 Ja Ha 5 
Lb Ag 4 SIG 5353 aa Ob BI d3 
Wales AI AI esa Sentai :JU 
Pp JA aa BLS KI Uda HAL 
Ma ia en 5 


1942. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Hasan Al Madaini menceritakan kepada kami dari 
Maslamah bin Muharib, ia berkata, “Urwah bin Az-Zubair datang 
kepada Al Walid bin Abdul Malik, ia bersama anaknya, Muhammad 
bin Urwah. Lalu Muhammad bin Urwah masuk ke kandang ternak, 
lalu ia disepak seekor ternak hingga terkapar, lalu ia pun dibawa 
dalam keadaan telah meninggal. Sementara kakinya Urwah terkena 
kanker, namun malam itu ia tidak meninggalkan ibadah rutinnya, 
maka Al Walid berkata kepadanya, “Potonglah itu.' Urwah berkata, 
“Tidak.” Lalu kanker itu merambat ke betisnya, maka Al Walid 
berkata, “Potonglah itu, jika tidak, maka itu akan merusak tubuhmu.' 
Maka kakinya pun dipotong dengan gergaji, padahal ia seorang yang 
sudah tua, dan tidak seorang pun memeganginya, dan ia berkata, 


241 


Hilyatul Auliya" 


'Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini! (Os. 
Al Kahfi (181: 62).” 


£ - 
30 Ao $ Pan, 


Na g Es Oo Sa tea —NALY 


IS Waka Agra Bb 3 Kasa 6 2 au 


2 0 Pte AA OA 


gp 3 SBB KP KAN 
Dg Kai JT Pay 2 
ono ok Sh ai 
ha bu 
GI pai Va ak HE, 
SER le ab 3, 
bah ga SA bh 
S3 SAB AU Gp 


1943. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 


242 


Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin 
Muhammad bin Ubaid berkata, “Urwah bin Az-Zubair tidak pernah 
meninggalkan ibadah rutinnya kecuali pada malam ketika kakinya 
dipotong. Dan saat itu ia mengucapkan bait-bait sya'ir Ma'n bin 
Uwais: 
"Sungguh, aku tidak pernah menurunkan telapak tanganku untuk 
suatu yang meragukan, 
dan tidak juga membawaku ke arah perbuatan keji kakiku. 
Tidak pula pendengaranku dan penglihatanku menuntunku 
kepadanya, 
tidak pula pandanganku dan akalku menunjukkanku kepadanya. 
Ketahuilah, sesungguhnya tidaklah aku terkena suatu musibah 


dari masa, kecuali telah menimpa remaja sebelumku .” 
5 2 ap 4 0 - E 3 
"JB calon op dal pl Ud —1 4 
3 0 0. ag ae 8 GG ar £ X9. 
HP EA 1 telah Gala pl BS 


“ Oo 
“ 


o- 0 AA 4&o - Pa - 2 si Pa 
IS YP TER 3 et Lol "JB dalb 
5 

- ea od LO L201 4 0 —, 2 S Gooa To. SN 
BAN IP DAA IE Ag daa JI 
“ et” RA - “ | - Ha 
"Elo yag Ihaiall ya der) 
1944. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 


243 


Hilyatul Auliya" 


berkata: Yahya bin Thalhah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Abdul Wahid maula 
Urwah, ia berkata, “Aku menyaksikan Urwah bin Az-Zubair dipotong 
kakinya dari persendian dalam keadaan berpuasa.” 


z 


Pai Gi Ie say Kabah 3 AN aa 


JG ca v Gt A3 San Ga 2b 


Sa Oa Ju CE Jk Ip AN AKP GAS 


ed 


Jo Lo 


ga PP aa Tara “JG (Bg ra Uji 
Ts WA ana AN TT AN 
533 empat yg: 


s 
“ 
o 


B3 JG Degan Pa -JE 


1945. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Sa'd Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Maruf 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Syaudzab, ia berkata, “Urwah bin Az-Zubair 


244 


Hilyatul Auliya" 





biasa membaca seperempat Al @ur'an setiap hari di mushaf dan 
membacanya di dalam shalat malamnya. Ia tidak pernah 
meninggalkannya kecuali pada malam kakinya dipotong. Kemudian 
ia kembali menjalani ibadah rutinnya pada malam berikutnya. 
Kakinya itu terkena kanker. Dan kanker itu menjalar (sehingga 
kakinya dipotong).” 


Ie up dal Pa Na San 


Ha 


Na Galih 2th. AI Pn ara 
- JG SAN “aa TN pe G5 “JG (lal 


Ti01 202, 


IN der: SIB SS Oi ala SAS 


4 Ah SE ab, bd A5 
anal Kena JB abs SU el dl ag UI 


oa GT DIA Ja39 TAG Reg Yati Ci 
Sl Ia gam Wa AS A5 aa OGAN ikat 
Aug 3 AA IS Ha 3 Aa OT 


Cus BG —, (Al ist 2 or 3 


245 


. menyembuhkan'. 


Hilyatul Auliya" 


- oo 3 2.2 aP Es ape Ind & 2 Ci 80 2 
El 29 (d3 ar dau jl O ya JOS Ill 


td was j3 AA KI US IN 
rb ai, 


1946. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Amir bin Shalih Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Ayahku 
keluar menemui Al Walid bin Abdul Malik, lalu kakinya terkena 
kanker, maka Al Walid berkata, “Wahai Abdu Abdullah, menurutku 
engkau harus memotongnya.' Maka kakinya pun dipotong, padahal 
ia sedang berpuasa, namun wajahnya tidak meringis. Lalu seorang 
anaknya, yaitu anak tertuanya masuk kandang ternak, lalu ternaknya 
menerjangnya hingga membunuhnya, namun tidak terdengar sesuatu 
pun dari ayahku berkenaan dengan itu hingga ia tiba di Madinah, lalu 
ia berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai empat ujung 
Iyakni dua tangan dan dua kaki), lalu Engkau mengambilnya satu dan 
membiarkan tiga, maka bagi-Mu segala puji. Dan aku mempunyai 
empat anak, lalu Engkau mengambilnya satu dan membiarkan tiga 
padaku, maka bagi-Mu segala puji. Demi Allah, walaupun Engkau 
telah mengambil, namun sungguh Engkau juga telah membiarkan. 
Dan walaupun Engkau telah menghilangkan, namun Engkau telah 


, »” 


246 


Hilyatul Auliya 





9 E 2 
) 


(na TOL BEAN 

sal Ad Gis JG SA 5 Sa Ge 
31 Gash US EA Taka 
Na se BA BB X5 Lp 


ab ine 3 JW abaya al S9 aa 


#0. 2 0 OI 


Io sa ai asu La Jaa 
be AU 2 JL SI del Oh 
HA ag as Oa Kn Ch 


“ot 


bat Dg Naas isl, ata ah 13-13 


Gn 0 #0. Os. 


Song leg 3853 ea 


1947. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Hasan Al Madaini menceritakan kepada kami dari 
Maslamah bin Muharib, “Ketika Urwah muncul dari tempat Al Walid 
menuju Madinah, ia ditemui orang-orang @uraisy dan Anshar, 
mereka mengucapkan bela sungkawa mengenai anaknya dan 
kakinya. Lalu 'Isa bin Thalhah bin Ubaidullah berkata, “Wahai Abu 


247 


Hilyatul Auliya 


Abdullah, sungguh Allah melakukan kebaikan kepadamu, engkau 
tidak perlu lagi berjalan.' Ia pun berkata, “Betapa baiknya apa yang 
Allah lakukan terhadapku. Dia menganugerahiku tujuh anak dan 
memberikan kebahagiaan dengan mereka selama yang dikehendaki- 
Nya, kemudian mengambil satu dan membiarkan enam. Dan Dia 
mengambil satu anggota tubuhku dan membiarkan untukku yang 


, ” 


lima, yaitu dua tangan, sebelah kaki, pendengaran dan penglihatan'. 


SIB dalan A3 al jl El ALA 


Lo 19 A4 AS 


03 Kabau Ula SE Blah PLASA GAS 


& o- 6 


ga SN A5 GAS :JG MS Oi PU ag 


Nya Ja CE BAU GAN op £ uan 
ra! Ta II AS Bl 3 Dita ! Kuta 


s “gg 
- Pd 
Pd 


Pa 


Labs 1G pai Y SANA 3 AJ SI) 


3430 — -B., La 


A3 Ya Cs 


1948. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjwaih menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag menceritakan kepada kami 
dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata, “Kaki Urwah terkena kanker, 


248 


Hilyatul Auliya" 





lalu merambat ke betisnya, maka Al Walid mengirimkan para tabib 
kepadanya, lalu mereka berkata, “Tidak ada obatnya kecuali harus 
dipotong (amputasi). Maka kakinya pun dipotong, namun wajahnya 
tidak meringis (ketika dipotong).” 


“ 
3 0 KO - 


IE aa ng MAS ES YAA 


NAN JB ca Gi USA Ge 


o 


23 (aa Na Pai te Karl “JG Aa 


& 


Sg 
TA ag Ia 3 Aa eh 3 ul JB JB 
hah Batan AI Ol bb GA 
Ing lean Io LI ES A1 JG :JG Wele 
GA Ai pa HE an KAU Gaia SEGI 

ay Na bl Au Kat 


1949. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, ia berkata: Ayahku berkata, "Apabila seseorang dari kalian 
melihat sesuatu dari perhiasan dunia dan kemewahannya, maka 


249 


Mn Sa na na Maa aa ga ut " 


Hilyatul Auliya' 





hendaklah mendatangi keluarganya dan hendaklah memerintahkan 
mereka shalat dan bersabar. Allah & telah berfirman kepada Nabi- 
Nya #&, 'Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa 
yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, 
sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka 
dengannya. (Os. Thaahaa (201: 131).” 


IG - 


SS v Kama Sae DAA SAS 
Ka Sanur 4 0 K3 Kara ye Ta 
Bab Aa Gas Uu 5 Mara Ss JB 
IE UI JB AE v Isa PP oa 
kmlah Dit MAS AJB al Ne 
eh A3 en Ale SI Gd MI aa 
BBG TN AG DN (Akan 
ABIS Ah ES UI Uh SG IS ena 
1950. Utsman bin Muhammad bin Utsman Al Tn 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Sulaiman Ath- 


Thusi menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zubair bin Bakkar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Dhamrah Anas bin Iyadh 


250 


Hilyatul Auliya' 





menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, ia berkata, 
“Ketika Urwah membuat istananya di Al Agig, orang-orang berkata 
kepadanya, “Engkau menjauhi masjid Rasulullah &.' Maka ia pun 
berkata, “Sesungguhnya aku melihat masjid-masjid mereka penuh 
kelalaian, pasar-pasar mereka penuh dengan kesia-siaan, sementara 
' kekejian meninggi di gang-gang mereka. Maka di sana sudah tidak 


ada lagi yang sehat'. 


— 


30 4G. 4  - 


Pu Iabea WI “4901 


Ag 3 
3 Rn Gill 3 Kabah CI JB 
Si Tn Et Aan j3 a er 
Ra aa 
58k - SARA Ja LN AT OS SI AI 5 
OS :JB TA TN Car D JG A3 pl 
oat ob pd ya 35 Sa Sp Jp 
DIA PUN aah 385 A53 Gp DT Dylan 


251 





Hilyatul Auliya" 


MSI AAL BY AT SU 3 IE IE 


. 


- 20 — 


SH pi Sr 


1951. Muhammad bin Ahmad bin Sinan menceritakan . 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Maruf 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Syaudzab, ia berkata, “Adalah Urwah bin Az- 
Zubair, apabila tiba musim ruthab (kurma matang), ia membuka 
kebunnya dan mengizinkan orang-orang sehingga mereka pun masuk 


“lalu makan dan membawa darinya. Sementara di sekitarnya adalah 


orang-orang dari penduduk baduy, maka mereka pun masuk lalu 
makan dan membawa darinya. Dan apabila ia memasukinya, ia 
mengulang-uulang ayat ini: 'Dan mengapa kamu tidak mengucapkan 
tatkala kamu memasuki kebunmu: maa syaa'allah, laa guwwata 
illaa billah (Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). (@s. Al Kahfi (181: 39), 
hingga ia keluar dari kebun.” 

Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata, “Urwah bin Az-Zubair 
meriwayatkan sejumlah hadits yang musnad dari para pemuka 
sahabat dan mayoritas mereka, baik laki-laki maupun perempuan 
yang tidak terhingga.” 


252 











Hilyatul Auliya" | 
3 A5 Jb DE Gak 140 


na (Au de HO ENI GAN Gi SA 


03 Lo S,- Fan 


cal PSP Ii (aa GAS 
AM Ie :I AYeg JB IE AR Gi AN Oo 


IG - 


ana gai Y, BA Tp Sadang Ala dx 


1952. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Faraj Al Azrag menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Kunasah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Urwah 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Az-Zubair bin Al 
Awwam, ia berkata: Rasulullah & bersabda, "Rubahlah (wama) uban, 
tapi janganlah kalian menyerupai kaum Yahudi.” 

Hadits ini gharib dari hadits Urwah. Ibnu Kunasah 
meriwayatkannya sendirian, dan banyak imam yang menceritakannya 
dari Ibnu Kunasah: Abu Bakr bin Abu Syaibah, Ibnu Numair, Ahmad 
bin Hambal dan Abu Khaitsamah. 


"IE AS oi AI 


18 Hadits ini shahih. 
HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Pakaian, 1752): An-Nasa'i (pembahasan 
Hiasan, 5073, 5074) dan Ahmad (1/165). 
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan 
An-Nasa 'i, terbitan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


253 





Hilyatul Auliya" 





“Ju Ne ee ay pi Kara NA 


4 9 


PJ o “g. Pd - 2 3 Haa o SG» 

H Olgko — :JB (Okikan u gan Wd— 

SA EA 1 Ulah GIS SIS JB calo 
z2 2? 

£ o 8. 0 C0 0 -0 £ £ 0. En Ta 

SB SLR BIP UP ap Gl IS dan 


- A 
w 


A Pa en Rn KI Tebe ea Ka 3 “85 4 
Al lo Saw) JB IE Apr MAS il 


a 
Z0- 


ICA. 2 Oo - . 0. ea or 
SAI 3 Iaomama AS oya alay Ale 


1953. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Shafwan bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid 
bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Aswad, dari Urwah, dari Ali 
bin Abu Thalib  karramallahu  wajhahu, ia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa yang membangun masjid untuk 
Allah, maka Allah membangunkan rumah untuknya di surga.”19 


P8 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 450), Muslim (pembahasan: Masjid- 
masjid, 533 dan pembahasan: Zuhud, 533/43. 44), At-Tirmidzi 
(pembahasan: Shalat, 318): An-Nasa 'i (pembahasan: Masjid-masjid, 688) dan 
Ibnu Majah (pembahasan: Masjid-masjid, 736), dari hadits Utsman bin Affan. 


254 





Hilyatul Auliya 


Hadits ini gharib dari hadits Urwah. Abdullah bin Lahi'ah 
meriwayatkannya sendirian. Banyak pemuka yang meriwayatkannya 
darinya, di antaranya: Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Wahb. 


: JG € " S 3 (Eh 1404 


SA KU BA JB Ce IA Aan 


Ha UI IG ara 


Y PPP II ol as ad HP IP 
aa J8 ajaa 
An Gb uh AN 2nd na PPA 
Sei 

1954, Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaid bin Ghannam menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Abu Bakar bin Asad bin Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami dari Hisyam 





HR. Ibnu Majah (pembahasan: Masjid-masjid, 737) dari hadits Ali bin Abu 
Thalib, dengan sanad dha if. 
Hadits ini dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam Sunan Ibnu Majah, terbitan 
Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


255 


Hilyatul Auliya" 





bin Urwah, dari ayahnya, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, ia 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa 
mengambil sejengkal tanah secara zhalim, maka Allah akan 
mengalungkannya pada Hari Kiamat hingga tujuh lapis bumi.”?20 

Ini hadits shahih lagi masyhur dari hadits Sa'id bin Zaid. 
Diriwayatkan oleh sejumlah orang, namun tidak ada yang 
meriwayatkannya dari Urwah selain Hisyam. 


0 s Bo 3 Lo 4 - 0 KG - 
PI Ul He2e0 3 ehi l kI— —1400 
Op pakan WAS JB 0S San Mai 
A0 3 ae 8. Kn Ag ea 8 1? A3 
OS Ud 1S galih hasan 
Teo. o -, 0 2.3 e, 01 0 - BA 
09 Oi PD GS AS AN AS YP topan 
Tg ita .0 o 0 o- 0 - 201 0 
3 Ju IE SP AS UP Ag, 
- B3 E - TG Ha ih or A “5 Y Le A4. 
Lo kana UG eakay Ale MI elo Al Iya) 
o - OA : o - 
SI nikah HB LSI Ne 3 XS 
(eri "d 


ta P 


N 


—X 


GG: 





20 HR. Muslim (pembahasan: Pengairan, 1610). 


256 





Hilyatul Auliya 


1955. Ibrahim bin Muhammad bin Yahya menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Hamdun menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Mugaddam bin Muhammad Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku Al @asim bin 
Muhammad menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, 
dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Abdurrahman bin Auf, ia 
berkata, “Rasulullah & bersabda kepadaku, 'Wahai Abu Muhammad, 
apa yang engkau lakukan dalam ber-istilam dengan hajar laswad?.' 
— Aku berkata, "Aku ber-istilam dan aku tinggalkan.' Beliau pun 
bersabda, 'Engkau benar.”21 

Diriwayatkan oleh jamaah dari Hisyam dari Urwah secara 
mursal, dan mereka tidak menilainya jayyid. Juga dari Ubaidullah, 
kecuali Al @asim Ibnu Muhammad yang mana Mugaddam bin 
Muhammad meriwayatkan sendirian darinya. 


8. 0-20 30 AG. 4 Pa 
(habua S, A3! Y Sa-ea Lod— 14901 
18 - 


S 
4 


JIE ya j6 SEAL GE ju 


rA 
0 . 0. 


s EN NG AN IN alan Kan Du 


? 


oi 0 L-01 Oo 15 
IP PP AN OP OP 


21 Hadits ini dha'if 
HR. Ad-Daulabi (A/ Kuna, 1/10). 


257 





Hilyatul Auliya" 


Ia Ale Io Ippo ha ag es 


AA GA Ga adi V3 AA Odi 
Sa PP talas SA Oa 5 3, AA Ga 
0 3G Ie YG Tag LG Ke Je 

8 8 
So Uas el 


1956. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam 
Ad-Dastuwa'i mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, 
dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abdullah bin Amar, ia berkata, “Aku 
bersaksi, sungguh aku telah mendengar Rasulullah #& bersabda, 
Sesungguhnya Allah & tidak mencabut ilmu dari manusia dengan 





sekaligus, akan tetapi Allah mewafatkan para ulama dengan ilmu 
mereka. Lalu ketika tidak ada lagi orang alim, manusia menjadikan 
orang-orang jahil sebagai para pemimpin, kemudian mereka ditanya, 
lalu mereka pun memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga 
mereka sesat dan menyesatkan!.”2 


Ini hadits shahih lagi valid dari hadits Urwah bin Az-Zubair. 
Anaknya, Hisyam bin Urwah, dan Az-Zuhri serta Abu Al Aswad, 
meriwayatkannya darinya. 





28 HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 100 dan pembahasan: Berpegang teguh, 
7307) dan Muslim (pembahasan: Ilmu, 2673/13). | 


258 








— Hilyatul Auliya" | 


0202 o - Oo £ x9 o- £ 
SP oa ea op ui a J8 pesen 
ke MI Ig) mao DI ajh 2 TB eta 33 


dki 3 pe 2 aa al ala AN 
2 Uya an SA Ka tan, & Ab 


1957. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Ishag Al @adhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa- ia mendengar 
Rasulullah & bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah yang 
 disedekahkan dari kelebihan (yakni lebihan dari nafkah keluarga), dan 
hendaklah seseorang kalian memulai dengan yang wajib 
dinafkahinya."?3 


Ini hadits shahih lagi valid, diriwayatkan banyak orang dari 
Hisyam bin Urwah. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Abdurrahman 
bin Abu Az-Zinad dari Urwah. 


2 HR. (pembahasan: Zakat, 1426, 1427) dan Muslim (pembahasan: Zakat, 
1034). 


259 


Hilyatul Auliya" 





Pe MANA AAA Bo & Papa 


AN » Xt Op Sabun Kd —YAOA 
Ne Jaa "3 Hoya Es Ju 
Pub 15 AIR ae 3 Jeng Hit 


TA Naa vb e AA he Ju r3 


RA Je 3 P3 aga 13 sal Gr 3gp 
Ang deg an bada ng, ae JG 


ab Ae & peang, P3 LI Cal 
Se 


3 “na ena Jean 


1958. Muhammad bin Ahmad bin Makhlad menceritakan. 
kepada kami, ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Yahya bin Hisyam menceritakan kepada 


260 





Hilyatul Auliya 


kami, ia berkata: Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Utsman bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hisyam bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, dari Aisyah @, ia berkata, “Adalah Rasulullah &, 
apabila beranjak ke tempat tidurnya, beliau mengucapkan, 'Ya Allah, 
senangkanlah aku dengan pendengaranku, penglihatanku dan akalku, 
dan jadikanlah itu warisan dariku, dan tolonglah aku terhadap 
musuhku, dan perlihatkanlah pembalasanku padanya'” 


Utsman bin Al Haitsam menambahkan di dalam haditsnya, 
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tekanan 
hutang dan dari lapar, karena sesungguhnya itu seburuk-buruk teman 


penyerta." 4 


Hadits ini diriwayatkan juga dari Hisyam bin Urwah oleh 
sejumlah orang dengan selain redaksi ini, hanya saja Hisyam bin 
Ziyad meriwayatkan sendirian dengan lafazh, "dan akalku." Utsman 
bin Al Haitsam meriwayatkannya darinya. 


Pi 


SA of ai GAN SAS — M0 


Ma yaaa aya 30 2-0 


2 Na Men nan: 
KAL 5 IS ee UB 6 Tia “JG CA Ca a 


4 Hadits ini dha'if 
HR. Al Baihagi (Asy-Syu'ab, 4701). 


261 


Hilyatul Auliya 
Oo - 09 2 2 Aa 2 TA 
S GA ca ur ta Oluiw Us :JB 


3 Ab A GRES OS IG Ka Ba aa 
Katy Ja SESI YES 18) ala ala 


1959. Ahmad bin Al @asim bin Az-Zayyat dan Ahmad bin 
Ibrahim bin Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Yunus Asy-Syami menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Khalid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Hisyam 
bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, “Adalah 
Rasulullah &, apabila masuk ke tempat buang hajat, beliau menutup 
kepalanya.” | 


ja gi GI KA BIS A1. 

na IE abad Gal Oi MASA GIS 
oi AAU SA ES 3 aa 
ae AN Ie 3 Ia se — dig je 


- - 
A0 — In 5, 


262 


Hilyatul Auliya 





N 


Naa sa AA Apip Sob 


. 


doa aya Png 
sea ola di 5 La ae Ge Me 9 
BEN P 2. Eoro. s 
Maa 
1960. Ahmad bin Ibrahim bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Yunus Asy-Syami menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Umar bin Salamah Al Ghifari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad bin Az-Zubair 
menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari 
Aisyah #, ia berkata, “Rasulullah & menjenguk seorang lelaki dari 
Bani Ghifar, lalu beliau mendapatinya sedang demam, dan terdengar 
kegaduhan karena demamnya yang tinggi, maka beliau 
Rasulullah #& bersabda, 'Sesungguhnya demam itu dari uap 
Jahannam, dan itu adalah bagian orang mukmin dari neraka." Lalu 
Rasulullah & mengucapkan: 'Ya Allah, berilah dia apa yang 
diangankannya.' Lalu lelaki tersebut mengatakan, “Hah.' Lalu ia pun 
meninggal, maka Rasulullah & besabda, 'Sesungguhnya di antara 


umatku ada orang yang apabila bersumpah kepada Allah, maka ia 
memenuhinya'.” 


263 


Hilyatul Auliya" 





Ini hadits gharib dari hadits Urwah dan dari hadits Hisyam. 
Tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam selain Ja'far Ibnu 
Muhammad, dan kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Umar 
bin Salamah Al Ghifari. 


na Maen ra aan BIL YAN 
- Pan 2g Para IN 00 
Enya BIS 1 Kabah da -JU  enan | 


Lo AG  - 


Op ala C5 JG Senen oi Sa CA :JG 
sa SEA P3 AS 3 “sal 8 A3 
Tag ale Si site & Nang JB JG 
Be 


1961. Abu Nashr Ahmad bin Al Husain Al Marwani 
An-Naisaburi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin 
Musa As-Simsar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad 
bin Abdak Al Gazwini menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad 
bin Shuhaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin 
Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah @&, ia 


264 


Hilyatul Auliya" 





berkata: Rasulullah & bersabda, "Memandang kepada Ali adalah 
ibadah.” | 
— Hadits ini gharib dari hadits Hisyam bin Urwah, dan kami 
tidak mencatatnya Kecuali dari hadits Ubadah. 


LI Kel oi AP BSA CAS ANN 


kar 


OP AA BI IS RN jl Kab 

Pa Na o- an - “g 3 Ta a 23 

ASI HA XS BIS 18 tedbayalh Ole 
- bai # 

ji £ o e. € Pap, - ig 8 aa 

Alta DP ARA al op S3 al Ula JB AI 

PN TER A PAN O £ 0 - Aa 0 

3 JS ap) KENE P dal YP AP Ui 

- Ai ore 1 5 y 2 . ci - o Ta 

No talg ale AI odko Al Iya) JB 2G 

SE “— 011.0 £ s3 

Po JA cal 

1962. Muhammad bin Umar bin Salim menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Khaththab Al Mushili menceritakan 


25 Hadits ini sangat dha'ifjika memang bukan maudhu"' (palsu). 
HR. At-Thabarani (10006 dan 18/109, 110, no. 207), Al Hakim (3/141, 
142) dan Ibnu Al Jauzi (A/ Maudhu'at, 1/363). 
Adz-Dzahabi berkata, “Hadits ini maudhu'” 


& 265 


Hilyatul Auliya 


kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Walid Al “Adani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, 
dari Aisyah @, ia berkata: Rasulullah 8 bersabda, "Sejahat-jahat 
umatku adalah yang paling lancang terhadap para sahabatku.” 


Hadits ini gharib dari hadits Urwah dan Hisyam. Abu Bakar 
bin Abu Sabrah, orang Madinah, periwayat hadits-hadits | gharib, 
meriwayatkannya sendirian. 


(172). AL OASIM BIN MUHAMMAD BIN ABU 
BAKAR 


Di antaranya juga adalah sang ahli fikih yang wara” yang 
penuh kasih sayang lagi rendah hati, keturunan Ash-Shiddig, yang 
memiliki garis keturunan dan antik, Al Gasim bin Muhammad bin 
Abu Bakar Ash-Shiddig. Ia sangat pandai mengenai hukum-hukum 
yang pelik, dan sangat bersegera kepada akhlak-akhlak yang baik. 


Dikatakan, bahwa tasawwuf adalah kemurnian untuk yang 
indah dan ketinggian untuk yang luhur. 


Kara Nano Can 2 ED Tr EA any 


Oa oi bl 3 bab op US 3 Se 


| 


266 


Hilyatul Auliya' 





batok Dae ar 
Ket Ka 8 AS Gp 2 aan Naa Ya 
ja, Pa X3 aa Pa Ha asa 


Pad o - s 5 - o 3-38 
Na ia Halaia 3 dai IS La ap Ip 
Kiba 2 2 72 - eh Or Pn A| 
U Ls Bjb3 jean AiLasLos La le ed Ja 

z2 - - 

Pj “9 - 

1963. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ishag bin Utsman bin Thalhah menceritakan kepada kami 
dari Aflah bin Humaid, "Bahwa Abdul Malik bin Marwan, ketika ia 
meninggal, Umar bin Abdul Aziz sangat bersedih hingga membuatnya 
enggan bertahan hidup. Ia pernah hidup penuh kenikmatan, lalu 
mengenakan pakaian goni (dipakai ketika berduka atau menyesal) 
selama tujuh puluh malam, maka Al @asim bin Muhammad berkata 
kepadanya, “Tahukah engkau, bahwa orang-orang yang telah berlalu 
dari pada pendahulu kita menginginkan menerima musibah-musibah 


dengan berhias dan menghadapi kenikmatan dengan menghinakan 
diri.” Maka Umar pun pergi dari malam harinya itu ke lokasi 


267 


Hilyatul Auliya" 


penjualan selendang buatan Yaman, ia membelinya seharga delapan 
puluh dinar, lalu meninggalkan apa yang sebelumnya ia lakukan.” 


pi A Y o- A0 AS - 0 HO - 
JB AS op Halal Lil —1A1 
4 0 2,3 AG - 5 - EN o X0 3G. 3 Pap 


je Ai AS Ti uv EL Kara “JG (hap 


- £ 0... " 2 25 - ig PI # Oo - ai o 
— AJI ola ol "JI os "| “daa Pa La (ali a 
Wal 

1964. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al 


“ 


(@asim, dari ayahnya, bahwa ia pernah berkata, “Sesungguhnya dosa- 
dosa ini akan menemui para pelakunya.” 


TAS 2 ala Ke is yana 
Pen ara EA Na me Ur 
BEE JB al DN AS JB darah 


268 


Hilyatul Auliya' 


. 


CP Heri (gais Th, “JB al? ga SE £ 
B8. 3 o 
Jeba 3 e 


1965. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Amir Al Asy'ari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu 
Az-Zinad menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, “Aku 
tidak pernah melihat seorang ahli fikih yang lebih utama daripada Al 
@Gasim bin Muhammad.” 


Gas - JG UU G3 S5 al Ba YA 


2 - 

AAA Kue IG Ly AKA Al 
8. Aa - 2g m9 AS Se 

seat LI A ol 2 Es tu 


1966. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Walid bin Syuja' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Syaudzab 
menceritakan kepada mereka dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, “Kami 


269 


Hilyatul Auliya 


tidak menemukan seorang pun di Madinah yang kami lebihkan atas 
Al @Gasim bin Muhammad.” 


JB aa - Na ea NAN 


PP 
3G. AA Pr pa 


2 KA NU “JU Bebe) Gi Lahan Cab 


Jong Ta Bee aU 1 


?“ 
A4 0 — o- 4 0 ea AD 


Law JG Dal SA ala Low 


- - 3 2 


3 


L YEN IR Sa da er 


Aru Kk tan ae al 3 


o 


j 


| 


aa vi SY SES uu Es 3, 


Lai SI LI pi Gta Ka 


Pee EN UR of as SA JI 
Ind 


£ 9 


aa 


270 





Hilyatul Auliya 


1967. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hayyan bin Hilal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata, 
“Aku mendengar Al @asim ditanya di Mina, lalu ia berkata, “Aku 
tidak tahu, aku tidak mengetahui.' Ketika semakin banyak ditanyakan 
kepadanya, ia pun berkata, “Demi Allah, tidak semuanya yang kalian 
tanyakan itu kami ketahui. Seandainya kami tahu tentu kami tidak 
akan menyembunyikan, dan tidak halal bagi kami 
menyembunyikannya dari kalian'.” 

Ia berkata, “Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, “Aku 
mendengar Al @asim berkata, “Tidak semua yang ditanyakan kepada 
kami itu kami mengetahuinya. Sungguh seseorang hidup dalam 
keadaan jahil setelah mengetahui hak Allah & atasnya adalah lebih 
baik baginya daripada ia mengatakan apa yang tidak diketahuinya'.” 


NS Bab 1JB pal Gis :JU pr 3 
KE Ud cad 3 MAN 


271 


Hilyatul Auliya" 


NAN AA Na 3 ag u La. Aa 


BG 





1968. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Abu Al Harits menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, ia berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang 
lebih mengetahui As-Sunnah daripada Al @Gasim bin Muhammad. 
Dan tidaklah seseorang itu dianggap orang hingga ia mengetahui As- 
Sunnah.” 


BA JB HL SKA Bab —yA1A 
Gn Una ar JB ES gi aa 1 Ata 


Mn na Te 2. 90. AN 9 ai - 
Lol Bo el) UP mp KI “JG ep ba 


kara KAA IA Gap JASA 5 Aa Ou JB 


Te ag Ca Lag AAN iga oa HalU JUS Oa 


DS IS IE of ai DB AG 3 


LX 


272 


Hilyatul Auliya 





1969. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Walid bin Syuja' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari Raja" bin Abu 
Salamah, ia berkata, “Al @Gasim bin Muhammad meninggal di antara 
Mekkah dan Madinah ketika berhaji atau umrah, sebelum meninggal 
ia berkata kepada anaknya, “Tutupkan tanah kepadaku dengan 
seksama, dan ratakan kuburanku. Kemudian temuilah keluarganya, 
dan hendaknya engkau tidak mengatakan, “Telah terjadi, dan telah 


.» 


terjadi'. 


o Hg - 


na d desa ee CA WA— — YAN. 
Oi Ie Gi JG PA AS aus rb 


Pa air pn GA JB 
de du Gi ea Ea ja » 


2 Ssi CA Kusen d Hi Pt AP 
& Gas 33 J3 Aa Ji B5 JW SL 
le af 5 BL 5 Ke SNI 8 


273 


Hilyatul Pa ana 5 


2 x “A0 sang 2 # 4. LA 
S3 JA U Ud SA ae 
Pa F: 


1970. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hatim bin Al-Laits menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad 
“bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata, “Seorang baduy 
datang kepada Al @asim bin Muhammad lalu berkata, La 
engkau yang lebih berilmu ataukah Salim?" Ia pun menjawab, T 
rumah Salim.” Tidak lebih dari itu, hingga orang baduy itu Nt 2 
Muhammad bin Ishag, “Ia enggan mengatakan, “Ia lebih berilmu 
daripadaku,” karena jika mengatakan itu berarti ia berbohong, dan ia 
juga enggan mengatakan, “Aku lebih berilmu daripadanya,” karena 
jika demikian maka ia mensucikan dirinya.” | 


Cc 


AS dn ta ma TA 
4 8 nge Pena Tas 2. mapan pa 


“JG ae Tah Uye Keara “JG . 


274 


PB 


Pa. Ea 5 -A $ NTT 
Ga tai 3 dai Al BL PN Os 


“ 


Oo 
A 


SP 


- 


1971. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab Ash-Shaigh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hatim Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Arim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami 
dari Ayyub, ia berkata, “Aku melihat Al @asim bin Muhammad 
mengenakan kopiah dari sutera kasar hijau dan sorban Sabiriya 
dengan corak berwarna yang dicelup sedikit za'faran, dan ia 
meninggalkan seratus ribu untuk mengambil sedikit darinya pada 
dirinya.” 

Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata, “Banyak riwayatnya yang 
musnad, dan kebanyakannya riwayat-riwayat musnadnya mengenai 
manasik dan hukum-hukum. 


Di antaranya hadits-hadits yang diriwayatkannya sendirian dan 
hadits-hadits gharib-nya: | 


275 


Hilyatul Auliya 


X0 3G. 


aa ad ae KIS :JB gal 03 Kaun 

kaka 1) 865 Wat Gi aj CAS db 
AA Gp Kb gan bs 
La ol gt FI P KN 2G Sabun 
Ft ai hh 20 ob ig Kg 3 dls S Ie 
JI) Aersii FD S3 Eh 5 SI Ik 
ah ae ba Iv 201. 
An na 3 ad 35 FN 
Ani AN AL ad DI Pi 


1972. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Daud menceritakan kepada kami. Dan Al @adhi Abu Muhammad 


276 


Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami dengan cara imla', ia berkata: 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid 
bin Ibrahim dan Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
semuanya dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari Al Masim bin 
Muhammad, dari Aisyah &, "Bahwa Nabi & membaca ayat ini: 'Dia- 
lah yang menurunkan Al Kitab (Al @ur 'an) kepada kamu. Di antara 
(isijnya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al 
Gur'an.' (Gs. Aali “Imraan (3): 7) semuanya, lalu Nabi & bersabda, 
'Apabila kalian melihat orang-orang yang menanyakan ayat-ayat 
mutasyabihat maka mereka itulah orang-orang yang disebutkan 
Allah, maka waspadalah terhadap mereka. "26 


Lafazh Al @adhi diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamah 
dari Abdurrahman bin Abu Al @asim, dari ayahnya, dari Aisyah, dan 
ia meriwayatkannya sendirian dari Al Walid bin Muslim. Ada 
perbedaan pada Al @asim dalam hal ini, yang mana Ayyub, Ali bin 
Zaid dan Hammad bin Yahya Al Abah meriwayatkannya dari Abu 
Mulaikah dari Aisyah, tanpa Al Gasim. 


Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Amr bin Ubaid dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. 


26 HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4547) dan Muslim (pembahasan: Ilmu, 
2665). 


277 


Hilyatul Auliya — 

aa " LO. 4 0 o- P3 Pa” - 

JB (Olah 3 si WI— NAVY 

o- AG 2 - Co o 0-3 9 30 3G. & Ih 
Xs A— "JB ( Ag Pj Up Ka Lo J— 


o : 01 IG : A 8-1 20 o s8 


“20 


G3 AI Lang JB Gea or P3 Ph 


2 0 0 2 0 A - Pd 13, - 0 aa 2 ag 8. 
SAN HE AI Cp) TAM IG 1 laba 
: 7 or. aa A5 YA ot A 2. y 4 “ « aa 
DS PS An ale AI Ito Sya) JB 


rd 
Oo £. 


Nae ana LAI Tg goa 3. 
AS Ja UI 3g SU PM (Ula 
La Te 2 or o- 8 2 PKU Na 2 23 Tie 
Di IS IG Ia 3 LBU AI, Sl ES, 


Tina 2 20 LoL AIA nol To titi 
Jl Ebeg yana Laga Oey Lal ob 


Pama 


35 Wa UI cal ala Ai Io AA Ope) 
s5 Kd da asi fa 
G1 Aa Tea das Pt SEDAP Ani Lo LE. 9. 
3 OLEH AO BEN daa oi saga 


278 


Hilyatul Auliya 

2 “3 Aa Padan SO, sign 
Cag SH 3 TA Lang 3 ab ada 
Opal 

| 1973. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Zanjuwaih bin Al Haitsam menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Yahya Al Madini 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal 
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Aku 
mendengar Al @asim bin Muhammad berkata: Aisyah && berkata, 
“Aduh, kepalaku." Maka Rasulullah $& bersabda, Demikian itu, jika 
hal itu terjadi dan aku masih hidup, maka aku akan memohonkan 
ampun untukmu dan mendoakanmu. Maka Aisyah berkata, “Duhai 
kasihan, sungguh demi Allah, aku mendugamu menginginkan 
kematianku. Jika hal itu terjadi, tentu sampai akhir harimu engkau 
tetap berpengantinan bersama sebagian istrimu. Maka 
Rasulullah #& bersabda, 'Bahkan aku, aduh kepalaku. Sungguh aku 
telah berkeinginan untuk mengutus orang (memanggilkan) Abu Bakar 
dan anaknya, lalu aku berpesan, karena aku khawatir ada orang- 
orang yang berkata atau ada orang-orang yang berharap, kemudian 


aku katakan, “Allah dan kaum mukminin menolak - atau Allah 
menolak dan kaum mukminin tidak menginginkan.” 


Diriwayatkan juga oleh Yahya bin Hassan dari Sulaiman bin 
— Bilal. Diriwayatkan juga oleh Az-Zubaidi dari Abdurrahman bin Al 
@asim, dari ayahnya. Diriwayatkan juga oleh Isma'il bin Abu Hakim 
dari ... menyerupai itu. 


1 HR. Al Bukari (pembahasan: Orang-orang sakit, 5666). 


279 





Hilyatul Auliya" 

AG - s ea Ca imo Ha - 

CA JB (KH ep Oles Wa AV 

LO Air 0 


JB ai Ii 


1 ai 033 4 o- ce , 
JB ENI XS Uje : ! 
o- BA o ae - - E o- Ro. ye 0 £ 
IP AA 01 AI 0S tegal GS Lana V2 


et 1 nh ale Ko oh ag 


1974. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar 
mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Al @asim bin 
Muhammad, dari Aisyah: Bahwa Nabi & apabila melihat hujan, 
beliau mengucapkan, "Ya Allah, turunkahlah hujan yang 
bermanfaat"28 : 


Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Nafi” maula Ibnu Umar 
dari Al @asim. 


2 HR. Al Bukhari (pembahasan: Istisga”, 1032): Abu Daud (pembahasan: 
Adab, 5094), An-Nasa'i (pembahasan: Istisga', 1523): Ibnu Majah 
(pembahasan: Doa, 3890) dan Ahmad (6/41, 90, 119, 138, 166, 190, 
223). 


280 





Hilyatul Auliya' 





3. Ju ES Tea ca kera —NAVO 

i SI 2g ae JB aa 
HAB Gp uyata Hi M5 Et IG ka 
os SEA 3 KG Ip ea A 
3 Eu an 
AI Tam IA Ig wa 


Mango Sape 


1975. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Abbad bin Manshur menceritakan kepada kami dari Al 
@asim bin Abu Muhammad, dari Aisyah #, dari Nabi &, beliau 
bersabda, "Sesungguhnya Allah & mengembangkan suapan milik 
- seseorang dari kalian sebagaimana seseorang dari kalian merawat 
anak hewan yang telah disapih hingga menjadikannya untuknya 
seperti gunung Uhud."29 


2? HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1410) dengan maknanya. 


281 


Hilyatul Auliya" 





- 
NI Bb, y 2 o- 


LA Ljikan Op AM KS Gian YAYI 


Pa L ROA AA 


W— “Jk “Sg Pa) Kara -JE LM Pp AN 


ar PP # ! 1 - # - 0 e - Z 3 0 - BP) 
Al 3 Fla AI ya OA Op Lk 
td - P3 "L 
2 8. $ BG. X4 0 “en 41 0 — Tua Kes aa 
Ibn Komua Oi ti Lanamn JB as du 
AT 0 o FAN - 0. Na A - - Ta ea o- 
msi JB Uas dk ag opy Kie us 
23 - o £ Fa P3 -. . F5 An 0 " 2 8 
RIS GI DJ uda Vga Oya Sp ai 
| a N £ - A 
- w 3. 0 — 2-0 fi Pa “1 w Ta 
ce WI Igo) ye Lial es de as S2) 
Pe Ain 2 HN, Te Ga ig "£ Pa or 2 
lIKA9 Lil TKA Ia Selug ale 
A5 k .. 
1976. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Talidan - 
dari keluarga Abu Bakar Ash-Shiddig #s- menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Al @asim bin ' Muhammad 
menceritakan dari Aisyah «, ia berkata: "Nikah yang paling besar 


berkahnya adalah yang paling ringan biayanya.” Lalu ia -yakni 
Aisyah #— berkata kepadanya, “Aku memberitahukan ini kepadamu 


282 


Hilyatul Auliya' 


dari Rasulullah &'.” Lalu ia berkata, “Demikian yang diceritakan 
kepadaku.” 

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Umar bin Ali Al 
Mugaddami, Abdushshamad dan Sa'id bin Amir dari Musa secara 
marfu' Diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamah dari Yazid bin 
Sakhbarah, dari Al @asim, dari Aisyah, secara marfu'. 


Et si PN Pa ke aa A Tarra BAN 


z2 


ce TA 80 3 &- 


Gp A 3 aah HS Ld -JU 


(3 JK AG P Panja .g (Kaua 8. Da 
AN Sel su abah ala AI da Ea 


- z 
. 


1977. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Sakhbarah, dari Al @asim bin Muhammad, dari Aisyah #&, dari 


283 


V 


Hilyatul Auliya" 


Nabi &, beliau bersabda, "Wanita yang paling besar berkahnya 
adalah yang paling ringan biayanya."?0 

Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ahmad bin Hambal, Abu 
Khaitsamah dan yang lainnya dari Yazid bin Harun. Diriwayatkan 
juga menyerupai itu oleh Shafwan bin Sulaim dari Urwah, dari 


Aisyah. 


“ p 


2 KS BSA GIS AVA 


4 X0 A0 


Gb da JB tai GI Ya Gb ad 
5 ang eri Kera -JU (lead) Aa ea 


Lg 


AP NA oi al gp lg ag Ne 


Maag EN Ko AI Ipa JG IG Gaye 


“ 


.. 


GG: 


Xp —— 


N 


£ 


AJB Oa "5 5 & ( Sl OR un Oa 51 
WS IS Ga 2 Ie Ahn Ja PA 


0 Hadits ini sangat dha'if. 
HR. Ahmad (6/145). 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa “id, 4/225) berkata, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Al Bazzar. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Sakhbarah, 
yang dikatakan bahwa namanya adalah Isa bin Maimun, ia matruk (haditsnya 
ditinggalkan).” 


284 


Hilyatul Auliya 

Pa Na Ah Tak 3g TA La II Aa Kab 
ME NS) ajak aga Ily ojl3 Ga 
' o | fit 3 Png 


1978. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
— kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Yahya bin Ishag As-Sailahini menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Khalid bin 
Abu Imran, dari Al @asim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata: 
Rasulullah & bersabda, 'Tahukah kalian, siapa orang-orang yang 
lebih dulu kepada naungan Allah 45?" Mereka berkata, “Allah 4 dan 
Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, ' Yaitu orang- 
orang yang apabila diberi hak mereka menerimanya, dan bila dimintai 
hak mereka memberikannya, serta menetapkan hukum bagi orang 
lain sebagaimana menetapkan hukum bagi diri mereka sendiri "31 


Ini hadits gharib, Ibnu Lahi'ah meriwayatkannya sendirian dari 
Khalid. Diceritakan juga oleh Ahmad bin Hambal dari Yahya bin 
Ishag di dalam Musnadnya. 


Ao K8 


LB AA du 25 Gi —1YAVA 


a 
N 
“ 
o 


31 Hadits ini dha'if 
HR. Ahmad (6/67). 


285 





Hilyatul Auliya'" 
- 2... 2 - Pop Aa 
AG Le Al 2 ko 0 AG 5 sa LA 
Ku J— JB (hee OP Kemas KI JG Halu 
8. 43 o aa - aa - 0 o- 23 
or A i a bh : Mingaa” “A at o Aa -ata . 0 


£Eo .. 0. Ana -3 su o- 0 - ge Pr da 
Bia eye eaa UP Aha AS AS ya La il 


G6 Je An gai Sy as ad) at lau 
GIS Ami Bale 


1979. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibnu Ufair Al Anshari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syu'aib bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ishmah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa 
—yakni Ibnu Ugbah- menceritakan kepada kami dari Al @asim bin 
Muhammad, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah #& bersabda, 
"Tidaklah seorang hamba menahan pandangannya dari keindahan- 
keindahan wanita yang seandainya ia mau melihatnya maka ia dapat 
melihat kepadanya, kecuali Allah & memasukkan ibadah ke dalam 
hatinya yang ia dapat merasakan manisnya.” 2? 


32 Hadits ini dha'if 
HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 5/372). 


286 


Hilyatul Auliya' 


(173). ABU BAKAR BIN ABDURRAHMAN 


Di antaranya juga adalah sang ahli fikih yang terpandang, ahli 
ibadah dan cerdas, rahibnya @uraisy dan ahli ibadahnya mereka, Abu 
Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam Al Makhzumi. 
Mayoritas haditsnya mengenai peradilan dan hukum-hukum. 


Ka JG Me Moe Gn AA. 


LX9 204 » 30 1-0 E 
UK LA Ju JB ii PKH 


Ie pra bana Ko On 


o 
PN 4 - 
Aa Ul, 


“, 


1980. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Yahya bin Tsa'lab menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Az-Zubair bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits adalah disebut rahib 
Madinah.” 


SJ aa 23 ale jl Gi —YAAA 


Been "JB saj Mn oa al Ne ngan 


287 





Hilyatul Auliya' 





“if 


G So... “an o 
“3 . « La 

ae NA PJR OS wo 

1981. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada 

kami, ia berkata, “Aku melihat di dalam kitab Abu Hassan: Bahwa 


Abu Bakar bin Al Harits disebut sebagai rahib @uraisy karena 
banyaknya shalatnya.” 


Se J3 daa Oa WAS —NAAY 
£ BN AR 8 en aa 58 
J6 Kemagi MS ae 3 As EA IU 
al 0 Pa Spa aa Oi ya Ka 


ai SA Ba an Jali La Ls) JGA 


TX 


MAY ts uh ya Hn 
Aiman asi an 


IS 5 TA 
danny Oak 
“ 

P 


. 
“ 


K3 


288 


Hilyatul Auliya" 


2 3 AN Oi 0 IP 00 OA 


da MEI Gp na 33 33 KBS 


| 1982. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Az-Zubair bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya : 
bin Abdul Malik Al Hadiri menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Mughirah bin Abdurrahman Al Makhzumi menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin 
Hisyam, bahwa ia berkata, “Sesungguhnya ilmu ini milik salah satu 
dari tiga: Pemilik nasab, yang dengannya ia menghias nasabnya, 
Pemilik agama, yang dengannya ia menghias agamanya, Atau orang 
yang bergaul dengan penguasa, yang dengannya ia mendapat 
kebaikannya. Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang 
menghimpun ketiga kriteria ini selain Urwah bin Az-Zubair dan Umar 
bin Abdul Aziz. Keduanya memiliki agama, nasab dan berkedudukan 
di sisi penguasa.” 


Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata, “Di riwayat musnadnya 
disebutkan: 


H5 JG 36 5 SE Bi —YAAY 


Jet Ba :JG Aa Se es Jet 


d Soe an “5 AA Pb - JB ag Ss u 
289 


San ban Sa aa PEP ons, 


Hilyatul Auliya" 





N 


Sar SE KE ASAP IN 


Pd 


MEI Dah JAR 


“ 


“N 


An Oa eanama “adu Ap Ea (jl 
IE No. » Tea an TC 


Tn . 


Bear ta B3 


1983. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Isma'il bin Ishag Al @adhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Saudaraku menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Bilal, 
dari Muhammad bin Abdullah bin Abu Atig dan Musa bin Ugbah, dari 
Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 'Sesungguhnya 
aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat Sau dalam 
sehari lebih dari tujuh puluh kali.” 


Diriwayatkan juga Ugail dan yang lainnya dari Az-Zuhri. Tidak 
ada yang meriwayatkannya dari Musa bin Ugbah selain Sulaiman. 


3 HR. Al Bukhari (pembahasan: Doa, 6307). 


290 


Hilyatul Auliya 


(174). UBAIDULLAH BIN UTBAH 


Di antaranya juga adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah 
bin Mas'ud Al Hudzali, salah seorang dari lautan ilmu yang empat, ia 
suka bersilaturahim, berangkat pagi-pagi, dan mengesampingkan 
dunia untuk meringankan reka pedayanya dan menghindari 
ketergelinciran. | 


JGA 3 men De van 


Bad ah IE Gal adl jl GAS 
“AG. X .G. 3 - 
Gi ta Gt Sana ega dl MAA) Uap 


FP TN yan IS Ba Hn Gea 


mh jap an Kid nama Gp 


o4 Teo. o- . 9 Y Tan 
AN NA AE ja Al aa Tn) 


1984. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Nuh bin Habib, Muhammad bin Yahya dan 
Muhammad bin Sahl bin Askar berkata: Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata, “Aku pernah 


291 





Hilyatul Auliya —— 


mengalami hidup semasa dengan empat lautan ilmu dari Ouraisy: 
Sa'id bin Al Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, 
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan Urwah bin Az-Zubair.” 


7 
Na 


Bee du da an Ga Ako 


Bi Sela In Ken aa 
Ne ee Saba Be la 


s 
- 


PIR AS ae JB JB Gak Pen n 
Ld EN 3 ES Al ae HA 3 


TN PN NONE 02 0 
SBN ja Or ah 33, 


1985. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Isma'il bin Abu Al Harits menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ishag bin Isma'il pamannya menceritakan kepada kami dari 
Jarir dari Al Mughirah, ia berkata, “Umar bin Abdul Aziz berkata, 
"Seandainya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah menemukanku ketika 
aku mengalami apa yang aku alami, niscaya akan terasa ringanlah 
olehku apa yang aku alami itu'.” | 


292 


Hilyatul Auliya 





2 - 
4 0 3-0 Pa 


AS 03 Sabun op Kab GA —NAAN 


Fpi Aa 21 Havana, Ls 5 ag 


. 


2 1 ia Leg 
Pa an -JU cal 3 SE AA 


os — 9 naa 


aka nu ga 3 


- G3 


Sad ap BE 


1986. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain bin Asykib 
menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, Ibnu Abu 
'Az-Zinad menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, 
“Seringkali aku melihat Umar bin Abdul Aziz di masa 
pemerintahannya menemui Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, 
terkadang ia menolaknya dan terkadang mengizinkannya.” . 


.... TN NS 
| 


Kara “JG (ha CO Sa kaan AAV 


5 mal AI LJU KgbyN OA Gi Giaa 
MEA se MEI Tab 


293 





Hilyatul Auliya" 





CS J6 cal 2 UI Pj PI 
HAN AS oi PP IE op Mae Al K3 
LA gate Ia IA ed pia 
ab Gin Ela di, 


8 
” 


- () - 2. Ed 3 
SAI Ga IG yaa Je 0 
# Ge FA AI de el) 


SAT AE Y Uh BT 


AA abu 


3- o- o Ne 25 
Aan Uap SP We Us 


o 
So. Io 
- 


pig 2 gann L Cia Y : 

1987. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far bin Sulaiman An-Naufali menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdurrahman bin. Al Mughirah menceritakan kepada kami 
dari Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dari ayahnya, ia berkata: 
"Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengirim surat kepada Umar bin 
Abdul Aziz: 


294 


Hilyatul Auliya' 


"Dengan menyebut nama Dzat yang surah-surah diturunkan dari sisi- 
Nya, 
segala puji bagi Allah. Amma ba'd. Wahai Umar, 
Jika engkau tahu apa yang akan datang dan apa yang telah berlalu, 


Maka jadilah engkau dalam kewaspadaan, karena terkadang 
kewaspadaan itu bermanfaat, 


dan bersabarlah atas takdir yang telah di tetapkan dan relalah dengan 
: itu, 
bila datang kepadamu takdir yang tidak engkau sukai, 
maka, tidak ada kebeningan hidup bagi seseorang yang 
menyenangkannnya, 
kecuali akan mengikuti hari yang kebeningannya adalah kekeruhan .” 


la meriwayatkan banyak hadits musnad, di antara hadits- 
haditsnya yang musnad adalah apa yang diberitahukan oleh 
Nabi 2 kepada para sahabatnya mengenai hinanya dunia dan 
kezuhudan terhadapnya. 


? f 


Bas JB aa 3 Pe KS NAKA 
30 AG. 4 Ea o- bana Ba 
Op Ieba Ui “JG ed Je 
na GAN : 2 AI 5 Gas - JG (nnan 


Ia dop Ea bang Mat 


2 


295 





Hilyatul Auliya" 


CA : AU HA ja pg ala Aula gi 


o £ 


al Je sia 2 AI Se ol 
1988. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Sahl bin Al Muhajir menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, 
dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Nabi & melewati seekor kambing yang telah mati, lalu beliau 
bersabda, "Sungguh, dunia itu lebih hina bagi Allah daripada ini bagi 
pemiliknya.” 4 
Hadits ini gharib dari hadits Al Auza'i dari Az-Zuhri. 





£ 4 


dB NAS & ph Ga HAL 


Ma Ga Sl mata an ea 
Pi Mana Na alas 





HR. Muslim (pembahasan: Zuhud dan kelembutan hati 2957): Ibnu Majah 
(pembahasan: Zuhud, 4110, 4111): Ahmad (1/329) dan Abu Ya'la (2586). 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa "id, 10/286) berkata, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Al Bazzar. Di dalam sanadnya terdapat 
Muhammad bin Mush'ab yang dinilai #sigah atas ke-dha 'ifannya. Sementara 
para periwayat lainnya adalah para periwayat Ash-Shahih. 


296 


—————————————— Hilyatul Auliya' 


ot X “ , - Aa ae Teo A £ 0 “3 
ds Ke Iyo Ol app Gus As 
af Has US ja d3 db Ser 


“ 


CP AP 3 san JO ea 


“ 


og A3 21 


Tg. bokp) 


1989. Abu Umar bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Harmalah bin Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah menceritakan kepada kami dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah & bersabda, "Seandainya aku 
memiliki emas sebesar gunung: Uhud, maka itu tidak 
meniyenangkanku bila datang kepadaku tiga malam sementara masih 
tersisa padaku sesuatu dari itu kecuali sesuatu yang aku gunakan 
untuk membayar hutang."S 


JB « ne | Tn na lea 1494 
TE ana IG digali aa ra 


3 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan hati, 6445 dan pembahasan: 
Angan-angan, 7228): Muslim (pembahasan: Zakat, 991/31): Ibnu Majah 
(pembahasan: Zuhud, 4132) dan Ahmad (2/256, 316, 349, 419, 450, 457). 


297 


Hilyatul Auliya" 


A3 "1 JB :JU (Blah v Ia 
tan bulog buku og SAI 


Ia 


SJ 05 AB Ga IE gp) da 
Su “Jaa: Pa La pn ale Si aa 


3.5 LX Gi Cs 


AAN Pa Dar 3. Sama Sh US Lai 
Ia at aa ob da dan ia 


N 


An, (SI las TAN 0g INI Ga Ji Ii 
TAN TEMPE Ca Eu KAN Pan 
PN 2 


1990. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yahya Al Marwazi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Ishag, ia berkata: Ibnu Syihab Az-Zuhri 
berkata: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah menceritakan kepadaku 
dari Aisyah &, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah & sering 


298 


Hilyatul Auliya" 


mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak mewafatkan seorang nabi 
sehingga memberinya pilihan” la berkata, “Lalu ketika 
Rasulullah & hampir meninggal, kalimat terakhir yang aku dengar 
dari beliau, beliau mengatakan, Bahkan tempat yang paling tinggi di 
surga'.26 Maka aku berkata, "Jadi, beliau tidak memilih kita.” Lalu aku 
pun tahu, bahwa itulah yang pernah beliau katakan kepada kami, 
bahwa seorang nabi tidak akan diwafatkan hingga diberi pilihan.” 


(175). KHARIJAH BIN ZAID 


Di antaranya juga adalah sang ahli fikih anaknya ahli fikih, 
Kharijah bin Zaid bin Tsabit Al Anshari. Ia termasuk para ahli ibadah 
Madinah yang mendalami agama. Kemudian ia menyendiri dan lebih 
mengutamakan pengucilan, dan tidak terlalu banyak perkataannya 
yang pernah tersiar. Mayoritas haditsnya mengenai peradilan dan 
hukum-hukum. 


Di antara riwayat-riwayat musnad:nya: 


36 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan (4437 dan pembahasan: Doa, 
6348): Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan para sahabat, 2440/85) 
dan Ahmad (6/74, 89). 


299 


Hilyatul Auliya" 





anna Ujian GA A2 GS —yaa1 
CAB 3 En is aa AN 


"4 


Pe Ga dgan bs 5 


Sa Dita baba eh Jo 


rd 


1991. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya, ia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Sesungguhnya harta ini indah lagi manis.”31 


P4 
hi Oo - 


GP laa Op MB SIS —YAAY 
ma ae 2a SAS JG cg sita AN, 
Ka -JU an Kg 3 6 Tara “JG aa 





3 Hadits ini hasan. 
HR. Ath-Thabarani (A/ Kabir, 4872-4874). 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa 'id, 10/246) berkata, “Sanadnya hasan.” 


300 


Hilyatul Auliya' 


- AG 7 - 8 PP pr 0 0 o Ph 2 o- 
ML J6 (III up P3 pi AS 
4 5 0 


0. (ad o Tia Pd Oo. (7 # 0 # 

P4 Pd Dg 2 
Mata 2, 9.0 Aa PS sa Tusi S1 ea ah 
ale DI le Ml Sgg OS 1JB tera ui dah 


2 Pe Sea RP 4 nh Pe 5, 2 4 AN 2 
Usa Kei SAN OA) Wabay Uap lah 


1 o PETA SA EN 0 £ aa et Ta 
AI is elasl MAS J3 IN PI d9 JS jas 
Os ai AG GA (3 la Ip SANAK 


- : - e 98 
Had BAE Crome UI 2 AN 
Wa Kaji Je WA Jae 

— 1992. Syafi' bin Muhammad menceritakan kepada kami dari 
Abu Awanah Al Isfaraini, ia berkata: Ahmad bin Abdul Aziz Al 
Jauhari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Harb 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Yahya bin Al 
Madani menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Kharijah bin Zaid, ' 
dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Rasulullah & pernah memberi kami 
wejangan, bercerita, dan bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, tidak seorang pun di muka bumi yang melakukan suatu 
perbuatan yang lebih besar dosanya di sisi Allah setelah syirik, 


daripada menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya bumi berteriak 


301 


Hilyatul Auliya" 


kepada Allah akibat kesesakan itu, ia meminta izin-Nya terhadap 
orang yang melakukan perbuatan itu di permukaannya untuk 
membenamkannya.” 


(176). SULAIMAN BIN YASAR 


Di antaranya juga adalah sang ahli ibadah nan tekun, yang 
terpelihara dari kaum nan lalim ketika terjadi fitnah, Abu Ayyub 
Sulaiman bin Yasar. 


5 - ra L..9. ae hat 0, 
WA JB (KA Op Olah GAS Ay 
3 0 “8 10 3-0 £ 


OSN ra ra Papi Ag Pj IN 
SY LS j3 Kaban Es JG CO Oi HAN) 
YG Dal op Ola SA Ss PAN 


- 
o4 o- 4 0 Pa 


as “JB SAI DAS Op ian Ci 


- 


La 
“NX 


30 £ 9 


Mn Din at gg MOU Oa Mana 


aa Ah aa ASN PG AS sa 


Kan, 


302 


Baryata dunya. 


. 


dia HL apa S3 SB Ge AP 
3 ang ia Ola JB cad S3 

LI J6 Ne na San G3 
ARA Pa ana! ai Bt Fan 2 


1993. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Yahya bin Tsa'lab menceritakan kepada kami. 
Abdullah bin Ibrahim bin Bayan juga menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Khalaf bin Waki” menceritakan kepada 
kami, Abu Bakar Al Amiri dan Sulaiman bin Ayyub menceritakan 
kepadaku, keduanya berkata: Musha'b bin Abdullah Az-Zubairi 
' menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Utsman 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Sulaiman bin Yasar termasuk 
orang yang berparas tampan. Suatu ketika seorang wanita masuk ke 
tempatnya, lalu ia meminta dirinya namun Sulaiman menolak, maka 
wanita itu berkata, “Mendekatlah.” Maka Sulaiman pun keluar 
melarikan diri dari rumahnya dan meninggalkan wanita itu di sana. 
Sulaiman bin Yasar berkata, “Lalu setelah itu aku bermimpi melihat 
Yusuf gx, dan seakan-akan aku berkata kepadanya, “Engkaukah 
Yusuf?" Ia berkata, “Ya, aku Yusuf yang pernah berkeinginan, dan 


engkau Sulaiman yang tidak pernah berkeinginan'.” Demikian lafazh 
Waki'. 


303 





Hilyatul Auliya" 


- P4 
BD RA Ro R0. 20 Ec 


B3 Gi KAS aa AG 51 


A0 3G. AA 


JB BR 0 Kaba LAN MS 


Mu NA o o Bu AG o- 
JB ASI Fita Op Kaban WAS JB teyaa ll 
o - o ra o - 4 0 .0 ag 46 - 


Na Ta pa “Kn AT 3 
Tg "JG Pj El ra HA CN Je 


Pd 


aro. an Ie Da z# - 2.2.3 2 £ 01a 
AJ Gd) Anay Tole! Ca Lerjles okay op Olah 
. 0 4 


- 7 Oo .. 3 Ta #c 2 Pad - yaa -o£ Pisa na 
GhANg Sokadl AU d3) FU NG NIS 
Sea . Pa Papa, 0 P4 “0 & 3 & 
Kal 3 Olga 33) £ E 8 pdl S 


SI ES Wana 3 ah JASA La MA 
OGAN AI leh LA BUS 3 


sE AR OA Tote DP TP £ oo 02.0 it 0”. T 
AS Up A2 UP ka AINI Cah CRS 3 Delimi 


. - 


304 





Hilyatul Auliya' 
Aa Cab MP GT jas 8 at Ab ala | 
Sia In LS IS WI IN J3 
an or an ai 
Aas G3 oh En ah Ls 
Hae Wb KE SB Dg 
SA ala en bh LE 
Ba Ra ng lh aa da 
3 Ba BA an un an 
LS IS JB KUKU sd dala alat, 
Bayar DAS Uas css MO) V :JG NP 
SE San ag ae ob an 
AK SI IE TAI Gp SAN alas 


z Pp, - £ 
CO total d JB diah 


CN 
.. N 
G1: 
Mm 
“ 


ng 


305 


Hilyatul Auliya 


£ w PA «| 8. £ 


PE IE Ke HB UI KL GS 


V5 BJB A3 Lo IN LS 
Bh SA II On ABI AL JB MK 


. 


Pa 
ne 0 


J3 Sp sa Mia PA ah 
ga Tai Dyah 13 dn Pa 
Usus da mu Na daa 
NN -JU Gea ang en 


o j i OA 


sa AN ola Ot s o #5 J3 
3 Oak hn adu ea 


Ps 
A 2 -£ 


ad seni 


1994. Dan Ja'far bin Muhammad bin Nushair mengabarkan 
kepadaku di dalam kitabnya. Dan diceritakan kepadaku darinya oleh 
Muhammad bin Ibrahim, ia berkata: Abu Al Abbas bin Masrug 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bisyr Al Kindi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Jarir bin 
Ubaid bin Habib bin Yasar Al Kilabi menceritakan kepada kami, ia 


306 








Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepadaku dari Abu Hazim, ia berkata, “Sulaiman bin 
Yasar keluar dari Madinah, ia bersama seorang temannya. Hingga 
ketika mereka singgah di Al Abwa', temannya berdiri, lalu 
mengambil bekal, kemudian bertolak ke pasar untuk berbelanja untuk 
mereka, sementara Sulaiman duduk di tenda. Sulaiman termasuk 
orang yang berparas paling tampan, dan ia termasuk manusia yang 
paling wara” Saat itu, ia dilihat oleh seorang wanita baduy dari 
puncak bukit, dan wanita itu pun sedang di tendanya. - 


Ketika wanita itu melihat ketampanan dan keindahan 
Sulaiman, ia segera menghampirinya sambil mengenakan burga' 
(penutup muka) dan sarung tangan. Wanita itu datang lalu duduk di 
hadapan Sulaiman, lalu ia menyingkapkan wajahnya, seakan-akan itu 
adalah belahan bulan, lalu ia berkata, “Apa engkau mau memberiku?' 
Maka. Sulaiman mengira wanita itu menginginkan makanan, maka ia 
pun berdiri mengambil sisa bekal untuk diberikan kepadanya, namun 
wanita itu berkata, “Aku tidak menginginkan ini, tapi menginginkan 
apa yang biasa dilakukan laki-laki terhadap isterinya.” Sulaiman 
berkata, “Iblis telah mempersiapkanmu kepadaku.' 


Kemudian membenamkan kepalanya ke kerah bajunya, lalu ia 
pun mulai meratap dan terus menangis. Tatkala wanita itu melihatnya 
demikian, ia pun menurunkan burga'nya pada wajahnya, lalu 
melangkahkan kakinya hingga kembali ke tendanya semula. 
Kemudian temannya Sulaiman datang setelah berbelanja untuk 
mereka yang mencukupi. Tatkala ia melihat Sulaiman dengan mata 
bengkak karena menangis dan lehernya sudah mengering, ia berkata: 
'Apa yang membuatmu menangis?” Sulaiman berkata, “Baik-baik 
saja, aku ingat anak perempuanku." Temannya berkata, “Tidak, 
engkau pasti punya cerita. Anak perempuanmu itu telah berlalu tiga 


307 


Hilyatul Auliya" 


tahun atau sekitar itu." Temannya itu terus mendesaknya hingga 
akhirnya ia menceritakan tentang wanita baduy tadi. Lalu temannya 
itu meletakkan makanan, dan ia pun menangis dengan keras, maka | 
Sulaiman berkata kepadanya, “Lalu apa yang membuatmu 
menangis?" Ia berkata, “Aku lebih berhak menangis daripada kamu.' 


Sulaiman berkata, "Mengapa?" Ia berkata, “Sungguh aku 
takut, seandainya aku berada di posisimu, tentu aku tidak sabar 
terhadapnya.” Maka keduanya pun terus menangis. Kemudian, ketika 
Sulaiman sampai ke Mekkah, lalu thawaf, sa'i dan menghampiri hajar 
aswad, ia menyelubungkan pakaiannya, lalu mengantuk. Tiba-tiba 
ada seorang lelaki sangat tampan berpostur tinggi mempesona dan 
beraroma sangat wangi, maka Sulaiman berkata, “Siapa engkau, 
- semoga Allah merahmatimu?' Ia menjawab, “Aku Yusuf bin Ya'gub.' 
Sulaiman berkata, “Yusuf Ash-Shiddig?' Ia menjawab, Ya.' Sulaiman 
berkata, “Sesungguhnya perihalmu dan perihal wanita pembesar itu 
adalah perihal yang sangat menakjubkan.' Maka Yusuf berkata 
kepadanya, “Perihalmu dan perihal wanita di Al Abwa" itu lebih 


, »” 


menakjubkan'. 


Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata: Ia meriwayatkan banyak 
hadits secara musnad dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan 
Ummu Salamah &. 


Di antaranya hadits-hadits musnadnya: 


308 


Hilyatul Auliya 


» 2 SA CP ui Kata “JG PA 


2 
& 


Pan EN JB LE gi Olah Gp eh 
UG sea Jai je TB IA Pj 
A 


Pn Ip Teo 


Para dya) PAN na UNI Wa or 
be KA drs Cena 1 “JG pa aa Ara 


Le 


SISA Chad Sa AN IG iOS 


“ 
Ie 


WA Ani B3 Ala Jb Iga Jan db) 
Ula 3 His "JB S3 TSC “JB 


Ae Ak 
- o-£ - 8 - 


Sp,5 Ia of Sh Lal CA Arak Lag bina 


& 


PN 


Ss di ti 3 IA 
» oral 53, Tai If J9 OS 
JB Mp3 TS VJ 3 daki 2323 
Je ag Elo, ora ti, Adi ika 


309 


Hilyatul Auliya" 


B6 D8) IE OS: NN en Ke JS as 


ge ii 
cg 0... 


J5 H3 db Leon AG 3 
A 


rp bagi BA Ne JI ai Lal aki 


$ 


” 


Ap Ia bag SE Wala Cas Jus 
Ai dea LN EA 


AS Ja Ip oS6 gw af wa di 


NX p—— 


“NX 


BB S3 Ie na 


1995. Abu Bakar bin Khallad mehceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
' berkata: Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Yunus bin Yusuf 
mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Ibnu Yasar, ia berkata: 
Orang-orang berpencar dari Abu Hurairah, lalu Natil saudaranya 
warga Syam berkata, "Wahai Abu Hurairah, ceritakan kepada kami 
hadits yang engkau dengar dari Rasulullah &." Abu Hurairah 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah & bersabda, Manusia yang 
pertama kali diputus perkaranya pada Hari Kiamat ada tiga: Orang 
yang gugur di medan jihad, maka Allah mendatangkannya dan 
menyebutkan nikmat-nikmat-Nya lalu ia pun mengakuinya, lalu 
berfirman, “Apa yang telah engkau perbuat di dalamnya?" la berkata, 
'Aku berperang di jalan-Mu hingga aku gugur.' Allah berfirman, “ 


310 


——————— ——————— ——— Hilyatul Auliya' 


Engkau dusta, sebenarnya engkau menginginkan agar disebut 
pemberani, dan itu telah dikatakan.” Lalu Allah memerintahkan, 
maka ia pun diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka: 
Lalu lelaki yang mempelajari ilmu dan membaca Al @ur'an. Allah 
mendatangkannya lalu menyebutkan nikmat-nikmat-Nya dan ia pun 
mengakuinya, lalu Allah berfirman, 'Apa yang telah engkau lakukan 
di dalamnya?" Ia menjawab, 'Aku mempelajari ilmu dan membaca Al 
@ur'an serta mengajarkannya karena-Mu. ' Allah berfirman, "Engkau 
dusta, sebenarnya engkau ingin dikatakan: fulan seorang alim, dan 
fulan seorang ahli baca Al @ur'an, dan itu telah dikatakan.' Lalu 
Allah memerintahkan, maka ia pun diseret di atas wajahnya hingga 
dilemparkan ke neraka: Lalu lelaki yang Allah anugerahi berbagai 
macam harta, Allah mendatangkannya lalu menyebutkan nikmat- 
nikmat-Nya kepadanya, dan ia pun mengakuinya, lalu Allah 
berfirman, “Apa yang telah engkau lakukan di dalamnya? Ia 
menjawab, 'Aku tidak meninggalkan sesuatu yang Engkau sukai 
untuk dibiayai kecuali aku membiayainya karena-Mu.' Allah 
berfirman, "Engkau dusta, sebenarnya engkau ingin dikatakan: fulan 
seorang dermawan, dan itu telah dikatakan.' Lalu Allah 
memerintahkan, maka ia pun diseret di atas wajahnya hingga 
dilemparkan ke neraka.” 

Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya dari hadits 
Ibnu Jurajj. 


38 HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1905/152). 


311 


Hilyatul Auliya' 


Pa 
£ X0 3D. A KG - 


HAdP vi KA Gp Haha Wib AAN 


IE daa 3 23 IE Gan IU talas 


GA oi ng Cas AI PI in Ka 
Ulah yr dea bela Gi Apa HS Kera “JG 


3 13 y Na 20 003 
ale Ml Sya 5 dB Jd aa 
s : - 9. o A Pd Pa Ye 
ge BB Sa Fil gag AN IG ia 


. Pi C3 AU Tr oU : 2 3A Ps) J3 “JG 


N 


Me Na Tana ag Kalo Ha” to 
5) PR at ea 


Haley SB IG Ae AI aa Ola Ie 
Sa Sana 


—X 


1996. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Haitsam Al : 
Mu'addil menceritakan kepada kami, ia berkata: Hani" bin Yahya 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Iyadh menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Shafwan bin Sulaim menceritakan kepada 
kami dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, ia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Tidaklah Allah diibadahi dengan suatu cara 


312 





Hilyatul Auliya' 


yang lebih utama dari mendalami agama.”39 Lalu Abu Hurairah 
berkata, “Sungguh aku mendalami agama sesaat adalah lebih aku 
sukai daripada aku menghidupkan semalam suntuk dengan 
melaksanakan shalat hingga pagi. Dan sungguh, satu orang ahli fikih 
lebih berat terhadap syetan daripada seribu ahli ibadah. Segala 
sesuatu memiliki tonggak, dan tonggaknya agama adalah 
kefahaman.” 

Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Hayyaj bin Bishtam 
dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Sulaiman. Yazid bin Iyadh 
meriwayatkannya sendirian dari Shafwan. 


0. Lo E 


20 20.2 Nan 


Me aa ee 


P3 - 
SR... OLI 9- 


JB CE Lt ad BIS JB wi 


- £ 0 8 - 5 2908 20 o- Ha 
Y Son Pa all Sa! ui al IS Vo 
Pata PTN Ta, £E 0. 2. “Tag - 01 o- 5 
JB EA AP lah op Olla YP CO mS 


39 Hadits ini sangat dha'if jika memang tidak maudhu' (palsu). 
HR. Ath-Thabarani (A/ Usath sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az- 
Zawaid, 1/121). 
Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Iyadh, yang 
dinilai matruk.” 


313 





Hilyatul Auliya" 
Si bg aa aa Je 35 J6 

PIA AA 6 UN, 
MN senat AT Ae) HA Aa 
JB. sl3 ol IN IKA Jp BA 


JB ala ol APA AAN La Yen 
Lo 3 


Je 2 aa Ia 1 AG ng 1 oU 2 


MB Sg ta o 


1997. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Humaid bin Zanjawaih menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ayyub Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad An-Nakha'i menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Ajlan, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu 
Hurairah, ia berkata: Rasulullah @ bersabda, “Iman: ada tiga dan 
amanah ada tiga: Orang yang beriman kepada Allah Yang Maha 
Agung, membenarkan para rasul dari yang pertama sampai yang 
terakhir mereka, dan mengetahui bahwa ia akan dibangkitkan 
kembali. Sedangkan amanah adalah, Allah & memberi amanat 
kepada hamba untuk shalat, jika mau maka ia bisa mengatakan, "Aku 
telah shalat, padahal ia tidak shalat: Allah memberinya amanat untuk 
wudhu, jika mau ia bisa mengatakan, “Aku telah wudhu,” padahal ia 


314 


Hilyatul Auliya 


tidak wudhu: Dan Allah memberinya amanat untuk puasa, jika mau 
maka ia bisa mengatakan, “Aku telah puasa,” padahal ia tidak 
berpuasa.” 


Ini hadits gharib dari hadits Sulaiman bin Yasar. Kami tidak 
mencatatnya kecuali dengan sanad ini. 


(177). SALIM BIN ABDULLAH 


Di antaranya juga adalah sang ahli fikih nan khusus lagi ahli 
agama, Abu Umar Salim bin Abdullah bin Umar bin Khaththab. Ia 
khusyu kepada “Allah, menundukkan dirinya, dan rela dengan 
. waktunya. 


Dikatakan, bahwa tasawwuf adalah menekuni ketundukan dan 
kerelaan, dan tabah terhadap ketakutan dan kekhawatiran. 


o Lo JI. 4 AG 


Trard OA ANA 
Meengagurka Kebun 
- Pat au Ju ce 


Kena - X9 
1 BIS Jb . Ke, aa 


315 





aa emabangaa SME Dea 


Hilyatul Auliya" 


B3 dB AI AS 5 IM) il ae Jau 
SAGL CAP UG JB KIS CL IL 


Se “Ju Kana JB IN pe “JG 


ja 2 : a 

Alor Lele Ala ag (63 G - JG Gea 
P4 2. 25 -0 3 Na 

YU3 Ungalad Uas Al ai xx d3 


“ 


9 


2 9 G2 20 SU RN - .9i 
Setan Gi nya IS 
Te an ae Ka An UR 3 a.5 
A5 os dag ade SI le nga ol 
GAN 5 ia ad ID yA 


1998. Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Hasan bin Ali bin Nashr menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Haitsam bin Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam 
bin Abdullah Al Aili menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Sulaiman bin Abdul Malik datang ke Madinah, lalu Al @asim dan 
Salim bin Abdullah menemuinya, yang mana Salim merupakan yang 
lebih gemuk di antara keduanya. Ia berkata, “Wahai Abu Umar, apa 
makananmu?' Ja berkata, “Roti dan minyak.' Ia berkata, “Engkau 
berselera itu? Ia berkata, “Aku membiarkannya hingga berselera.' 
Kemudian ia minta dibawakan yang masih panas untuk keduanya, 


316 


Hilyatul Auliya" 





maka datanglah seorang budak perempuan dengan wajah cantik dan 
berpostur indah, lalu ia menyajikan untuk mereka berdua, maka 
keduanya berkata, “Menjauhlah engkau dari kami.” Kemudian 
keduanya mengambil minyak, lalu menjilat darinya, kemudian 
meminyaki, lalu keduanya berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah & apabila dibawakan minyak yang bagus, beliau menjilat 


.”" 
. 


darinya lalu meminy: 


Gi Il Ea 1JB EA ye —1 AAA 
SA ang ee ian 


“ Pe 
-. 


- 9 (8, - - £ 
SSI 13 Welab V3 Ular Kao Ga 13 
CL a » £ asa. 3. 0 sa Ten IU BEP 
SB Aegidl Ab Asah 203 Aagiiig 1JB on 


katakan 

1999. Dari Az-Zuhri, ia berkata: Aku mendengar Salim bin 

Abdullah berkata, "Aku masuk ke tempat Al Walid bin Abdul Malik, 

lalu ia berkata, “Betapa indahnya tubuhmu, apa makananmu?' Aku 

menjawab, “Roti dan minyak.” Ia berkata, “Engkau berselera?” Aku 

jawab, “Aku membiarkannya hingga aku berselera, dan bila aku 
berselera maka aku memakannya'.” 


Diriwayatkan juga oleh Malik bin Anas dari Al Walid atau 
Hisyam bin Abdul Malik: Ia berkata kepada Salim, lalu ia 
menyebutkan seperti itu. - 


317 


Hilyatul Auliya" 


d eh 


4 18 Pen Id 


JB Ol Ap Kaban gl Ko I— —Yaaa 


Et JB toga oi KAA ep HR AS 
OS up ne kara JG ON gkap Pe boa 


- £. 
- 0 10 V, &£0- AG (3 
. 
Bh 10 


Ia Lala JG Bah Ip MAS Gis 
S6 Hb Ts SU da K3 
ea al 2 


2000. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abu Shafwan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Yahya bin Katsir menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Salim bin Abdullah berkata, “Jauhilah oleh 
kalian pengawetan daging, karena sesungguhnya itu memiliki bahaya 
seperti bahayanya minuman'.” 


Ta 02 Io 20 Eh 2 2 £.. 0 G- 
SIM Jaga G1 ac Wae 2JB tep 0 Lea 


318 


Hilyatul Auliya 


Ja ui JG Aa oh Gi Ht 


0. o- - 0 


Jak MA GA SA di CA Ui 


2001. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan kepadaku, ia 
berkata, “Aku melihat Salim bin Abdullah keluar menuju pasar lalu ia 
membeli keperluan-keperluan dirinya.” 


PJ 


Ka van, SIB Ia 2 otasu G ya —Ya.Y 


3 


gaya gi JES 23 SA5A SAS :JE ab 
W— JB NA o Ol ul kaya “JG 
Tan 


& KS up Ia La: JB Tina al ui 23 


Alba Y ant Ulah SJ an 


2002. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Najiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Abbad bin Musa menceritakan kepada kami, ia 
— berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Ghiyats bin Ibrahim, 


319 





— meminta'. 


| JG aga ee La 6 


Hilyatul Auliya 


ia berkata: Asy'ab bin Ummu Humaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendatangi Salim bin Abdullah yang sedang 
membagikan shadagah Umar, lalu aku memintanya, maka ia pun 
muncul kepadaku dari gawang (pintu kecil pada pintu gerbang), lalu 
berkata, "Kasihan engkau wahai Asy'ab, janganlah engkau 


, ” 


o- al kuman 


papa 


1 Ega Be 


Kav “ 


en aa Ga 106 kg Ng 
agak hat 


2003. Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Makhul menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Utsman bin Khurrazadz menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Ar'arah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Juwairiyah bin Asma” menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ab 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Salim bin Abdullah berkata 


320 


Hilyatul Auliya 


kepadaku, “Janganlah engkau meminta kepada seorang pun selain 
Allah'.” 


PSA Bab ja bat 


JG Cah ep AP BIL “ju Ta X5 
(ae Kata “JG oa u San Taat 


# 


Made MA LS IG laa al 


F 


N p-—— 


Ta AA 


Ta j3 S3 pe PN ISO Sus 


- 
18- 


NN 


HS at S Lal EH ut 


Ip ta Orasi 9 PL 3 “lah ng 
I Ls Yo Gu ui, AN - Us 


ane 


et AB ag 


2004. Diceritakan kepadaku dari Abdullah bin Muhammad 
bin Abdul Aziz, ia berkata: Syuraih bin Yunus menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ishag bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hanzhalah bin Abu Sufyan menceritakan kepada kami, ia 


321 





Hilyatul Auliya”—- 


berkata, “Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Salim bin 
Abdullah: “Tuliskanlah kepadaku sesuatu dari surat-surat Umar bin 
Khaththab.' Maka ia pun menuliskan: Wahai Umar, ingatlah raja-raja 
yang dicongkel matanya, yang dulunya tidak pernah berhenti 
kelezatan mereka, dan yang pecah perutnya, yang dulunya tidak 
pernah merasa kenyang, lalu mereka menjadi bangkai di dalam tanah 
dan di bawah tutupannya, yang mana bila itu berada di sisi seorang 
miskin, tentulah akan terganggu oleh bau mereka'.” 


Ka 2 ju si Sy KA CAS :JB 


AN 


JB GEA 3 PAI NS JB Cod Gi AA 
Pa ae Ud ap 
Oya de Ab IL ASN Ji pa AN ps 
al ip patut gb kl ta 
D6 Ik os Ad 


2005. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Yahya Al Hulwani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ia 


322 





Hilyatul Auliya" 


berkata: Musa bin Ugbah menceritakan kepada kami, bahwa ia 
melihat Salim bin Abdullah bin Umar, tidaklah ia melewati suatu 
kuburan baik di malam hari ataupun di siang hari kecuali ia memberi 
salam kepadanya dengan mengucapkan, "Semoga kesejahteraan 
dilimpahkan kepadamu," maka aku tanyakan hal itu kepadanya, ia 
pun memberitahuku dari ayahnya, bahwa ia biasa mengatakan 
demikian. 

Salim meriwayatkan hadits-hadits secara musnad yang tidak 
begitu banyak dari ayahnya dan dari sejumlah sahabatnya. 
Diantaranya haditsnya adalah: | 


3: Ju En Pa nan an Ha 


Ga yi sangsi BIS 1JB tb gi 
PAKAR pa PA 


N 


A ore ag PN 6 GG Te 
AI OUT P3 103 Pa Y Ayang 
aa KEur Et Tu La 

MI tur An Ang Naa YL A1 3 


2006. Abu Bakar bin Kia menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 


323 





Hilyatul Auliya 





berkata: Utsman bin Umar bin Faris menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Yazid bin Az-Zuhri menceritakan kepada kami | 
dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah $& bersabda, "Tidak 
ada hasad (dengki) kecuali terhadap dua hal: Seseorang yang Allah 
menganugerahinya (kepandaian membaca) Al Kitab lalu ia 
mengamalkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan 
seseorang yang Allah menganugerahinya harta lalu ia 
menyedekahkannya sepanjang malam dan sepanjang siang" 


3.6 


. Demikian yang dikatakan oleh Utsman: 4——- Dom 


(menyedekahkannya). Ini hadits shahih. Diriwayatkan juga dari 
Utsman bin Umar oleh Imam Ahmad bin Hambal, dan diceritakan 
dari Az-Zuhri oleh Syu'aib dan yang lainnya. 


Bas : Jb jin NASA BAY Y 


-JG IS yyap Pn natag BEA Yaa in 
Aa Gi HB We Ios 3 ea eta 
u asa SAS 16 # 25Laor 8 u e 
BI -Ju dan ep 3 JB BE 


4“ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7529) dan Muslim (pembahasan: 
Shalat para musafir, 815/266). 


324 








Hilyatul Auliya 


AI Egi JP GAN OP 2 jae Oh 
Ig ale Lo Tray J8 J6 cal 2 
os Ta aa Is y SN Ne FA 


0. 


Dea NN PN ak 
Tn Ra Dn, TS elu 
KA Ape FT 2 ja Undian Giaa yag KAIN 


2007. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far Al Farghani menceritakan kepada kami. Dan Abu 
Arr Ibnu Hamdan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan 
bin Sufyan menceritakan kepada kami. Ibrahim bin Muhammad bin 
Yahya juga menceritakan kepada kami di dalam jamaah, mereka 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
A-Laits bin Ugail menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah @ bersabda, 
"Seorang muslim itu saudara muslim lainnya. la tidak boleh 
menzhaliminya dan tidak boleh membinasakannya. Barangsiapa 
membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu 
kebutuhannya. Barangsiapa meringankan suatu kesusahan dari 
seorang muslim maka Allah akan meringankan darinya suatu 
kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada Hari Kiamat. Dan 


325 





Hilyatul Auliya" 





barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan 


menutupi aibnya pada Hari Kiamat. "41 


Ini hadits shahih disepakati ke-shahih-annya. Diriwayatkan 
oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam kitab Shahih mereka. 
Diceritakan dari Outaibah oleh sejumlah imam: Ahmad bin Hambal, 
Abu Bakar bin Abu Syaibah dan yang lainnya. 


AAA ap jika Ip KA hb YAA 
10 4 o- Kara -. X9 sea Kaaa 
ur» 8 JB eLas G3 az “JG 


JG Olah d5 » is aa JG kana 


- 0 Dig 6 - 0 


iB Jo Dan La 
da er Es AA al pa GG sg da 
Nat AAS 

2008. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Ahmad bin Isham menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Ika naa 





4 HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan, silaturahim dan adab, 2580/58). | 


326 





Hilyatul Auliya 


Hanzhalah bin Abu Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Salim bin Abdullah berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah #& bersabda, 


'Sungguh, dipenuhinya perut seorang mukmin dengan nanah adalah 


lebih baik baginya daripada dipenuhi dengan sya ip.” 12 


Ini hadits shahih disepakati ke-shahihrannya dari hadits 
Hanzhalah dari Salim. Diceritakan oleh para pemuka dari Hanzhalah, 
di antaranya oleh Al Walid bin Salim, Ishag bin Sulaiman dan 
Ubaidullah bin Musa. 


Jet 3 ia Bia AA 
ap. an yA Ip Ea 206 ea 


Es “JG GA Sh aa SI, Has 
Aa “JG “gal aa at 3 SL SI, 
Ne ae Be Se 


?“ . 


IE Kg ae Ko Jpn ad 


4 HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6154, 6155) dan Muslim (pembahasan: 
Sya'ir, 2257, 2258). 


327 


| nan San 





3-4 0 o- RMOL 10 
K ... . AN 


Ro A3 Ha 


os 2 3 yA PA 


2009. Sahi bin Isma'il Al Fagih Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Sa'd Ar-Raggi menceritakan 
kepada kami, ibuku Marwah binti Marwan menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Ibuku Atikah binti Bakkar menceritakan kepadaku dari 
ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri menceritakan dari 
Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, bahwa 
Rasulullah & bersabda, "Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu 
karena Allah yang mana ia tidak meninggalkannya kecuali karena- 
Nya, melainkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih 
baik baginya di dalam agamanya dan dunianya.” 

Ini hadits gharib dari hadits Az-Zuhri. Kami tidak mencatatnya 
kecuali dari jalur ini. 


Ka A23 Sg PPs 

SANA rara Je SI ab Hi Ip 3 Kata 
Pap Ia ga GA 
PRA NAN Ke SI wal aa 


8 cal 33 “as Sp Ie IP OA yi 


328 


Hilyatul Auliya" 


Nm - 4 £ 2 Dp De KUA Ra era 
- 8 


e 0, 20, - 0, - BA Heat Ug net 
TS Laga (Ng Hy Lo, Cags dl 
2 1g 2 BA 1 8 Pa 2... 9 ga Pa. Pa 
2o- 55 A - : 8 tg gina Ie.» 34- g 1 
LS Ji Al 3 de Jl So 5 Siaal dawai ISI 
- - 2 Png Ma ot X, Ti y 2. 3 -— Pan pa 
“9 Pd CT PPN : LP 3 Pd Pi ag NA dah eh 
so. o Lp z : Pa aa - tor Y Pr &£ Lc At 
A2 Clemi HI APU Alba tile Sl se jan jai 
2 - Aa sore" ee sg “2 Yah 
SP 3 Ailbna axe SI DI Je Vas sb 
Aa SA L4o- Oo “3 ed 
0S AS omi 
2010. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
'” berkata: Muhammad bin Ali bin Habib Ar-Raggi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah -yakni Ibnu 
Hammad- menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin 
Maghra' menceritakan kepada kami, ia berkata: Azhar bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Salim bin 
Abdullah, dari ayahnya, ia berkata: Umar bin Khaththab 4, berkata 


kepada Ali bin Abu Thalib #5, "Ada kalanya engkau menyaksikan 
sementara kami sedang tidak ada, dan ada kalanya engkau sedang 


329 





Hilyatul Auliya — 


tidak ada sementara kami menyaksikan. Apakah engkau punya 
pengetahuan tentang seseorang yang menceritakan hadits yang 
apabila ia lupa ia berusaha menghapalnya?" Ali 4 berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah & bersabda, 'Tidak ada satu hati pun kecuali 
memiliki awan seperti awan bulan. Ketika bulan bersinar terang, tiba- 
tiba awan itu menghalanginya sehingga membuatnya gelap, bila awan 
itu berlalu maka bulan pun terang kembali. Ketika seseorang sedang 
menceritakan hadits, tiba-tiba awan menutupuinya, maka ia pun lupa, 


, ” 


lalu ketika awan itu berlalu darinya maka ia pun mengingatnya . 


Ini hadits gharib dari hadits Muhammad bin Ajlan dari Salim. 
Abdurrahman bin Maghra” meriwayatkannya sendirian dari Azhar. 


| .. - 2 ... SB sat 9 - 
Be Jul 3 oLala' Ba YNA 
504 4 


Was :JB CA 23 Ips GAS :JG dala 1 


gr Geum uv AJ kara “JG Jl ee 
Kat Ubah aah 33 al IP aa Lg 


2 
or 


4 o - - rd 
Ot o- ana - . 2179 0 
u vs AE 3) aus " (Oak 

- o - 9 an ai Tea dna - 
AS ep LN SAS JG All yabaa 


2 
sg 


21 an “3 KI Da ana Ep 


330 





Hilyatul Auliya' 


pa ah bella 2 IS G5 Ta sea 


3 


GS Ao 2 eka Gp dilan jd ia Hi ab 
Aa na daa Ja) 23 Lp OS :db 
Siau EN oa EA be S3 


CS call an IP up 1 pa 
Dia OLES ARE Ep AAS LAN, 
DEAL up pl 


2011. Sulaiman bin -Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Khalifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbas 
bin Al Faraj menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahl bin Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Salim, dari 
ayahnya. Khaitsamah bin Sulaiman juga mengabarkan kepada kami 
di dalam kitabnya. Dan diceritakan kepadaku darinya oleh Utsman 
bin Muhammad Al Utsmani, ia berkata: Ahmad bin Hasyim Al 
Anthaki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam bin 
Shalih Abu Ash-Shalt menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit bin 
Sarh Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Salim, dari Ibnu 
Umar, ia berkata, “Di antara doa Rasulullah @ adalah: 'Ya Allah, 
anugerahilah aku sepasang mata yang bisa meneteskan air mata, 





331 


Hilyatul Auliya" 





yang dapat menyembuhkan hati dengan deraian air mata karena 
takut kepada-Mu, sebelum air mata itu menjadi darah dan geraham 
menjadi bara api.”8 Khaitsamah berkata, “Yakni menyembuhkan 
dengan deraian air mata karena takut kepada-Mu.” 

Diriwayatkan juga oleh Duhaim dari Al Walid namun tanpa 
melewati Salim. 


8 ? 


“JG Cola v ar Pa bd —Y NY 


ng Pa Ma aa 
Tera AS Gas Dah ae 


Ta ae PPA IA Ot IPS LP 


1 la A3 
Si 1 


Er 


| Aa 2 Anni 
Naa an pn at 
PPre Pee nePN 


2. 


"1 


» 


Al 


w -. 8. . La “ 2 Ea 
48 HR. Ahmad (pembahasan: Zuhud, 47) dan Ibnu Al Mubarak (Az-Zuhd, 480). 


332 





Hilyatul Auliya" 
Na 3. Ba ara o - pa SATA Gi “Ba 

Ce Jt NY dB Setara La GE JP il de 
. 25 - 5 3 og - 8. 25 A, ae, 
Alus Lanal y2 AlaG talag ale Al elo 


. 
“ Pd 


TA dus Te en ae 
CU JA al ad Ja WS dalah 
LX P & - - £ 
de AM Le AM Iph DSB EP 
L 2 Nan: s L ") 8. 
SB ae 3 al FIB sila TPL Ia 
2 sea ap ata aa . Y Ia Tum 

ena eng dala MI lp Al dy) 

2012. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Khalid Yazid bin Shalih Al Yasykuri menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Kharijah bin Mush'ab menceritakan kepada kami dari Amr 
bin Dinar Abu Yahya, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, “Aku 
sedang di hadapan Rasulullah #&, tiba-tiba seorang lelaki lewat 
kepadanya, lalu lelaki berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
mencintai orang itu karena Allah &', Rasulullah $ bersabda 
” kepadanya, 'Apa engkau tahu siapa namanya?.' Ia menjawab, 
Tidak.” Nabi #& pun bersabda, 'Tanyakanlah namanya kepadanya. 
Lalu ia pun menanyakan namanya kepadanya, dan orang itu pun 
memberitahunya, lalu lelaki ini berkata kepadanya, “Semoga Allah 
mencintaimu yang mencintaiku karena-Nya.” Lalu lelaki itu kembali 
kepada Rasulullah &, lalu memberitahu beliau tentang apa yang 
dikatakannya dan jawabannya, maka Rasulullah #& bersabda, Pasti.” 


333 


Hilyatul Auliya' 


Ini hadits gharib dari hadits Amr bin Dinar dari Salim. 
Kharijah meriwayatkannya sendirian. Diriwayatkan juga dari orang- 
orang terdahulu dari Kharijah Al Ma'afi bin Imran Al Maushili. 


Ka Pd 


ee on SAAT 


- A0 Na Kara . A0 
Ujang Up Seet “JG yA X2 3, 


ne jaga - AS | -3 S3 Inna En 


o 2 0 03 
8 Pi NASI IP SPN 


3 Mbak JB SA 
Aa dna baal AI IP Le 


2 An JA BN sip SAI JB KO AI 
gatal a 
ee, S1 Ge BE LSG MS SI 


2013. Sulaiman bin Ahmad ieneesitakari kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ubaid bin Ya'isy menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar 
bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Mubasysyir, dari Az-Zuhri, 
dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abu Hurairah, ia berkata: 


334 





Hilyatul Auliya" 


Rasulullah & bersabda, "Sesungguhnya di antara para manusia jahat 
adalah al mujahirun (yang menampakkan kemaksiatar)" Mereka 
berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu a/ mujahiruun?" Beliau bersabda, 
"Orang yang melakukan dosa di malam hari lalu Allah menutupinya 
atasnya, namun esok paginya ia sendiri menceritakannya kepada 
. orang lain dengan mengatakan, “Tadi malam aku telah berbuat 
demikian dan demikian." Maka ia telah merusak penutupan Allah 
darinya.” 

Ini hadits shahih, diriwayatkan dari Az-Zuhri oleh anak 
saudaranya dan yang lainnya. Mubasysyir ini adalah As-Sa'di, orang: 
Kufah, banyak haditsnya, dan haditsnya dihimpunkan. Abu Bakar bin 
Ayyasy meriwayatkannya sendirian darinya. 


rara JB Se De Span 


o G o- E AG F3 
PJ AS pl Kid 2 JB 


AI jala Ip da Hb BE dan 


Bad po Pang 


“ Pe 


Oo 


No Ip dk Lt Ae 
oa 


Pd 


Jne Gal IL de Jabal ah 


335 


Hilyatul Auliya" 
P TA AS In Per aa KG 


NG 3 Lo Se f 


atau Soea JB aa Ugal jai Lao) 
NAGA Je BESI AB GG Lek 


Pa 


A4 Y 353 Y4 Ae 


2014. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Abdurrahman Al Mugri menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Haiwah menceritakan kepada kami dari Abu Shakhr, dari 
Abdullah bin Abdurrahman, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari 
Abu Ayyub Al Anshari, bahwa Rasulullah & bersabda mengenai 
malam beliau diperjalankan, "Jibril melewati Ibrahim Al Khalil g, lalu 
Ibrahim berkata, Wahai Jibril, siapa ini yang bersamamu?" dibril 
menjawab, 'Ini Muhammad.” Ibrahim berkata, Wahai Muhammad, 
perintahkanlah umatmu agar memperbanyak tanaman surga, karena 
sesungguhnya negeri surga itu luas dan tanahnya bagus.' Muhammad 
berkata kepada Ibrahim #8, 'Apa itu tanaman surga?” Ibrahim 
berkata, Laa haula walaa guwwata illaa billaah (tidak ada daya dan 
tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). 


Ini hadits gharib dari hadits Salim dan dari hadits Abdullah bin 
Abdurrahman -yaitu Abu Thuwalah Al Anshari-, ia orang Madinah, 
haditsnya dihimpunkan. Kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits 


336 


Hilyatul Auliya” 


Haiwah dari Abu Shakhr. Para imam menceritakannya dari Abu 
Abdurrahman Al Mugari. Wallahu a'lam. 


(178). MUTHARRIF BIN ABDULLAH 


Di antaranya juga adalah sang ahli ibadah lagi banyak 
bersyukur, Mutharrif bin Abdullah Asy-Syikhkhir. Ia merendahkan 
dirinya, dan gemar dalam berdzikir kepada Allah. 


Dikatakan, bahwa tasawwuf adalah membiasakan kerendahan 
dan amal, mengutamakan yang sedikit dan tidak produktif. 


Hi Ah Ga ja de ane 
anu udi Gerai Al ae Sa al 
Pn aa ea SAS JG 
Ap G3 Oh JG IE HL 13 Gn 
Salat WS AE GS Lila AU 


| 2015. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Khalaf bin Ubaidillah Adh-Dhabbi menceritakan kepada 


337 


Hilyatul Auliya" 





kami, ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman 
bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, ia 
berkata, “Mutharrif bin Abdullah mengatakan kepada Ibnu Abu 
Muslim, “Tidaklah seseorang memujiku kecuali terasa mengecil pada 
diriku.” 


BEN AN ae TA A3 Kaban Kara YA 


- JG KG PNG Naa Erare “JG HA) 
JB ng AI gg jab Ap ah SS 
IE dah BAL JB OLI YA BS 


PB JM ih BEN NI 5 


SI Ii IE ga Lah on Yu 
(Deer gianeteh Ian Haa Bp 


ea 


CN 


“gan 


C3 CE KI Ge IV AINI) 


Ker Ji Ce AA lte 06 1) 


- 


— 
LAN 


338 


Hilyatul Auliya" 


Pee ad 


Si Ag (ora Ja AT Ta el (3 
op ab aa P3 ca 39 
Peel a38 Ter ja AL Wp na Kn 
eta Iki BAGI AN Ola 2 sai 
Br na Ia pn aa E 
aa UPI Hn of 


2016.- Muhammad bin Abdullah Al Maftuli Al Mugri 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajib bin Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yasar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Tsabit menceritakan kepada kami, ia berkata: Mutharrif 
berkata, “Sesungguhnya aku sedang berbaring di atas tempat tidurku 
di malam, lalu aku menghayati Al @ur'an dan membandingkan 
amalku dengan 'amal para ahli surga. Ternyata amalan-amalan 
mereka sangatlah hebat. 'Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. 
(@s.Adz-Dzaariyaat (51): 17), Melalui malam hari dengan bersujud 
dan berdiri untuk Tuhan mereka.' (@s. Al Furgaan (251: 64), 'Apakah 
kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri! (@s. Az- 
Zumar (39: 9). Maka aku merasa tidak termasuk golongan mereka, 


339 


Hilyatul Auliya" 


maka aku pun memalingkan diriku dari ayat ini. “Apakah yang 
memasukkan kamu ke dalam Sagar (nerakaP' (@s. Al Muddatstsir 
(74: 42), lalu aku melihat kaum-kaum yang mendustakan. Lalu aku 
melewati ayat ini: 'Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui 
dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik 
dengan pekerjaan lain yang buruk" (@s. At-Taubah (91: 102). Maka 
aku berharap, bahwa aku dan juga kalian, wahai saudara-saudara, 
termasuk mereka.” 


Taja “JG ia Id Bis —YNV 


o -.o , 


AGAS :JB Pr AS Ia 3 AA ep dl AG 
“, “, P7 . & 


o- a 


- 0 To, 0 8 0. Ao LG £ 0o- 
SAP ONE GP SAMA TPP AS 


- 0, “ ALE. SE Ta - “8 
US Meta Ia Uas Ol adl Il PJB ee San 


£ 


@ », 0-1 et Le 22. Ban Me age” S en MA 
ba dl SI Ol Cole .Tig ar GI 
- : & 4 
MS 9 ak 
2017. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin 
Mahdi menceritakan kepada kami dari Ghailan bin Jarir, dari 


Mutharrif, ia berkata, “Seandainya kita memohon kepada Allah agar 
mematikan kita karena takut kepada-Nya, maka kita lebih berhak 


340 





Hilyatul Auliya 


untuk itu. Sungguh aku tahu, bahwa Rabbku # benar-benar rela 
terhadap kita tanpa itu.” | 


3 0 3 o- an 


ne (Kaban u Ai Ke Ga YA 


f Aa 0, 4 1 otg 
Kh 3 u 'X te JG JP Op Ken 
pagi ee p AA Kara “JG 


3o- £ o 


LN Kanan “JG (Y yama O SE Kara JG 


aa 8 Da di Tu sa 3 a Ji 


2018. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami: 
Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu . 
Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid 
bin Al Hubab menceritakan kepada kami dari Mahdi bin Maimun, ia 
berkata: Ghailan bin Maimun menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Aku mendengar Mutharrif berkata, “Seandainya ada yang datang 
dari Rabbku #8 lalu memberiku pilihan apakah mau di surga ataukah 
di neraka, ataukah menjadi tanah, maka aku memilih untuk menjadi 
tanah.” 


341 


Hilyatul Auliya" 





“JG PN ae AA RR TA kara “JG 
OS PJB AI aa 3 Bb ot den Wit 
OG GRI JS CAN LAI GUA 


Ip o£ 
ngak 


Yy, SA gai 2 ds bah 


AA 


CL bru Tao 3 ui NI 
8. £' o. 
st 


Pa ira 


2019. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan 
kepada kami, bahwa Mutharrif bin Abdullah berkata, “Seandainya 
aku memiliki dua nyawa, niscaya aku kedepankan salah satunya 
sebelum yang lainnya. Bila ia meraih kebaikan maka aku ikuti dengan 
yang lainnya, dan jika tidak maka aku menahannya. Akan tetapi, aku 
hanya memiliki satu nyawa, dan aku tidak tahu apa yang diraihnya, 
kebaikankah ataukah keburukan.” 


342 





Hilyatul Auliya' 


2G Oa dal Pena Sa 


£ IG AS HD - 


“JG ar Ola) » A YEN Tri C3 


Ulb 1JB dapa He F) prata GS 


IA ah Ted Ip AA 
HS - Bh JB “JG Pr v ONE 
AAN Bag JI A03 JAS kan 


2020. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Husain bin Manshur Abu Alawaih Ash-Shufi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj bin Muhammad 
menceritakan kepada kami dari Mahdi bin Maimun, dari Ghailan bin 
dJarir, ia berkata, “Mutharrif berkata, “Baiknya hati adalah dengan 
baiknya amal, dan baiknya amal adalah dengan benarnya niat.” 


Kara 


o 


CI :JE Pa OLGA BIS YA 
ME 6 IAI 3 3 
BI K3 jt JG Ju Cai 2 


“ 


343 


Hilyatul Auliya' 


20-44 


PSI la ka Ha Ia ah 
AN SA NATA PAN oi AN A3 
LA Ih lia Ui GP Uh S Jab BL ad 
PA Sial GIE ol gai - 2 


KE SARAN Sp Ap 


ON 
Fa 
AN 


Pr Pa bj 


2021. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Ali bin Al Mutawakkil menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Al Hasan Al Madaini menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Muhammad Al Bahili berkata, “Aku 
mendengar Zuhair Al Bani berkata, “Seorang anak Ibnu Mutharrif bin 
Abdullah bin Asy-Syikhkhir meninggal, lalu ia keluar ke pemukiman 
dengan menguraikan rambut panjangnya dan mengenakan setelan 
" pakaiannya, lalu dikatakan kepadanya, “Kami tidak merelakanmu 
dengan ini karena anakmu baru saja meninggal Maka ia pun 
berkata, “Apakah engkau menyuruhku untuk menetap karena 
musibah? Demi Allah, seandainya dunia dan segala isinya adalah 
milikku, lalu Allah mengambilnya dariku, dan atas itu menjanjikan 
seteguk air kepadaku, maka aku memandang bahwa aku tidak layak 


344 








Hilyatul Auliya' 


untuk seteguk air itu. Lalu Bem pula dengan shalawat, petunjuk 


, »” 


dan rahmat. 


ra / 
pa 2g. 


KA MB EASY NY 


Je koto Bakri aa gai WNA 


8 - 


- aa ae ra AL JB Pa 2 ee 
ea EN aa at 


- 
PI 


Wise 
3 sisa siti Gp di 
US 3 He 


2022. Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Atha' 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Abdullah bin Syirzad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin 
Ibrahim Al Absi menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Tsabit, bahwa Mutharrif berkata, 
“Seandainya dunia adalah milikku, lalu Allah mengambilnya dariku 
yang ditukar dengan seteguk air untuk memberiku minum dengannya 
pada Hari Kiamat, maka sungguh Allah telah memberiku nilai 
dengannya.” 


345 


Hilyatul Auliya' 


- 380 A0 £ Pan 


Sa Aa Io d5 —YANYY 


EN 3, 


Se Na Haw ar nan : -n tara “JG 


Ai SR AN ae YG SA 0 J6 


Pd 


yo BI TAI 5 na ali & SI & Us 
ke aa Bp 15 


2023. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Rauh bin 
Ubadah menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari @atadah, ia 
berkata, “Mutharrif bin Abdullah pernah berkata, “Sesungguhnya di 
antara para hamba yang dicintai Allah adalah orang yang banyak 
bersabar lagi bersyukur. Apabila mendapat cobaan ia bersabar, dan 


, »” 


apabila mendapat nikmat ia bersyukur”. 


PA EA JB OS aj Blah GAS 
CAS Olagka GT naa 2B NA ai 


346 


Hilyatul Auliya 
Say Sy Aa 3 Dea odds 
ag OS gi 3) Ja ag Oya os 


0 


en eka “5 


2024. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ishag bin Abu Hassan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ahmad bin Abu Al Hawari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, 
"Mutharrif bin Abdullah mengenakan wol dan duduk bersama orang- 
orang miskin, lalu ditanyakan hal itu kepadanya, maka ia pun 


. berkata, “Sesungguhnya ayahku seorang yang angkuh, maka aku 


ingin merendahkan hati kepada Rabbku &, semoga itu dapat 
meringankan keangkuhan dari ayahku'.” 


Kes Li Han Tera —Y YO 


8 


Colan AI JB AN Ng band as 


2. ..0 4 - . h 2... 
Tera Kara "JB na | wu Olalu GAS J6 


Ih Ml K3 3 Uh OS 2JB Ia H3 


347 


Hilyatul Auliya" 


R- » a Pd - - 
Ba Oo, - Anna - 2 8, Mo - La or 5 
g P, 


- - 0, - 
ras LS Ala Ol YI BA K3 





2025. Yusuf bin Ya'gub An-Najirami menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Humaid bin Hilal menceritakan kepada kami, ia berkata, “Mutharrif 
bin Abdullah pernah mengatakan, “Aku mencari-cari sesuatu yang 
baik yang tidak mengandung keburukan dan tidak pula cela -padahal 
segala sesuatu mengandung cela-, namun aku menemukannya, 

kecuali seorang hamba yang diberi keselamatan lalu ia bersyukur.” 


JB MS Up mal BAL —Y YA 

2 apa aa - EP o B.- Hg 
OB BAD JB Bah Op Ka GAS 
JB 2JE 633 3 AG al WAS JB tank 
o Gr au at aa se at Y oo Ao. ET 
SA KEP Sl oU ia as ep 3 


2026. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 


348 





Hilyatul Auliya 


Abu Awanah menceritakan kepada kami dari @atadah, ia berkata, 
“Mutbarrif bin Abdullah berkata, “Sungguh aku dalam keadaan 
selamat lalu aku bersyukur adalah lebih aku sukai daripada aku 
mendapat cobaan lalu aku bersabar.” 


“JE Fine ee Jul M6 ay TN. NYV 
“ Ist K5 JB C! 22 AI Gan 


PA pa CD sa » ag 6 Teapa JG Jam 


ag 3g (LA JB :J6 Po 


z 0 3 P 


KB ca oa NA C6 za K6 


2027. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj- menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Fadhl bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abu Al Asyhab 
mengabarkan kepada kami dari seorang lelaki, ia berkata, “Mutharrif 
berkata, “Sungguh aku melalui malam dalam keadaan tidur lalu 
memasuki pagi dalam keadaan menyesal adalah lebih aku sukai 
daripada melalui malam dengan melaksanakan shalat lalu memasuki 
paginya dalam keadaan ujub'.” 


349 


Hilyatul Auliy” ——— — — — — 


- JG aa . Jual 2 tiara —Y.YA 

Th dh Ke GMS “JG ae AI putara 
Nie ea SIB 0 GAS JB 25 gl 
FPI Ss aU JG Sah 1 Ca Gara 
yA As Ur Gn G3 


2028. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Abu As-Sarraj Ziyad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan 
kepada kami dari Mutharrif, ia berkata, “Sungguh, aku ditanya oleh 
Rabbku #& pada Hari Kiamat nanti, “Wahai Mutharrif, mengapa 
| engkau tidak melakukan (kebaikan)? Itu lebih aku sukai daripada 
Allah mengatakan, "Mengapa engkau melakukan (keburukan)”?” 


o 
N 
o 
AN 
k 
“ 
a 
N 
“ 
N 
£ 
N 


Ska SA PH Oa db Pa - 9... 
KI JB ea KIS :JB uji 


350 





Hilyatul Auliya" 


- Ph. 000 


33 FM) 083 


2029. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Fadhl 
“menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin Ghiyats 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Mutharrif, ia berkata, 
“Jika aku bersumpah, maka sungguh aku berharap bisa 
menunaikannya. Sesungguhnya tidak seorang manusia pun kecuali 
ada kekurangan antara dirinya dan Rabbnya &.” 


IA Fara -JG gap BA (5 JB 
SR ERA Ea an 


NA AK & 2 aa ur 2 Na Ap 
leo MBLAI ato: s2 aa E) ole UE 


351 


Hilyatul Auliya" 


AAN Hi) SE IE aa a23 AN “JG 


S3 raja! 


2030. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ya'la Muhammad bin Ash-Shalt menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Abu Arubah, dari @atadah, dari Mutharrif, mengenai firman Allah &, 
"Maka ia meninjaunya, lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah 
neraka menyala-nyala" (@s. Ash-Shaaffaat (37): 55), ia berkata, 
“(Yakni) melihat mereka dan tengkorak mereka mendidih, karena 
"neraka telah merubah kondisi dan bekas keindahannya.” 


Gb JB eU 2 Sie Ba YA 


Pa 
£ 3 o 


Pena aan 


# 


DX 
La Ear “JB La -n Kara A “JG 
s) AI 1 SS 1Sjaa JB :JB aa 


AAA AI Is G3 ag ES AI JS 


Ie na (Ode Men anyan 


352 





Hilyatul Auliya' 





2031. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, Nashr bin Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Rauh bin Al 
Musayyib menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit Al Bunani 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Mutharrif berkata, "Manusia 
itu setara dengan batu. Jika Allah menjadikan kebaikan padanya 
maka ada kebaikan padanya.' Lalu ia membaca firman Allah & Dan 
barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah 
dia mempunyai cahaya sedikit pun." (Os. An-Nuur (241: 40). 


Mutharrif juga mengatakan, “Sesungguhnya ada kaum yang 
menyatakan, bahwa sesungguhnya mereka itu, bila ingin maka 
mereka bisa masuk surga, dan bila ingin maka mereka bisa masuk. 
neraka.” Kemudian Mutharrif bersumpah dengan menyebut nama 
Allah tiga kali sumpah dengan bersungguh-sungguh: Bahwa seorang 
hamba tidak akan masuk surga kecuali hamba yang Allah kehendaki 
untuk memasukkannya ke dalam surga dengan sengaja.” 


A3 Apammdl SAS : G Bl yi da Gas Ju 
JB BIAN IAI Ai Gi ISA 


4 0 aa 


- JL INA 3 Aas 
MUA NA de ad 


Pd 
# 


353 


Hilyatul Auliya" 





E 5 Pd 2 Tom 2 00 Le OA Pa 
dog) ONE Ob OUns Oa Silbun ) 


sa # 


A3 Oles, Si Op Ui Sigit 


2032. Abdullah 'bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Al Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Humaid bin Hilal. menceritakan kepada kami, ia berkata, “Mutharrif 
bin Abdullah berkata, “Sesungguhnya aku dapati seorang hamba 
teronggok di antara Rabbnya & dan syetan. Bila Rabbnya 
) menyelamatkannya maka ia selamat, dan bila Allah membiarkannya 
dengan syetan maka syetan akan membawanya'.” 


AA o Lo. & 0 Lo £ IG 
(Ola CO " ee Wa SY 
ap 0. 0 --.o £ z0 1 o- KG - ig # 


Lo Io o R0 AG & 


Nee JB Cena oh KP G3 NASA 
3 23 laa Ju “JU AN Ia ti ta “JG we 


an MAS ah aa 3 Ii ai ai 


354 





Hilyatul Auliya' 


SA Ol IBAN CL II lh GG Ja SA 
Pee NO SNN SN» e z o- 
2033. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Hisab menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Tsabit menceritakan kepada kami, ia berkata, “Mutharrif 
berkata, "Seandainya hatiku dikeluarkan lalu diletakkan di tangan 
kiriku ini, lalu didatangkan kebaikan lalu diletakkan di tangan kananku 
— ini, maka aku tidak dapat mengobati hatiku dengannya sedikit pun 
hingga Allah #& meletakkannya'.” 


Ang bapa, AS SA Yk 


# 
LX 


Bis JB Ne “JG 
A8 3 Hb ab SS P3 
sa it sa UU Je 


dani AK G3 5 0 Ah 3 


@- 


355 


Hilyatul Auliya” 


ja sn k40 In naa TEA Aap CU. 0 Bee 
SONY Kan SI Ab egh Mlol Uh Fang 
- - ga 

KAN 


2034. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Ali Al Khuza'i menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari 
Daud bin Abu Hind, dari Mutharrif bin Abdullah, bahwa ia berkata, 
“Tidak seorang pun naik lalu menjatuhkan dirinya dari atas sumur 
lalu mengatakan, “Ini telah ditakdirkan untukku." Akan tetapi 
hendaklah waspada, berusaha dan bertakwa. Jika ia terkena sesuatu 
maka ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang menimpanya kecuali 
apa yang telah ditetapkan Allah untuknya.” 


Pa ea Pa Rea y Pa 
BIS 18 KA 13 OMA SAS 1 Yo 


£ 
0 0... te “9 2 - 0 


aa 6 Tu AP UG ten oh Blba 


#2 


NX p— 


2 o- o .8T LX 0. 2 oa o- X Ge LAIN MP 
al Ie 3 Hen (dial deg LB s 
or Pai Ta sa TI ON Na - Giaa 
ala aa IAI JS J Jay PO J6 
- 2 AN gi - SN Pa “ A4 3 

Lg sa) Adly Tetsl 3 Jasa JEY Oya yag 

2035. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari @atadah dan Budail Al 


356 


Hilyatul Auliya' 


Ugaili, dari Mutharrif bin Abdullah, ia berkata, “Sesungguhnya 
Allah 5 tidak memasrahkan manusia kepada takdir, dan hanya 
kepada-Nya mereka kembali.” Budail menyebutkan di dalam 
haditsnya, "dan hanya kepada-Nya mereka kembali.” 


Kara 


—Y.YA 


II Ea dh Kak y DS Es 
Di ha UD 2 Na Swa 
BEA Ya 0G Has Paad K LA 
EN UM saga Je Mn 

| 3 II Pb M3 A3 


— 2036. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ya'gub menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hambal bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Khalaf bin Al Walid Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Bakar An-Nahsyali menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Mutharrif berkata, “Cukuplah seseorang menampakkan diri di 
hadapan khalayak, seakan-akan dengan itu engkau menginginkan 
keindahannya, namun itu di sisi Allah adalah keburukannya'.” 


“JG aa ag Kaban 2 


. 
” 


357 





Hilyatul Auliya' 


P3 s 


Me Eu HN 


PN) 3G. 4 


Hara AI KE Gp Ian 

de Ga IE KI AA Gas JB 
Naa Kara “JG oa 6 rata NG oa 5 
ara OS JB Mu Hi KA is ae 


“ 
“5 Ae 0 


(aa JB S3 nas sate 


P4 
o 


Ag ai BS Je OPEC 


2036-a. Muhammad bin Abdullah Al Maftuli menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hajib bin Abu Bakar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'alla bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Saudara-saudara Mutharrif 
sedang ada di dekatnya, lalu mereka membicarakan tentang surga, 
lalu Mutharrif berkata, “Aku tidak tahu apa yang kalian katakan. 
Ingatan akan neraka telah menghalangiku dari menyinggung tentang 
surga.” 


358 


Hayani Auliya” 


y 3 0 


- JG (Kaua C3 Al IS Eren SN .YV 


ge Ke Pat Kara : JW i he TS 0 AG. 3 Tae 

Saga s SA 2 Pu , 2 da Sa J6 (nm P1 

4 0 — s Ad 0, o- o 

Laman "JG BAP ap, US CO gama Up 
2 - 

9 ae 40 Da 4 PJ Pu 


2037. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Abu Sahl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami dari Mahdi 
bin Maimun, dari Ghailan bin Jarir, ia berkata, “Aku mendengar 
Mutharrif berkata, “Hati itu bukan dari kita, dan seakan-akan 
perkataan itu tidak memaksudkan kita'.” 


ea 5 Eve an AI K2 GAS —Y YA 
of wa “5 Je En IE os Be IE 


8 


Ae Mn PAN an ta 


359 








Hilyatul Auliya' 
- 8 - og Pa at 4 “g Sea 
CI NJG Sis of Blang Gadl dag ag Y 


Manan IS VA UG pa ob ob 1s 


& 


KA 

2038. Abdullah bin Muhammad Al Absi menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit, bahwa Mutharrif 


pemah mengatakan, “Seandainya ada seseorang melihat hewan 


buruan, sementara hewan buruan itu tidak melihatnya sedang 
mengincarnya, bukankah ia hampir bisa menangkapnya?” Mereka 
berkata, “Tentu.” Ia berkata, “Maka sesungguhnya syetan dapat 
melihat kita sementara kita tidak melihatnya, maka ia bisa 
mendapatkan kita.” 


:JG TEA, u A Xx Kara 5Y.YA 


rare SIB app AE ap dama Ip MA Kb uas 


(ang Gas 18 Ia Feed NN Dar 
LE La Jail JEY MKP ga Seri 


360 








Hilyatul Auliya' 


2039. Abdullah bin Syu'aib menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad Al Absi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Wuhaib menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Jurairi menceritakan kepada kami dari Abu Al 
Ala', dari Mutharrif, bahwa ia berkata, “Tidaklah seorang hamba 
dianugerahi sesuatu setelah iman yang lebih utama daripada akal.” 


Bi XX X0 3G A4 


OP KLuA Uyp Ia2ua (ee Kana Ye 
JB Kal USG ES JB ae 


Ta So AG 3 


4 
ISA ENI dB AL op JIE Gi Kau 


“JG ja s BP d ONE ag Kan 


2040. Muhammad bin Muhammad bin Ishag Ats-Tsalatsa'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakariya As-Saji menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Khalid bin Harmalah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahdi bin Maimun 
menceritakan kepada kami dari Ghailan bin Jarir, dari Mutharrif, ia 
berkata, “Akal manusia sekadar dengan masa mereka.” 


361 





Hilyatul Auliya”" 


o Ci o Go X 20 2-0 £ G- 


Aa ag Wae 1 Olla ah Kan GAS Jb 
Pa na id £ 9. aa Pi N o AB. 3 
Ku d— "JG ! sa JB omi Y: boa 


" 


AG AA £ Pat Pur 0 SARA 0 4 o- 
aan) » "Ja Os ce Jaa Ol ONE SSI 
a - : £ 2 2. Ela 0 Gr, AA 

2041. Ahmad bin Muhammad bin Al Fadhl menceritakan 
“kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Umar bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan 


kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Mahdi menceritakan kepada kami dari Ghailan, bahwa 


Mutharrif pernah mengatakan, “Mereka itu manusia, dan mereka itu 


kera, dan aku melihat manusia ditenggelamkan di air manusia.” 


Ao 1-0 £ 


AS 3 Kabur op Kab WAH YA LY 


CAS JB Kl Ah AA ah GIS JB RI 
4 o- an 2 - “3 3 - Ao 1 3 0-4 


co @ 


d un s SI JL s Ah Na € yo p) 


362 





NN EN DAA AI RN NA YA YEN oa TON ART AAS Pa SA RO AA PA 





Hilyatul Auliya 


TP Na ME Rai NA aan BT X0. - 
S9 Jak LOL JS Y 18 Ae OS 2 
aa aa SUS Kn Sa TK Ea ea A2 03 
Ad J3 pia SESI der jl ol duh al JB J3 
.- Ea PA Tan TPP 
an en an Ban 
3 Ye na 2 si Y:d 3 
2042. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Sa'id Abu 
@udamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman 
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Khalid Al Hadzdza', 
dari Ghailan bin Jarir bin Mutharrif, ia berkata, “Janganlah engkau 
mengatakan: yaguulullah (sesungguhnya Allah berfirman), tapi 
katakanlah: gaalallah (Allah telah berfirman).” Ia juga mengatakan, 
“Sesungguhnya seseorang itu berdusta dua kali, ketika dikatakan 
kepadanya, “Apa ini? Ia berkata, “Bukan apa-apa, bukan apa-apa." 
Bukanlah itu semestinya: ada apa-apa?” 





0 “n 


e 1 OX o Bo LA 0. & 
Op IS 3 Iban 3S Ud —YtY 
“JG - 0 01 30 AG. 1 iG- L 
: (la ras IS Up w Je dn) 
P: - 
A0 Ae 0 8 2, 2 - - o B ND 
og Gbu! Wa— Ju ha ee sb & 


Pa 
# Pa 


EA be 3 LE Pat TI Oo - o- 
NN wa aa 


363 


Hilyatul Auliya' 5 


AJo— 3-0. 


- 95 - £ . , 2 3 0- - 
- . . - $ 
Es eh, 


2043. Diceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ubaidullah 
bin Rustah, ia berkata: Muhammad bin Ubaid bin Hisab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Yazid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishag bin Suwaid 
menceritakan kepada kami dari Mutharrif, ia berkata, “Janganlah 
seseorang dari kalian mengatakan, “Semoga Allah senang mata-Nya 
denganmu.” Karena mata Allah tidak senang karena seorang pun, 
tapi hendaklah mengatakan: Semoga Allah memberi nikmat mata 


, »” 


denganmu". 


NT HA YA GA $$ 


Eh J— NG aa LA | GI Gara “JG 
356 s Da Eva JG asa e. TAN 


Ga 


AGAN BAN Abs aa 


- 


(Oi nk ba 


364 





Hilyatul Auliya' 
AT akh da Bila 05 :JG (ya 56) 
2 


2044. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ishag bin Al Hasan Al Harbi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari 
Gatadah, (tentang firman Allah): "Sesungguhnya orang-orang yang 
selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan 
sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan 
diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 
pemniagaan yang tidak akan merug'' (Os. Faathir (35): 29) Mutharrif 
berkata, “Ini adalah ayat para pembaca Al @ur'an.” 


slbas PSA yA AI X2 BAL —y.£0 


H3 


ara IE alan Ina al Bas Jb 
Sah 5 5 Ni 
IP SA 23 AR ng LP ah Ea 
ada IE UI (ya PAN An SE Sa 
Sita 


“JG Gaia Kk JB 


365 











Hilyatul Auliya" 





2045. Abdullah bin Muhammad bin Atha' menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Abdullah bin Syirazadi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad Al Absi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Yazid Ar-Rasyk, dari Mutharrif tenatng firman Allah "Sesungguhnya 
orang-orang yang selalu membaca kitab Allah," (Os. Faathir (35): 29), 
ia berkata, “Ini adalah ayat para pembaca Al Gur'an.” 


-JU AAN 3 AL NE Bas ye 


P3 


ea lb SA Sbb SI Hai) Bab 


2 OA Gi GUY CAS JB pai 


is U “JG IA 13 BB 3 CE yaa 
Bp aa 


A8 SPN Cai 

2046. Abdurrahman 'bin Al Abbas menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Ishag Al Harbi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ishag bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar- 
Razi, dari @atadah, dari Mutharrif, ia berkata, “Sesungguhnya 
kematian itu merusak kenikmatan mereka yang memperoleh nikmat. 


366 












Hilyatul Auliya” 


Karena itu, carilah kenikmatan yang tidak mengandung 
kematiannya.” : 


SAI Login Ip Ulang GAS NAN 
aa 3 et 
dng UI US Was AN 3G Un 
On ori AN, SAI oran AA 
Ns NUR YO Ca PERAIRAN 
OS 2 ME IT S3 Kh 
Ea ala Tg SAE le 1130 3, & 
26 385 male LAI Lai Jaa 06 S5 


NIS II A3 SSos US s0j,A3 


& 
“—y 
: 


Hilyatul Auliya”" 





- EA, 5 @A EA aa 2 Ai an 
AI AG Ah Of 103 1JE EU IU CA 


AA pa Ta Sab bs 3 Kia UI 
As AI Rp de Te Ja SM sat sal 
SA S3 IU gia Ae Su ai 


? 


2047. Yusuf bin Ya'gub An-Najirami menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammam menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
@atadah berkata: Mutharrif menceritakan kepada kami, ia berkata: 
"Kami pernah mendatangi Zaid bin Shauhan, dan ia berkata, “Wahai 
para hamba Allah, muliakaniah dan simpulkanlah, karena 
sesungguhnya wasilah para hamba kepada Allah adalah dengan dua 
karakter: takut dan harap.” Lalu pada suatu hari aku mendatanginya, 
sementara mereka telah mencatat kitab, lalu mereka menyalin 
perkataan seperti ini: Sesungguhnya Allah Rabb kami, Muhammad 
Nabi kami, dan Al @ur'an imam kami. Barangsiapa bersama kami 
maka kami untuknya, dan barangsiapa menyelisihi kami maka tangan 
kami di atasnya, dan kami.” Lalu ditunjukkan kitab itu kepada mereka 
seorang demi seorang, maka mereka berkata, “Apakah engkau telah 
mengakui, wahai fulan?" Hingga sampai kepadaku, lalu mereka 
berkata, “Apakah engkau telah mengakui, wahai nak?” Maka aku 
berkata, “Tidak.” Ia berkata, “Janganlah kalian tergesa-gesa terhadap 


368 





Hilyatul Auliya 















anak ini. Apa yang engkau katakan, wahai nak?" Aku berkata, 
“Sesungguhnya Allah telah mengambil sumpah atasku di dalam Kitab- 
Nya, maka aku tidak akan mengadakan sumpah lain selain sumpah 
yang telah Allah & ambil atasku.' Maka orang-orang pun menarik 
kembali pernyataannya hingga orang terakhir mereka, dan tidak ada 
seorangpun yang mengakui (menyatakan itu). Lalu aku katakan 
kepada Mutharrif, "Berapa banyak kalian saat itu?” Ia berkata, 
“Sekitar tiga puluh orang.” 

@atadah berkata, “Adalah Mutharrif, bila itu fitnah, maka ia 
melarangnya dan menghindarinya, sementara Al Hasan melarangnya 
namun tidak beranjak. Dan Mutharrif berkata, "Aku tidak 
menyerupakan Al Hasan kecuali dengan seorang lelaki yang 
memperingatkan orang lain dari banjir, namun ia menjadi 


, ” 


penyebabnya'. 


R0 3G. AN 6 


1 ve Gaes :JE (Blus) Op Kun Wa— 
Ol KA JG JG aan tara JG ag 
& Ls) LI MU ag & LL al 

9 Ten LN - (ak 2 AN Sa “. 
SE At Ii Sh aa Lp PK LH 


- 2 


IN Pa PARA RD | 3 


369 


Hilyatul Auliya' 





2048. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Mutharrif 
berkata, "Sesungguhnya fitnah (kekacauan) itu tidak datang untuk 
menunjuki manusia, akan tetapi ia datang untuk menyimpangkan 
orang beriman dari agamanya. Sungguh, Allah mengatakan, 
“Mengapa engkau tidak membunuh si fulan?” adalah lebih aku sukai 
daripada Allah mengatakan, “Mengapa engkau membunuh si fulan?” 


Pa | - 
08 X0 3G 3 Te An 


Kan - 2. £ 0-4 Kenya “JG Jaa “1 3G. 3 
SAE ES 23 OLI 3 Hn na “3 
2 Ai SAH 2 y 2 o| aa ge 
"2 pa pu aa pai LA 


2049. Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit 
menceritakan kepada kami dari Mutharrif, "Sesungguhnya fitnah 
(kekacauan) itu tidak datang untuk menunjuki manusia, akan tetapi ia 
datang untuk menyimpangkan orang beriman dari agamanya.” 


370 











Hilyatul Auliya' 


“JG ol u 1 ES Pn tr ea —Y01 


AA ” Png ag sara 
Mati II 4 PSI Ca JB “ai 


wal up AN d & Ata Ang op Ola gt 
BE) Enya DEA Ih Ol SIB bh 
IE) El ca Ii "J3 GA Jb 
sea LA A3 IE ons Sila 

Mijan, 


2050. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdurrahman bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Abu Al Ala" Adh- 
Dhahhak bin Yasar, dari Yazid Ibnu Abdullah Asy-Syikhkhir, dari 
saudaranya, Mutharrif, ia berkata, “Sesungguhnya seorang hamba itu 
apabila kerahasiaannya dan keterbukaannya sama, maka 
Allah & mengatakan, “Ini hamba-Ku yang sebenarnya'.” 

Ia berkata, “Mutharrif juga berkata, “Kelak Dzat yang Maha 
perkasa akan memperhitungkan di antara para makhluk pada Hari 
Kiamat, hingga menghukum untuk yang tidak bertanduk dari yang 
bertanduk karena kelebihan tanduknya'.” 


371 


Hilyatul Auliya' 





SIS JB la Pl BI Yo 
Bae Aye gi 


AS 
Ma Oa ee GA Taeta “JG (ola d 
Bb JA X6 53 ia OS JB 3 Aa 
nga SIP Oh sih Je ah IS 3 


Pn 
de Fak yo Ke DE BS Ge JG 
3 13 lo aa Jt AP JB an 
| 2 Br “. 0 9g ox “ - 
Ie Sos Nah JG 339 Cal 03 JS Cadar 
LX La. 0 3 To £ aa, KATA 
MRI e T kar CB JB Anom 
Pad 40 Da Dg ya 

o- 9 LN sk Ta aa 203 
mb Pt ya bu an NG Sel 
2051. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ubaid bin Hisab menceritakan kepadaku, ia 


berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu At- 
Tayyah menceritakan kepadanya, ia berkata, “Mutharrif bin Abdullah 


372 








Hilyatul Auliya 


keluar ke pedalaman, dan ketika pada malam Jum'at yang gelap bagi 
kudanya, ia seringkali diterangi oleh cambuknya. Pada suatu malam 
yang gelap ia keluar, hingga ketika ia mencapai pekuburan, kudanya 
meringkik, ia berkata: Lalu aku melihat para ahli kubur, penghuni 
masing-masing kubur, tengah duduk di atas kuburannya. Tatkala 
mereka melihatku, mereka berkata, “Ini Mutharrif, ia akan 
mendatangi Jum'at.” Aku berkata, “Apakah kalian tahu bahwa kalian 
memiliki hari Jum'at? Mereka berkata, Ya, dan kami pun tahu apa 
yang dikatakan burung.' Aku berkata, “Apa yang dikatakan burung?' 
Mereka berkata, “Salam, salam, dari hari yang baik.” 


Hn EPA .... siar H9 
Kd JG Ave Susi ba— Yo 


- 
o An 0. an 4 o- 1 “9 


LP jaka BAD 1G EN XS CA cmn) 
Pa 2 9 2 AS 3 Ba OS 1G 6331 
Ba nb OP KUBA Uja H Uto) 
AS Ea YOU JW ago ie Kau 
“0 £ : . ren 1 se 22 Te . Ta 
CLIN DIK 1Bija JW Upi lag 
A Tn £ y - 9 “3 : 5 23 

SIN BI Tan PIK 13 


2052. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 


373 





Hilyatul Auliya' 


mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menceritakan kepada 
kami dari @atadah, ia berkata, “Mutharrif bin Abdullah bin Asy- 
Syikhkhir dan seorang sahabatnya berjalan di suatu malam yang 
gelap, tiba-tiba ujung cambuk salah seorang dari keduanya 
bercahaya, maka ia pun berkata, “Sungguh, bila aku ceritakan ini 
kepada orang-orang, niscaya mereka mendustakan kita.” Mutharrif 
berkata, “Orang yang mendustakan itu lebih dusta." Ia berkata, 
“Orang yang mendustakan nikmat Allah lebih dusta.” 


“ 
2.3 0, 


ae PE ol OS KA Gp Upi BN 

sanad op al Ja MI Kby S3 ga 

JB Ups Ig AI Et 3 Mas tu 
ia ata 


2053. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Husain 


374 








Hilyatul Auliya' 


bin Manshur menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin | 
Muhammad menceritakan kepada kami dari Mahdi bin Maimun, dari 
Ghailan bin Jarir, ia berkata, “Mutharrif datang dari pedalaman 
bersama anak saudaranya, ia biasa keluar ke pedalaman. Lalu ketika 
ja sedang berjalan, tiba-tiba ia mendengar di ujung cambuknya seperti 
suara tasbih, maka anak saudaranya berkata kepadanya, “Wahai Abu 
Abdullah, jika kita menceritakan ini kepada orang-orang, mereka 
akan mendustakan kita.” Mutharrif pun berkata, “Yang mendustakan 
itu adalah orang yang paling dusta'.” 


SUKA Muara J5 aa oi Cia 
ga Pra Kara “JG Ala 2 JB 2 er 


Pn. Jia di 52 Ja Ai: sana Gp aa 
Kini IteG JA 


2054. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibnu Abu Sah! menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan 
kepada kami dari Tsabit, dari Mutharrif, "Bahwa ia kembali dari 
pedalamannya, maka ia berjalan di malam hari, lalu cambuknya 


meneranginya.” 


375 


Hilyatul Auliya" 


Aa oa » ara Kab -Y.oo 
2) Pena ( Ng KA Gi AN KE ea aa JB 


ad 


(aa end JG ar uv — Tr 
Je Yu Ta Os Ia 3 


Aing z1 Ana Lebana 125 

2055. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 

'kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 

kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim bin 

Hamdan Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman 

bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Adalah 

Mutharrif bin Abdullah, apabila masuk ke rumahnya ia bertasbih, 
maka bertasbih pula bejana-bejana di rumahnya bersamanya.” 


2 


- Lo A4 - 


Se AA bean 
2 AS DA an ai ab 


PG) 


376 











Hilyatul Auliya" 


" Pas 8 Ann Aa 04 0 - 
wakande ja II aa eU P3 


“ 


ISA Ea As JB Dg AN jas ur 
4 ng 3 AN de “3 Su Asah 
3 IBI AJ KLS Ja Mp Ja 3G 


Sl 538 SAP Io Jr 1,33 Cp 

2056. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdurrahman As- 
Sagathi menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun 
— menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan kepada 
kami dari Humaid bin Hilal, ia berkata, “Pemah terjadi sesuatu antara 
- Mutharrif dan seorang lelaki dari kaumnya, lalu Mutharrif berkata, 
“Jika engkau dusta, maka Allah mematikanmu atau menyegerakan 
kematian terhadapmu.” Lalu lelaki itu pun langsung tersungkur mati 
di tempatnya. Kemudian keluarganya mengajukan tuntutan kepada 
Ziyad yang saat itu memimpin Bashrah, maka Ziyad berkata kepada 
mereka, “Apakah ia memukulnya? Apakah ia menyentuhnya? 
Mereka menjawab, “Tidak.' Ziyad pun berkata, “Itu doanya seorang 
yang shalih bertepatan dengan takdir Allah.” 


377 


Hilyatul Auliya' 


Z 


Fa -JG SL pai Kana —Y.0Y 


PE baal LA 


KG IA P- o,? - £ xa. Tie 2 -9 
B5 JB Ceri A8 al B5 JG cl 
hr o- 0 27 PTP, 23 2 A 8 - £ X0 30, : 
- P3 - 


- 2 g 2 - - 
A3 Il Hae F3 Moml Le RU YG 
4 »£ 


La 4 8 - - Oo. . 0. BA Pa Pe aa 
JB udah GAY BAY Gal ai Ya AS OS 
IG Oa Je) Lao LA AU IS Vo ja 

Inai No LI lh OS YI dls 


2057. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
' berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Amir Al @aisi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Bisyr bin Katsir Al Asadi menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
melihat Mutharrif bin Abdullah ketika singgah di pedalaman, ia 
membuat garis masjid (tempat shalat) dan menancapkan tongkatnya 
di arah wajahnya, sementara seekor anjing putih lewat di depannya 
ketika ia sedang shalat, maka ia pun tidak berpaling. Lalu ia berkata, 
“Ya Allah, haramkanlah baginya buruannya'.” Bisyr berkata, “Maka 
aku tidak mengetahuinya kecuali anjing itu berbaur dengan binatang 
buruan namun tidak memburu.” 


378 





Hilyatul Auliya” 
9 o Pa R3 h7 3 0o- A9 
Ha aa Kelana Erna 
4 


Pd Pd 


Mana H3 1G Ola ska pl CAS 1 JB 


Kara 4 o- 6 


Le JB tik Gi AI NG Gis JB tema 
CAD ai CIA ppt | e asal 
AA pp IIA Se 3 CAN AN Jr 
Dal dah Ia Si RE II Aa eandnJU ala 
SIS IWJE 423, ab Ia 333 Meng ya 
JS sa dus NY 2 
Ka K9 :JE IL us eh id NG De 
AJE Ken K3 2, sg Uut Saka jt ada 
Alat AN DPK AN Saat In ak Alter 
Da RAN Gala La bh aa Le 


3 S0. ,. X- Pa. o 


MPA AP eh ati Dipo WI 6 


379 


Hilyatul Auliya' 


2058. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Mas'ud Abdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Al Hasan bin Amr Al Fazari menceritakan kepada kami dari Tsabit Al 
Bunani dan lelaki lainnya, "Bahwa keduanya masuk ke tempat 
Mutharrif yang saat itu sedang pingsan, lalu muncullah tiga cahaya 
darinya, yaitu cahaya dari kepalanya, cahaya dari tengah tubuhnya, 
dan cahaya dari kedua kakinya, maka hal itu mengagetkan kami, lalu 
ia siuman, kemudian keduanya berkata kepadanya, “Bagaimana 
engkau, wahai Abu Abdullah?' Ia berkata, “Baik.” Keduanya berkata, 
'Kami melihat sesuatu yang mengagetkan kami.” Ia berkata, “Apa 
itu?' Kami berkata, “Cahaya-cahaya yang terpancar darimu.' Ia 
berkata, "Benarkah kalian melihat itu?” Mereka berkata, "Ya." Ia 
berkata, Itu Tanzil As-Sajdah (surah ke-32), yaitu tiga an 2 
Pertamanya dari kepalaku, tengahnya dari tengah tubuhku, dan yang 
terakhir dari kedua kakiku. Ia telah digambarkan akan memberi 
syafa'at kepadaku, dan ini adalah ganjarannya yang menjagaku'.” 


o- o 24 0 IA. 90 


a 


na Kar arus ASI paka na an Ir la An 


-JU CA 5 ME ES 2 ae :, ara 


Pa 0.1. 


op Up ONE Gas 1JB ca San Pena nas 


380 


Ba ea Aan naat aa Kp ma ba na mena mani aan Lebat aa Man Send aan aan ate M0, ea banya an 





Hilyatul Auliya" | 


MATEri Pa Pasi Ba “me nd 
Agatg PA Ie de Be Ia 
SA Aa OS NB 3 da EN DA 5 
33 Ljad IA AE AI J3 FI 
en au Pad SI LAS nd PA JUS 
Aas TK Oh Ah ME IE ia 


AI 


2059. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hatim bin Al-Laits 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Khidasy 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghailan bin Jarir 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Al Hajjaj menahan Muwarrig 
Al Ijli di dalam penjara, lalu Mutharrif bin Abdullah berkata kepadaku, 
“Kemarilah hingga kami berdoa dan aminkanlah.' Lalu Mutharrif 
berdoa dan kami pun mengaminkan doanya. Lalu di waktu Isya, Al 
Hajjaj keluar, sementara orang-orang masuk dan Abu Muwarrig pun 
masuk bersama mereka yang masuk, lalu Al Hajjaj berkata kepada 
penjaganya, “Pergilah ke penjara, lalu serahkan anak orang tua ini 


381 


Hilyatul Auliya — 


kepadanya'.” Khalid berkata, “Tanpa ada seorang pun dari manusia 
yang berbicara kepadanya mengenai itu.” 


- - 
Fa 4 0 Y 4 0o- LG 


2 ae en aa KIA Nana 
Aap MO 


e3 2 


Pan “ 
“. Pd 


ONE da ur PI . Tiara “JG (ah 


Sat Hi MIA maa 3 LIA DS "JG 
HANT A SPE Lay Old Ya Uya Uh 
BAL 3g bi 0 Ja ola Sp 
Ine ii Apa AU SA Ah 
Ta Ie alan Tai Sa Instal Ol Oh St 


o - na F Teo 1 0 eg sa 3 3 aa 

oa JPU ae dki Ol ya Uk Sela 3 JB 
# Ae pa CErug 2 E T 

Ale Uang Dri SO Jasad Ol Ob Sel, Gala 
4 a " : - Kn NG o - 3 2 2 

Y aa (Je € Lb S3 Y Di TE, 
- - Na Mene ne aa 


382 





 Hilyatul Auliya 


2060. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu 
Ghailan, ia berkata, “Mutharrif bin Asy-Syikhkhir berkata, “Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan penguasa 
dan dari keburukan apa yang diberlakukan dari kebijakan-kebijakan 
mereka. Aku berlindung kepada-Mu dari mengatakan secara benar 
untuk mencari selain ketaatan kepada-Mu. Aku berlindung kepada- 
Mu dari berhias untuk manusia dengan sesuatu yang membuatku 
buruk di hadapan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari meminta 
bantuan dengan sesuatu yang berupa kemaksiatan terhadap-Mu 
untuk menghadap petaka yang menimpaku. Aku berlindung kepada- 
Mu dari Engkau menjadikanku pelajaran bagi seseorang di antara 
para makhluk-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari Engkau 
menjadikan seseorang lebih bahagia dari apa yang Engkau ketahui 
dariku. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku karena 
sesungguhnya Engkau mengetahuiku. Ya Allah, janganlah Engkau 
mengadzabku, karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa 


, »” 


terhadapku'. 
Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Ahmad bin Salamah 

“dari Abdullah bin Al Aizar, dari Mutharrif. Diriwayatkan juga 

menyerupai itu oleh Ibnu Uyainah dari Amr bin Amir dari Mutharrif. 


ana Was JB da AI ae A3 sa 13 


383 


Hilyatul Auliya' 
Oo TC 0.3 Koe Aa AG & a 
Pa La ta Ui Ola W&a— "YG Tani 


A0 


N 


$ 


PI ae Ah LA OS JB ale ah at 


2061. Manshur bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al Mugri 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Kakekku dan Yahya bin Ar- 
Rabi' menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin. Amir, ia berkata, 
“Mutharrif bin Abdullah pernah berdoa,” lalu ia menyebutkan seperti 
itu. 


OT of AA HK ES ran 

An ea oa JB ae KA ES JG 
See Peng ma e Okiiaa tahan 1G Ana 
Ka Wa A ANA Sp IA 63 
2 en ah ah ane Bu 3 


Ia At H4 Da an st da 


384 








Hilyatul Auliya" 
33 Ca 3 ai bs Ur a SII Pa KN aa 
. 0 Ls 


'2062. Ahmad bin Muhammad bin Aban ' menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin @udamah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, 
"Doanya Mutharrif bin Abdullah: “Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada-Mu dari apa yang aku telah bertaubat 
kepada-Mu darinya kemudian aku mengulanginya. Aku memohon 
ampun kepada-Mu dari apa yang Engkau menjadikannya hak-Mu 
atas diriku kemudian aku tidak memenuhinya. Dan aku memohon 
ampun kepada-Mu dari apa yang aku nyatakan bahwa aku 
memaksudkannya untuk mendapatkan keridhaan-Mu namun hatiku 
mencapurinya dengan sesuatu yang telah Engkau ketahui.” 


HE ES 53 ah BS YA 


2 aa MP Saba AIA KAS RJ Koi 
Ha 

Na je wa gun pe aa 

fara “JG Oa ae Ce ber ami Harau 


o 3 


ba 3 Gpa JB (ea oi eta 


385 


Hilyatul Auliya' 


Es tas US 3 ob EA laa 


PP ph one 3 AS Saad Op 


2063. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad 
bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin 
Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar 
bin Abu Al Harits menceritakan kepada kami dari seorang Syaikh 
dari Bani Agil menceritakan kepada mereka, ia berkata: Hayyan bin 
Yasar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Wasi' 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Mutharrif bin Abdullah 
pernah mengatakan, "Ya Allah, ridhailah kami. Jika Engkau tidak 
meridhai kami, maka ampunilah kami. Karena maula terkadang 
memaafkan hambanya walaupun ia tidak ridha'.” 





JG Chabus SK AS ag: —Y.14 


386 





Hilyatul Auliya' 





2064. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Abdullah bin Syirzad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yazid bin'Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah mengabarkan kepada kami dari Tsabit, ia berkata, 
“Mutharrif pernah mengatakan, “Ya Allah terimalah shalat dariku. Ya 
Allah, terimalah puasa dariku. Ya Allah, tuliskanlah kebaikan 
untukku.” Kemudian ia berkata: 'Sesungguhnya Allah hanya 
menerima dari orang-orang yang bertakwa'." (Gs. Al Maaidah (SJ: 27) 


- 
03 


o- Ao AD. 3 0 C.mi. 0 & 
AS up lg Ww— : bawal Sea US — 
Kal PLS ad BAL IE ar 
- uk P3 - - 


In AG yg Dis ML IG 1G ora Ip 


HB IE LI AN Ya 6 NA AL NI 


' 387 


Hilyatul Auliya" 


CB EA Te AI MAU LA das 
AE ASI 1 ASI 


2065. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sawwar bin Abdullah bin Sawwar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Hammad 
bin Salamah, dari Tsabit, ia berkata, “Mutharrif berkata, "Aku melihat 
tentang permulaan perkara ini, dari siapa? Ternyata itu dari Allah &. 
Aku berkata, “Lalu atas siapa kesempurmaannya? Ternyata atas 
Allah #8. Dan aku melihat, apa tonggaknya? Ternyata tonggaknya 
adalah doa'.” 


“ “ 


Kara Pa 


YA 


LO 3, AA £o & o- 


2535 "- ag KE tara 
K3 SAN LN AS :JU AN Sr 


“ 
?“ 


BP dB 3 58 aa ge HA X5 £ 
Ip SPL BEA op jap JA 


Bp 


388 





Hilyatul Auliya 


2066. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdurrahman bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hannad bin As-Sari Al Mingari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami 
dari Syakir bin Abdul Aziz, dari ayahnya, dari Mutharrif, ia berkata, 
“Apabila kalian masuk ke tempat orang sakit, maka jika bisa agar ia 
mendoakan kalian, karena sesungguhnya ia sudah tenang.”. 


JB Ah HH wae yh BIL YAN 


30 3G. A4 0 AG 4 Pap 


Sobea Tas “JG (Blah ge Smua Cod 


IKA JG JB Oa WAS IG pisah 


“ 


- A4 


aa Y pa tor 2 ca 3 03 


klo Je Kena 


2067. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata, “Mutharrif 
berkata, “Seandainya rasa takut seorang mukmin dan harapannya 
ditimbang, niscaya akan didapati sama. Salah satunya tidak melebihi 


, ” 


yang lainnya'. 


389 





Hilyatul Auliya” 
(5 Tan - - RO AG. A 8 - 
:J de Oo Keben Lado —Y 1A 


om aka HS HS ji KS Te Panen 


P4 
3 o- "9 ' 


EK Ka (yaaa Kao “JG TEA IS UV 
“ha sn ai ss maa V5 aa JB :JG 
rb A Gd SI “s2 Vas SENI 


2068. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Al Hasan bin Muhammad bin Hammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Salamah bin Syabib menceritakan kepada 
kami, Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar 
menceritakan kepada kami dari @atadah, ia berkata, “Mutharrif 
berkata, “Kami dapati bahwa para hamba Allah yang paling 
menasihati terhadap para hamba Allah adalah para malaikat, dan 
para hamba yang paling mempenaya terhadap para hamba Allah 
adalah para syetan'.” 


Ola Gp Kabah ep Ia KAL —y.1a 
AS - 5 Aa en Dar 8 0 348- ab, aan 
Wa 2JB CA Glen 03 Kaban KAS JB 


| 


390 





Hilyatul Auliya 


JB JB aa BIL "JB alaa G3 Pa Ta 


Oo, a w 


SA Jab EM ab Lag o) "laa 


2069. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ash-Shabbah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Mutharrif berkata, “Hal terburuk yang digunakan 
untuk mencari dunia adalah amal akhirat.” 


v. 


gr (Gal Ke AL Tee — Ya Ye 


AA Ga AL Ok Oi Hall EMS 
4 ep KAN J5 


391 


Hilyatul Auliya' 


2070. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Bakr bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: @urrah bin 
Khalid menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Mutharrif berkata, “Aku katakan kepada 
Imran bin Hushain, Ali lebih membutuhkan jamaah daripada wanita 
tua janda, karena bila ada jamaah maka aku tahu kiblatku dan arah 
menghadapku, tapi bila berpecah belah maka akan samar perkara 
bagiku.” Ia pun berkata kepadanya, “Sesungguhnya Allah #& akan 


mencukupimu dari apa yang engkau khawatirkan'.” 


P4 Pd 
Ni! Pa pa 


“JG “ina u Sal 0d Kode —Y VA 


GTA Ke RAT (pall PE et an Tn 


0. &£o A4 


An Ia ! ss. Pa HAUA o- 
UNS USIA Up (edi Lilo JB Kania : 
# 5 


CA bs IE TE Al UB ja 5 
PA 


2071. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Husain bin Manshur menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hajjaj bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Ghailan, 
dari Mutharrif, ia berkata, “Seorang wanita janda yang diam saja di 
rumahnya tidak lebih membutuhkan jamaah daripada aku.” 


392 





Hilyatul Auliya' 





La AN en ea NA 


8 NUN Cage Lo : x 2 TE MB 
"Ska JB :J6 ab 33 Saka 2g Oon 
o- ,0 o 4 0 og y Sh TG. ap 
AS KAI Lis 09 SSI Ol AM IN ad 
"3 AP x Dag ae & 3 S5 3.2 TN Ika SA 
BI Jasg al MAN sed JI al SAH Jis 

Or 


2072. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Umar bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Tsabit, ia 
berkata, “Mutharrif berkata, “Hendaklah kemuliaan Allah diagungkan 
dengan kalian menyebutkan di hadapan keledai dan anjing, yaitu 
seseorang dari kalian mengatakan kepada anjingnya atau 
kambingnya, “Allah menghinakanmu, dan melakukan terhadapmu'.” 


393 








Hilyatul Aang 





(AA 


D3 MASA dang WI —Y VP 


£ 
Tea 0 198- 


nu 


XL $ 090 R9 Pa AA . 
AE Oi ah PS KA Gas IE PA 


CSI Kagum ee Sa. ae 1 KAA 


AN ta el nd UI Sh AN X2 3 


3 ad On “ Os ag 2 
Ag EL EN, Jaa Ga Ya Isl 
ES ea 


2073. Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Musa bin Al 
Abbas Al Adawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin 
Sa'id Al Kisa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah 
menceritakan kepada kami dari Ishag bin Suwaid, ia berkata, 
“Abdullah bin Mutharrif melakukan ibadah, lalu: ayahnya berkata 
kepadanya, “Wahai Abdullah, ilmu itu lebih utama daripada amal, dan 
keburukan itu di antara dua kebaikan, dan seburuk-buruk dua hal 
adalah yang memaksakan diri'.” 


Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata, “Demikian juga keburukan 
di antara dua kebaikan. Dan telah dikatakan, bahwa kebaikan itu di 
antara dua keburukan. Yakni dengan meninggalkan ghuluw 
(berlebihan) dan tagshir (terlalu kurang: meremehkan).” | 


394 





Hilyatul Auliya' 


BA Jo Si daya GPS AG Jb 
dad 13 da 3 JG dna Up Jala 
JB cal Ae 5 Sah 16 Ca Al Bas JB 
PAN Hi kaif Ot AI SA 
SE H1 S kat pa Ku 


2074. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Musa bin Al Abbas 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, ia berkata: Abu At-Tayyah menceritakan kepada kami dari 
Mutharrif bin Abdullah, ia berkata, “Telah datang kepada manusia 
suatu zaman dimana yang paling utama pada diri mereka adalah 
yang paling bersegera, adapun sekarang, yang paling utama pada diri 
mereka adalah yang pelan-pelan.” | 


395 


Hilyatul Auliya' 





Oa 1 ale Bas Na Chan Ui 


“ 


Ya OS hah Kera (dl 
2. ac bo Gio AE 

KN RN, AI Bal go d6 
Ba Ol Gi Fian Ob at 


—. 


2075. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Musa menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Isma'il bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub As- 
Sakhtiyani, ia berkata, “Aku diberitahu bahwa Mutharrif perah 
mengatakan, "Agamaku tidaklah menyempitkanku hingga aku berdiri 
ke hadapan seseorang yang memiliki seratus ribu pedang, lalu aku 
melontarkan suatu kalimat yang membuatnya membunuhku, maka 


, ” 


ketika itu agamaku memang menyempitkanku'. 
G & 2 BKO Aa 0 Pa - 
"JB (OLu— Oi Ob ba— —Y.VY, 


GA Aa ia SKA Ci 


Uu 
Ia 2 Gea SES ALE 28 218 5 


396 





Hilyatul Auliya 
Papa - P, o “kh Pe 0 - 1 PD 0£ 2. 
“ad 3 as JB oJu te 4.20 5 Las 
T- da Ac 0. 


Sah PE Ha 


2076. Ishag bin Hassan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Abu Al Hawari menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz -atau yang lainnya- menceritakan kepadaku, ia berkata, 
“Seorang anak Mutharrif hilang, maka ia pun mengenakan setelan 
jubah dan tangannya memegang tongkat atau kayu, dan ia berkata, 
“Aku menampakkan miskin kepada Rabbku agar Dia mengasihiku 
lalu mengembalikan anakku kepadaku'.” 


Go 4 10 3-0 £ 


Sol ag —YYV 


& 
o @ ? Pa Pd 


Pe £ 
n Pan 


JB 2 ae Ea “JG Gr 


Ex 
$ 
- 
C 
NX 
“ 
—- 


AS SS Ga Un la Uadiah OS Lg sad 
MU In Ang Be £ Sale s , 


Or NX 
N 


397 





Hilyatul Auliya" 


2077. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Ziyad 
menceritakan kepada kami dari Yasar, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Mutharrif bin Abdullah berkata, 'Demi Allah, jika 
majelis kami ini termasuk yang telah didahului pada kami di dalam 
Kitabullah yang telah lalu, maka alangkah baiknya apa yang telah 
mendahului kami itu, dan jika Allah memberikannya kepada kami, 
maka betapa baiknya apa yang dibagikan kepada kami itu'.” 


lb: Kal 2 One ai aah arunik 


Dae BS Kara Ig jt Irlle Kara 
AP Oi MEP Data oi Cak (IP tekabaa 
wet gap “JG 


2078. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Husain bin Manshur menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari 
Mahdi bin Maimun, dari Ghailan bin Jarir, ia berkata, “Mutharrif bin 
Abdullah berkata, “Jika aku memuji diriku, niscaya aku membenci 
orang lain.” 


398 





Hilyatul Auliya 





4 X0 3-0 £ G- 


3 g Kuta Bz (et Teaa —N.VA 


Lap Te gn geng Si Ha JB 


SAS 5 de 6 SAS “JG LE 0 KS 


Pp Ea ah ah Ss ONE Gr (Saga 


AN gag PIN Ga Nya 2 


2079. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Umar bin Muhammad bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Mahdi menceritakan kepada kami dari Ghailan, dari 
Mutharrif, bahwa ia pernah mengatakan, “Waspadalah terhadap 
manusia agar tidak buruk sangka.” 


4 0 3 - 
| 


“JG (abew UD an Ta. YAA 


JS GAS AJ an GA 


ae Ini Oa “JG Ma 3 3 Bab “JG 
SP PM U MAKA JB JB 


. 


399 





Hilyatul Auliya" 





ba Eh PP: Ae 4» o 

JB Bb Loh 1JB akan ap 
Ae DANG JP 33 Ui 
2080. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Bakr bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: Gurrah 
menceritakan kepada kami dari Khalid, ia berkata: Yazid bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Mutharrif berkata, 
Sesungguhnya Allah # benar-benar mengasihi burung dengan kasih 
sayang-Nya.' Lalu ia mendapatkan seekor burung kecil, maka ia 
berkata, “Hari ini aku akan bersedekah denganmu kepada anak- 

anakmu. Lalu ia pun melepaskannya kembali.” 


JB ARE BIN SA EA MN 

2 LAS AS 2JB CEYIN SG jl WAS 
Ba EN Ayat KI El Jb Wp 
GRI oi It ae 3 Ba Kd Ki 
Tabung pb du serpa al Ie 


GL ta & ar PI yi (P Bg LA an - 
SB SA NI ah IK IG 


400 





Hilyatul Auliya 


“ “ 
0,0 


IRI SSI Gb uji dal 


LAN IE JS 


IE Iga SI an II SY SE 


JIN JSI Ba AE 5 1 Sp LAI 
Ilgaaa SE ah bs... Spa 43 Su PL 
JG Mer Iga Ep IN NE Er 
Sentai JIED SG... SL Wee) Sila BI 3 


2081. Muhammad bin Al Fath Al Hambali menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Bakar Al Azrag menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar As-Sahmi menceritakan kepada kami, seorang 
guru kami yang berjulukan Abu Bakar menceritakan kepadaku, 
bahwa Mutharrif bin Abdullah mengatakan kepada sebagian 
saudaranya, "Wahai Abu Fulan, jika engkau punya keperluan 
kepadaku maka janganlah engkau mengajakku bicara mengenainya, 
akan tetapi tuliskanlah kepadaku di suatu papan, kemudian bawakan 
' kepadaku, karena sesungguhnya aku tidak suka melihat kehinaan 
meminta di wajahmu. Seorang penyair berkata, 


41 


Hilyatul Auliya” 





"Janganlah engkau mengira bahwa kematian adalah matinya 
bencana, 


sebenarnya kematian adalah meminta kepada orang lain. 
Keduanya memang kematian, tapi yang ini 
lebih keras itu karena hinanya meminta." 


Penyair lainnya berkata, 


"Seorang yang menampakkan wajahnya dengan permintaannya tidak 
menerima : 


- pengganti, walaupun ia menerima kekayaan dengan meminta. 
Bila permintaan bersama penerimaan ditimbang, 
akan dominanlah permintaan dan akan ringanlah segala penerimaan. 
Bila engkau diuji dengan menampakkan wajahmu sebagai peminta, 


maka tampakkanlah kepada yang dermawan yang memiliki 
kelebihan .” 


nh 
na 3 0 4 LG 


“JG sol Uu Han 2 WIa— —Y MAY 
PN. D yita Ea “JW Ka » S aa Hara 
Opa aa Haa “JG ea Aa 


. 


&, 


“JG NI o ena ui aan! Lea 


402 





Hilyatul Auliya" 


Ba oa Ai X5 3 Ea IE 


SAI ah An uga Hr) tb 
Lal ata AAA. 28 Se 


2082. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Bakar bin Mukram menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Musyrif bin Sa'id Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Manshur menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ayyub bin Syu'aib menceritakan kepada kami dari Al 
A'masy, ia berkata, “Mutharrif bin Abdullah berkata kepadaku, “Aku 
mendapati kelengahan yang Allah 45 masukkan ke dalam hati orang- 
orang yang shiddig dari para makhluk-Nya sebagai rahmat yang 
dengannya Allah mengasihi mereka. Seandainya Allah memasukkan 
ke dalam hati mereka rasa takut sekadar dengan pengetahuan | 
mereka, tentulah hidup tidak terasa menyenangkan bagi mereka'.” 


Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata, “Mutharrif meriwayatkan 
secara musnad lebih dari seorang sahabat.” 


Di antaranya yang diriwayatkan dari ayahnya, Abdullah bin 
Asy-Syikhkhir adalah: 


403 


Hilyatul Auliya" 


Lo A4. 3 PA 


(IS gi abu Op ap AAS Yi rAY 


Oo Lo AG. $ Kav JG 


Me Da an na in 


ara aa AB 


ara - Sa 
Pa ya So Ia 4 Ac 
— Ju Aa Kana YG aa 5 Hg 
tata bi at Oa op aa 
@ 

Pa 20 or 
F3 j ol, Lah 9 bag As AT 
P 2 - . 0 : 
ASI os Jera 
2083. Umar bin Muhammad bin Hatim menceritakannya 
kepada kami, ia berkata: Kakekku Muhammad bin Ubaidullah bin 
Marzug menceritakan kepada kami. Yusuf bin Ya'gub An-Najirami 
juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Al 
Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Affan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari Mutharrif bin 
Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dari ayahnya, ia berkata, “Aku 


mendatangi Nabi & saat beliau sedang shalat, sementara dadanya 
berdengung seperti berdengungnya dandang, karena tangisan.” 


404 


Hilyatul Auliya 





Diriwayatkan juga seperti itu oleh Abdullah bin Al Mubarak 
dari Hammad bin Salamah. Diriwayatkan j juga seperti itu oleh As-Sari 
bin Yahya dari Abdul Karim bin Rasyid, dari Mutharrif. 


Sa Hn en Me Wa Yak 


Pa ! » del KAL JB WS 


Ss ls bae an yr Ki IE Pi 


IA sa 3 JB cal 3 AN LA 
Ad ya ola Ga “1 an ae 
y BU La 2 dl ST jl ds - 


Ole 


LS, Kanan Ar ikat, nh EN Lgi 


2084. Al Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Kaisan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ishag Al @adhi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aban bin Yazid menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Gatadah menceritakan kepada kami dari 


405 


Hilyatul Auliya" 


Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dari ayahnya, ia berkata: 
Aku diserahkan kepada Nabi & saat beliau sedang membaca surah 
ini, yaitu surah At-Takaatsur. "Anak Adam berkata, 'Hartaku.' 
' Hartamu, bukanlah hartamu kecuali apa yang engkau makan lalu 
engkau habiskan, yang engkau sedekahkan lalu engkau berlalu, dan 
yang engkau pakaian lalu engkau usangkan.” 4 
Diriwayatkan juga dari @atadah, Sulaiman At-Taimi, Syu'bah, 
Hisyam dan Hammam. 


Keoa AL : o- A3 Sabah A18. $ Kera En Ao 
db AL SI SS ES 2JE CA me 


at Je ate Tera JB 4 ang A5 


HE AYI Ae ta 


2085. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Syu'aib Al Harrani menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yahya bin Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Seorang lelaki menyebutkan di 
hadapan Nabi #& tentang seorang lelaki yang terus menerus berpuasa 


4 HR. Muslim (pembahasan: Zuhud dan kelembutan hati, 2958): At-Tirmidzi 
(pembahasan: Zuhud, 2342 dan pembahasan: Tafsir, 3354), Ahmad (3/24, 
26 dan Az-Zuhd, 58), dan Ibnu Al Mubarak (Az-Zuhd, 497). 


406 


Hilyatul Auliya" 





(tanpa. ada hari berbuka), maka beliau bersabda, Ta tidak berpuasa 
dan tidak juga berbuka” 


Diriwayatkan juga dari @atadah, Syu'bah, Al Hajjaj bin Al 
Hajjaj, Hisyam, Hammam, Sa'id dan Aban. 


Ea: Ter SY AA 


en 3 ar LN DX os 2 Ina 
23 alan AS Kara Ge ae ph (YG 


3 8-9 


Tg 335 -g aga Fs Taat “JG 25 
5 aa ngan bagan Inap Ja -JE 


DA BII Hei Abas 


2086. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami dan Al Husain bin 
Ishag menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abu Hurairah 
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin 
@utaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran Al @aththan 


$$ HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1162): Abu Daud (pembahasan: Puasa, 
2425) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 767). 


407 


Hilyatul Auliya' 


menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Mutharrif, dari 
ayahnya, dari Nabi $&, beliau bersabda, "Dibayangkan kepada anak 
Adam sembilan puluh sembilan kematian. Bila ia luput dari kematian- 
kematian itu, maka ia akan mencapai usia tua hingga mati" 


Imran meriwayatkannya sendirian dari Matadah. 


HAL oi Bt) 2 Katun Wla- 5Y AV 


JB AI Pn (aa aa 2ju PU 


4 o- Pen oOL AN 9 4 Gi AG 


Kep as ea den ME 

OP ab AP oh Sia ap Peni 

er pa ja) Si dal Jia 
23 


2087. Muhammad bin Ishag bin Ibrahim Al @adhi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Amr Al Bazzaz 


46 Hadits ini hasan. 


HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Takdir (2150 dan pembahasan: Sifat kiamat. 
Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani di dalam Sunan AT-Tirmidzi, terbitan 
Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


408 


Hilyatul Auliya" 





menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abdul @uddus 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mutharrif bin 
Abdullah, dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah & bersabda, 
tKoutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Dan 
sebaik-baik agama kalian adalah wara' (shalih dan takwa).” 17 


Tidak ada yang meriwayatkannya secara bersambung dari Al 
A'masy selain Abdullah bin Abdul @uddus. Diriwayatkan juga oleh 
Jarir bin Abdul Hamid dari Al A'masy, dari Mutharrif, dari Nabi 8, 
taripa menyebutkan Hudzaifah. Diriwayatkan juga oleh @atadah dan 
Humaid bin Hilala dari Mutharrif, dari perkataannya. 


(178-B). YAZID BIN ABDULLAH 


Di antaranya juga adalah Abu Al Ala" Yazid bin Abdullah 
Asy-Syikhkhir, saudara Mutharrif, ia banyak disebut-sebut dengan 
masyhur dalam hal ibadah, dan perkataan disebut-sebut walau hanya 
sedikit. 


Di antara yang dihapal darinya, "Bahwa dikatakan kepadanya, 
“Apa tidak sebaiknya kita membuatkan atap untuk masjid kita?” Ia 


“1 Haditsini dha'if 
HR. Ath-Thabarani (A/ Ausath dan Al Bazzar sebagaimana di dalam Majma' 
Az-Zawaid, 1/120). 
Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Abdul 
Ouddus, ia dinilai tsigah oleh Al Bukhari dan Ibnu Hibban, dan dinilai dha'if 
oleh Ibnu Ma'in.@ 


Hilyatul Auliya" 


berkata, “Perbaikilah hati kalian maka masjid kalian akan melindungi 
kalian.” Ia juga mengatakan, “Sesungguhnya penghuni neraka adalah 
orang yang tidak tercegah oleh rasa takut kepada Allah dari sesuatu 
yang dianggapnya tersembunyi bagi-Nya'.” 


B- A.A Lo A o- Pt 


Ujian pi Kaban Gi AI AP SAS —Y AA 
Ta Ea5 IE apl Gi ai GAS -JU 
oi IU GP oi SS B5 JB OS 


# 


“ ta al Sl) na 2 ng “JG Ni 5 
dero Ab aa ta 


: o v Aa aa an Ka aa Ega? NA Tang 
SR AT US aa 

2088. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Syarik menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syihab bin Abbad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Budail bin 
Maisarah, ia berkata, “Mutharrif berkata, “Aku dianugerahi Afiyah 
(keselamatan) lalu aku bersyukur adalah lebih aku sukai daripada aku 
mendapat petaka lalu aku bersabar.” Sementara saudaranya, Al Ala ', 
mengatakan, “Ya Allah, mana pun itu yang lebih baik, maka 
segerakanlah untukku'.” 


410 2 


Hilyatul Auliya" 





“3 


ta ID Ip AA Ui IMA 


€ 


Sa Sya 3 AN Ka “JB Pn 5g Ke #1 
Jis 2g Tg SN s 3 (CAS JB 
bara kenali Saba sn 


alat ab Ja At aras 


EN 


N» 


2 £ nd "14 P3 . Ta Tu ” 

ds :J6 3 Kn K9. JB Ia) mp 
sa Aa 2 a ae 8 8 - aU 

K3 3 GS IE JB CA Ia 


PI - 


OB Dan JG AA K2) CL Lana) Kia 
Tg FE AB & One ip Hp ara 
San Ter KW NA ha 
x kai 2 sd OS AI SI La ip 


411 


Hilyatul Auliya" 
Seng DELAN An Tee soo (BSN 


AE A8 35 SE 533 IN el IE Nia 


NA SA Bi AS Yaa Ea Fa 
CA Ia 


2089. Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Mukram menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Musyrif Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Amr bin As-Sakan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
sedang di tempat Sufyan bin Uyainah, lalu seorang lelaki dari warga 
Baghdad berdiri kepadanya, lalu berkata, "Wahai Abu Muhammad, 
beritahulah aku tentang perkataan Mutharrif: “Sungguh aku 
memperoleh kesejahteraan lalu aku bersyukur adalah lebih aku sukai 
daripada aku mendapat cobaan lalu aku bersabar.” Apakah itu lebih 
engkau sukai, ataukah perkataan saudaranya, Abu Al Ala': Ya 
Allah, aku rela untuk diriku apa yang Engkau rela untukku '?' Sufyan 
pun terdiam sejenak, kemudian berkata, “Perkataan Mutharrif lebih 
aku sukai.' Lalu lelaki itu berkata, “Bagaimana bisa, sementara orang 
ini (Abu Al Ala") telah rela untuk dirinya apa yang Allah rela 
untuknya?" Sufyan berkata, “Sesungguhnya aku membaca Al Our 'an, 
lalu aku dapati sifat Sulaiman bersama kesejahteraan yang beliau 
alami: 'Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat 
(kepada Tuhannya)" (Os. Shaad (38): 30), dan aku dapati sifat Ayyub 
bersama bencana yang dialaminya: 'Dialah sebaik-baik hamba. 
Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya)! (@s. Shaad (381: 


412 


Hilyatul Auliya" 





44), maka kedua sifat itu sama, yang ini sejahtera dan yang ini 
mendapat bencana. Lalu aku dapati kesyukuran setara dengan 
kesabaran, lalu karena keduanya setara, maka sejahtera yang disertai 
kesyukuran lebih aku sukai daripada bencana yang disertai 


kesabaran'. 


3 15 JB MU KI MI is - aan 


d— Udh Ph Ja 9 CA G A Ak 
BA AG Upi SN de 


Esoa 


ab s Lead CA Uu Ss tera - JB SI 
Pn jod sad real - JB 


Gs Te  : 5 Ju 25, gs 3 £ 


2090. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Ali -yakni Ibnu Ishag- 
menceritakan kepadaku, Abdullah -yakni Ibnu Al Mubarak- 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sallam bin Abu Muthi' 
menceritakan kepada kami dari Tsabit, ia berkata, “Al Hasan sedang 
berada di suatu majlis, lalu dikatakan kepada Abu Al Ala” bin Yazid 


413 


Hilyatul Auliya' 


bin Abdullah Asy-Syikhkhir, “Berbicaralah.' Maka ia pun berkata, 
Perlukah aku?" Kemudian ia menyebutkan perkataan dan 
pembekalannya serta pelengkapnya. “ Tsabit berkata, "Maka itu 
menakjubkanku'.” 


Di antara riwayat-riwayat musnadnya adalah apa: 


dora Daan ae Hara —NY.AN 

JA Ken ra YG KENA gan Ai aa 
al moga Me ih ena AI ae XS 
JB KIE JS 3 Pat Cab : Jb rage 


- - s3 .f y o- Ba - 
"3 BA JB da AI ae 1 LIL 


23 ENG BE 2 da3 aka eU dp ya & 3 
LAN Ag PE Pra AN dak Ia Lal 


» 4 


BSN NI BPA Sa Sand Hb Ya 


414 





Hilyatul Auliya" 


2091. Al Hasan bin Hamawaih Al Khats'ami dan Ibrahim bin 
Hushain Al Wadi'i menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Abbas bin Al Fadhl Al Bashri menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Nashr bin Hammad Al Bajali menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Malik bin Abdullah Al Azdi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yazid bin Abdullah Asy-Syikhkhir Al Anbari menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah @ bersabda, 
"Barangsiapa membaca: gul huwallaahu ahad (surah Al Ikhlaash) di 
dalam sakitnya yang ia meninggal padanya, maka ia tidak akan 
terfitnah di dalam kuburnya, aman dari himpitan kubur, dan malaikat 
akan membawanya dengan pundak mereka pada Hari Kiamat hingga 


diseberangkan dari titian jembatan menuju surga. "48 


- es B- 3 10 4 o- Rn 


KAI JB aka Ip AI KS SAS —Y AN 


0 Al oE 5 Sa 


OP AN EA BII 3 LA SK 
P KENAI AB) 3 Ia EA IE ujaa 


dd PTE or IN KS 3 Ing NI S 


48 Hadits ini sangat dha'if 
HR. Ath-Thabarani (A/ Ausath sebagaimana di dalam Majma' Az-Zawa 'id, 
10/145, 146). 
Al Haitsami berkata, “Tidak diriwayatkan dari Nabi SAW kecuali dengan 
sanad ini. Di dalam sanadnya terdapat Nashr bin Hammad Al Warrag, yang 
dinilai matruk (haditsnya ditinggalkan).” 


415 





Ku 


Hilyatul Auliya” 


Sop ia IE IbM JAh J6 :06 
s6 Kaka 3 aa BE Ju 


KA Br 


BIG du d ol, e Bay 3 


2092. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Bakar Ahmad bin Amr Al Bazzaz menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Azhar bin Jamil menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sa'id bin Rasyid Al Jurairi menceritakan kepada kami dari 
Abu Al Ala' Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dari ayahnya, ia 
.berkata: Rasulullah & bersabda, "Sesungguhnya Allah menguji 
hamba-Nya dengan rezeki untuk melihat bagaimana ia berbuat. Jika 
ia ridha maka diberkahi, dan jika tidak ridha maka tidak diberkahi.” 


Ahmad bin Amr Al Bazzaz berkata, “Kami tidak mendengar 
hadits ini kecuali dari Azhar dengan sanad ini.” 





(179). SHAFWAN BIN MUHRIZ 


Di antaranya juga adalah sang ahli ibadah yang banyak 
menangis lagi memfokuskan doa, Shafwan bin Muhriz Al Mazini. 


416 


Hilyatul Auliya 





Box 10 2 £ 


JASA OP mal BE jl EL —y. ar 


20. 4 0 Ni : 


Se ane ha Na 
Ae CAN 2 an Jalan “h ed 
Iko Kd alan OP coli 
- 3 A33 dal A 355 IS 2JB Hp 

an Sa 


2093. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah Al 
Ala' menceritakan kepada kami dengan cara imla', ia berkata: 
Ahmad bin Yahya Al Hulwani menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Hisyam, dari Al Hasan, bahwa Shafwan bin Muhriz berkata, “Apabila 
aku pulang kepada keluargaku dan mereka menyuguhkan roti 
kepadaku, lalu roti itu menghilangkan lapar dariku, maka Allah 
mengganjar para penghuni dunia dengan keburukan.” 


o Bo 3 & o & o- Pa 


Tt mabung —Y.AL 


Ce Me (aer Ia pl Ba 


"4 


PE IP Aya AE is A5 


Gx 


417 


Hilyatul Auliya' 


Ka Ou JB To AKP JI 


Para 
2 ee 


TA AU aja G3 Bi Ai HP 
pam se asdi) | Kop Gala Aa3 HA TAAL 
o- 4 Pd 3 

tah Lawas SAI ha, Tag 

2094. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Ya'la Al Mushili menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Abu Hammad menceritakan kepada 
“kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari 
Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin Rabah, ia berkata, “Adalah 
Shafwan bin Muhriz apabila ia membaca ayat ini: 'Dan orang-orang 
yang lalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan 


kembali" (Os. Asy-Syaraa' (26): 227), ia menangis, sampai-sampai 
aku mengatakan, “Telah retak rangkaian dosanya'.” 


ht 40 AG 


Nu Me Si ae aa NG 
Aan Gp 4 


KA BIS 13 Neo A3 A X5 A4 Ear 


ta Va 


Sapa kara - J8 cols 3g EN A3 


0 


4 0 A3 at & 4 : aa : 
PP 3 VX Vika “JG CO yana u 


418 





Hilyatul Auliya” 


Apa sa ga Ogan IL “JG Naa 
Ab SAT Uakto 6 JB Cl 013 NG 


? 


Jet CB Gp UG al ASN 2 23 
Sr ara Gs, HA uap yaa 


2095. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Abdullah bin Syirzad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahdi bin 
Maimun menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghailan bin Jarir 
menceritakan kepada kami tentang Shafwan, ia berkata, “Mereka 
sedang berkumpul, termasuk dia dan saudara-saudaranya, namun 
mereka tidak melihat penyentuh hati, ia berkata: “Wahai Shafwan, 
berceritalah kepada para sahabatmu.” Maka ia pun berkata, 
'Alhamdu lillah,” lalu menyentuh perasaan mereka, hingga 
meneteslah air mata dari mata mereka sehingga mata mereka 
bagaikan mulut kantong air.” 


PPT 30 & 


TR 


si 2 


SB arab 1 AS El Ag ss 


419 


Hilyatul Auliya 


Ji gan Sih yA 06 La Hd 
HIU aa 3 OT st 33, Ula Akan pp 
JB Uet3 J3 Ie US LALG 13 Oli 
ah GA 3 Je A3) ai 3 AS jas 
Ag da JR JUN ak 2 dya 3 donlod 
ea IN DIN, AI Ls JG Igito 


N 1 Ta t) 


Iko AA S 5 uje ON 
AG ci 3 ja 2 A 0 4 
aa “ta AG JB :JG ana 


. 
# 


UE MK LAB LO ae Lp & 
DAN, PA JB ak SIN TE OSU 


420 


Hilyatul Auliya 





P4 Ps 
- o£ 0 A 


AA Doa Ag LE OIL 2 
Sanu bag Tae ja 


2096. Diceritakan kepadaku dari Abdullah bin Ahmad bin 
Ugbah, ia berkata: Hammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far menceritakan kepada kami dari Tsabit, ia berkata, “Ubaidullah 
bin Ziyad menangkap anak saudara Shafwan bin Muhriz Al Mazini, 
maka orang-orang pun mengadukan kepadanya, dan tidak seorang 
pun kecuali berbicara kepadanya mengenainya, namun ia tidak 
memandang perlunya penyelamatan. Pada malam harinya, ia 
bermalam di tempat shalatnya, ia shalat lalu tidur di tempat 
shalatnya. Ketika ia sedang tidur, tiba-tiba ada yang mendatanginya, 
lalu berkata, “Wahai Shafwan, bangunlah, lalu mohonlah 
keperluanmu dari arahnya.” Ia berkata, “Aku lakukan.' Lalu ia pun 
bangun kemudian wudhu lalu shalat dan berdoa. Maka Ibnu Ziyad 
terjaga karena keperluan Shafwan di sebagian malam, maka ia 
berkata, "Bawakan anak saudaranya Shafwan. Lalu para penjaga, 
pasukan keamanan dan obor datang, lalu pintu-pintu penjara dibuka 
hingga mengeluarkan anak saudaranya Shafwan, lalu dibawakan 
kepada Ibnu Ziyad. Ia berkata, “Engkau anak saudaranya Shafwan?' 
Ia menjawab, “Ya.” Maka Ibnu Ziyad pun melepaskannya. Lalu tidak 
berapa lama pintunya diketuk, maka ia berkata, “Siapa ini?" Dijawab, 
“Aku fulan. Sang Amir terjaga di sebagian malam, lalu datang para 
penjaga dan pasukan keamanan serta dibawakan obor, lalu 
dibukakan pintu-pintu penjara, lalu aku dibawa, kemudian aku 
dilepaskan tanpa jaminan.” | 


421 


Hilyatul Auliya- 


t Z “ 
2 s PJ AA 


AJ gate Dat al GA SNN 


£.. LX 
A0 2 D- G - - 4 0 Pd 2 o- Pa, 


ep la Ld JB Ka LAN JS Lado 
JA PUKG FA ABS 28 Ke 
5G . JG YP d Das 3 e Pan 
2 aa 5 3 DU ee NU 


BL IS La 3 AL lie Ia SAI HlAS Lp 
SR A3 Ulik WS JB SY JS 


AE EN AP IS dani 


2097. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdurrahman bin Sali'n menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Hilal, 
Tsabit menceritakan kepadaku dari Shafwan bin Muhriz, ia berkata, 
“Nabiyyullah Daud #2 mempunyai satu hari yang ia merintih, ia 
berkata: “Merintihlah dari adzab Allah, Merintihlah dari adzab Allah, 
Merintihlah dari adzab Allah.” Lalu pada suatu hari Shafwan 
menyebutkan itu ketika ia di majelisnya, maka ia pun menangis 
hingga hanyut oleh tangisan, lalu ia berdiri.” 


422 





Hilyatul Auliya 


P4 
Ao Ao £ Pa 


Pn an —NGAA 
ae Tea an SAN Gp EA A5 :JB 


3 BE 4 0 


CSI Aa Pa NA Gala gp Jae 0 
Ju YP d Iko ul e. naa 
NASI ALA La Pa ala Ian tato 1 
Kat Ba 2 Ka 
S1 Jp SO 3 DI La 
Jaai ET KA Ka an NE) 
ASI Do su) ( SEKEN 


2098. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Bakar bin An-Nu'man menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Sa'id bin Sabig menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada 
kami dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Shafwan bin Muhriz, ia berkata, 
“Ketika aku sedang di hadapannya, masuklah kepadanya seorang 
pemuda dari kalangan penurut hawa nafsu, lalu ia menyebutkan 


& 
t. 
ts 
g 


sesuatu kepadanya, maka ia pun berkata kepadanya, “Wahai 
pemuda, maukah aku tunjukkan engkau kepada kekhususan Allah & 


423 





Hilyatul Auliya” 





yang dengannya Allah mengkhususkan para wali-Nya? Allah & 
berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu: tiadalah 
orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila 
kamu telah mendapat petunjuk" (Os. Al Maaidah (5I: 105) 


Para Ka era Lan nana Oa ju 


£ » Ti 


“JG uy ENG Ka 


da Oa —Y A4 


X an Pd 


233 Ke AB Et 
uv Nite An Ju tali vi Ae Un aa -JB 
Sa A5 GB mg Uh, AA 


.. 0 2 A PPN 


DA al) IG ATA sad ai bt 


2099. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Yahya Al Hulwani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Yunus menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Wasi' menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
melihat Shfwan bin Muhriz dan beberapa orang di masjid dekat 
darinya, sementara para sahabatnya berdebat, lalu ia berdiri dan 
mengibaskan pakaiannya, lalu berkata, “Sesungguhnya kalian ini 
hanyalah koreng'.” 


424 


Hilyatul Auliya' 





BL IG colt eta Sie 3, Mt: 


2G 


Al OS () pra ge ON giro af wae us (da 


BG 3 S3 


Ke Tr 2,23 0 


2100. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Abu Sahl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Muhammad Al Absi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit, "Bahwa Shafwan 
bin Muhriz mempunyai tempat yang khusus baginya yang di 
dalamnya terdapat batang pohon, lalu batang itu pecah, maka 
dikatakan kepadanya, “Tidakkah engkau memperbaikinya? Ia 
berkata, “Biarkanlah, besok juga aku akan mati'.” 

Shafwan meriwayatkan hadits-hadits musnad dari sejumlah 


sahabat, di antaranya: Abdullah bin Umar bin Khaththab, Abu Musa 
Al Asy'ari, Imran bin Hushain, dan Hakim bin Hizam #&. 


Hilyatul Auliya" 

o Lo A0 3G. $ pn E Ka. 
Oi Hop Kabua S0 pl BAL YAAA 
- - 2 


AI at or AA Ip KAA CAS IE II 
:JU (DUS Ana uv SAI IX tara :JU 
3 5 

Ola US GI 3 Ag S 0 aan Wa 

: 2 y Os Pn a- Ld KUA o o 
Kade Age TAS Ol NE UT JB RA ui 

.5. a o- go 2 2... Ju Sen F3 
HS tel KS IG Ja) 6 HI 
| 5 a ana en IN 8, AN ag 2 
2 Ji Hg dala Aj ce PNY, da Lanamn 
o Lo 2. Naa Ss Dea Ia KT aa 2 3 
OP oa 9 "da dina Ad Jas 1) 


3, - - ea an KEL - P3 20 aa - G. 8 
MS Ale maa ol 0S RA Ap JR SPA 


.. 


SR ia 5 Tem dgn 


bim UI daa Ls 
dang La aki uh Gu 3 
Ha SI BNN JUS Eh et Ramlah 


O tp 020 G9 ntt 9. £ 2 aa 
055 Se BAN KI NN nge Je 


426 





A 


Hilyatul Auliya" 
: z5 VI 


JG NA asa (My bell & 
Ia da Aa S3 1335 data 


2101. Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Al Haitsam 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ahmad bin 
Abu Al Awwam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul 
Wahhab bin Atha" Al Khaffaf menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari @atadah, dari 
Shafwan bin Muhriz, ia berkata: Ketika Abdullah bin Umar sedang 
thawaf di Baitullah, tiba-tiba seorang lelaki mencegatnya, lalu berkata: 
Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana engkau mendengar 
Rasulullah & bersabda tentang pembicaraan rahasia? Ia pun berkata 
kepadanya, “Aku mendengar beliau bersabda, "Seorang mukmin 
mendekat kepada Rabb-Nya 4 pada Hari Kiamat, seakan-akan ia 
adalah seekor anak kambing, lalu Allah menempatkan tutupan 
padanya (yakni menutupinya), maka ia pun mengakui dan berkata, 
Wahai Rabbku, aku mengakui.” Lalu Allah berfirman, "Aku telah 
menutupinya untukmu sewaktu di dunia, dan hari ini Aku 
mengampuninya untukmu.' Lalu diberikan lembaran catatan 
kebaikannya. Sedangkan orang kafir dan orang-orang munafik, ia 
dipanggil di hadapan para makhluk. Orang-orang inilah yang telah 


427 


Hilyatul Auliya ' 


berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah 
(ditimpakan) atas orang-orang yang lalim) 9 

Sa'id dan @atadah berkata, “Maka engkau tidak menemukan 
seorang pun yang kehinaannya tersembunyi dari para manusia 
lainnya.” . 

Ini hadits shahih disepakati. keshahihannya dari hadits 
@atadah. Diriwayatkan juga darinya oleh sejumlah sahabatnya, di 
antaranya: Abu Awanah, Hammam, Aban dan lainnya. 


- LX 
2 Peradi 


Loka aman Oa Men GAS NY 


P4 | - 
o--.90 520 1 LB 
. 
. 


) Lb Jas PA TA ena an 


Oo 


Pa La ja YI Ka pa .JG JI ana F3! pe. “JG | 


2 


Os 18 GP gi Igio 15 AB He 
KE To Sih IE Boa yi 
35 AS JG na & Un LAGI Ting 
oa JA ab JB IU One WA, 


9 HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4685) dan Muslim (pembahasan: 
Taubat (2768/52). 


428 


Hilyatul Auliya" 





A4 


ia Jl 58 UG Ula 35 Ula A3 Ads :JG 
25 Apa JS JA OS JB OS GS ASI 


Wap FP ga IS 
Wilis 5 VSU LIA Oras UI oi ju, 


# Sen os 


KA aa bi Mad BB CI JB 
AGAR OS LS IE al dea 


2102. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Jami' bin Syaddad, dari Shafwan bin 
Muhriz, dari Imran bin Hushain, ia berkata: Rasulullah $& bersabda, 
"Terimalah kabar gembira, wahai Bani Tamim." Mereka berkata, 
"Engkau telah menyampaikan kabar gembira kepada kami, maka 
berikanlah kepada kami." Beliau bersabda, "Terimalah kabar gembira, 
wahai warga Yaman." Mereka berkata, "Kami telah menerima, kami 
telah menerima. Maka beritahulah kami tentang awal perkara ini, 
bagaimana jadinya?" Beliau bersabda, "Allah itu sebelum segala 
sesuatu, dan 'Arsy-Nya di atas air, dan Dia menulis segala sesuatu di 
dalam Adz-Dzikr." Lalu seseorang datang, lalu berkata, "Wahai Imran, 
untamu lepas dari ikatannya." Maka aku pun keluar, ternyata 
fatamorgana menghalangiku darinya, maka aku pun keluar 


429 








Hilyatul Auliya ' 


mengejarnya, maka aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu 
(setelah aku keluar).20 


Ini hadits shahih disepakati keshahihannya dari hadits Jami', 
dari Shafwan. Diriwayatkan juga dari Al Almasy oleh mayoritas 
sahabatnya. | 


2, 
2G . 


bd —YI.Y 


2S u Haa 03 Kan 
Pa aa 


SP JII K5 Ah anal XS GIS JB 


AE GAS 1IB ab al eh 396 GAS IE 


at Pre A2. X0 w Z - ig - 2 P “0, £ 
Ol Ayang Ka AN Uap Can SR INSAN 
Pp o 3 » - 2 ot Aa : T : y - 8 
Bp ika 
2103. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 


s0 HR. Al Bukhari (pembahasan: Awal mula penciptaan, 3191). 


430 





Hilyatul Auliya' 


kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abdushshamaad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, 
.ayahku "menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud bin Abu Hind 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim Al Ahwal 
menceritakan kepada kami dari Shafwan bin Muhriz, ia berkata, 
“Abu Musa Al Asy'ari berkata, “Sesungguhnya aku berlepas diri dari 
apa yang Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya. Sesungguhnya 
Rasulullah & berlepas diri dari orang yang membotaki, merebus dan 
membakar'.” 51 


| Ini hadits shahih menurut syarat Muslim, ia meriwayatkannya 
di dalam kitab Shahihnya. Abdul Wahid bin Sa'id At-Tannuri 
meriwayatkannya sendirian dari Daud bin Abu Hind. 


B- LA Ao ( 


2 "Ia Aan Pm Apa I— NN 
ba kabar IE MEA KH op 
Lg Hp II AA GMS AI daya Da 


ge Kana 


YP Aga Tan “JG Gan 2 AR Ap Wa— 
pelan neng nia an 
3 Ag ale SA sa Ceko ag An Ka “JG 


S1 HR. Muslim (pembahasan: Keimanan, 104). 


431 


Hilyatul Auliya' 


CNG KG oki na Ju y aa 


K0 


Yg SEN In KU BI Ip 2 
Ab Eh Ya Pp ag aa 


# 
of” 


Pee a Iorban 





| 


2104. Abu Mas'ud Abdullah bin Muhammad bin biss Az- 
Zuhri menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ahmad 
bin Sulaiman Al Harawi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul 
Wahhab bin Atha” menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id 
menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Shafwan bin Muhriz, 
dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Ketika Rasulullah & sedang di 
antara para sahabatnya, tiba-tiba beliau bersabda kepada mereka, 
'Kalian mendengar apa yang aku dengar?" Mereka menjawab, “Kami 
tidak mendengar apa-apa.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku 
mendengar rintihan langit, dan tidaklah tercela ia merintih. Tidak ada 
satu jengkal pun di sana kecuali di atasnya ada malaikat yang sedang 
sujud atau berdiri”? 


Ini hadits gharib dari hadits Shafwan bin Muhriz, dari Hakim. 
ia meriwayatkannya sendirian dari @atadah, dari Sa'id bin Abu 
Arubah. 


S2 Hadits ini dha'if 
HR. Ath-Thabarani (A/ Kabir, 3122) dan Ath-Thahawi (Musykil Al Atsar, 
2/43). 


432 . 


Hilyatul Auliya" 


(180). ABU AL ALIYAH 


Di antaranya juga adalah si pemilik perihal-perihal luhur dan 
amal-amal yang tersembunyi, Rufai' Abu Al Aliyah, yang nasihat- 
nasihat mengenai kelaziman ber-iftiba' (mengikuti tuntunan yang 
benar), dan pesan-pesannya mengenai menjauhi perkara-perkara 
baru yang mengada-adakan hal-hal baru (membuat bid'ah). 


Dikatakan, bahwa tasawwuf adalah rela dengan pembagian 
dan lapang dengan nikmat. 


£ g 
Ng AG 


SIB MA 3 Al AS SAS —YI 0 


z 


340 A 


1 Saba 5 Ea 536 Klu laeda 
Sea “JG Tam) PP an 


Pap 


Ad Op NG ES 1G Cena 


SD Vai gg PS TA 
ds 


2105. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ja berkata: Hajib bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Isma'il Al Ahmasi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, 


433 





Hilyatl Aya — 


Khalid bin Dinar menceritakan kepadaku dari Abu Al Aliyah, ia 
berkata, “Aku mempelajari Al Kitab dan Al @ur'an, namun 
keluargaku tidak mengetahuiku dan tidak sama sekali terlihat tinta di 


pakaianku.” 
- 0 o ..@ £ 0 AD A ... £ 
GA og Ke 3 Karaa Upeel YAA 


aa 


Tata ata IA s 0 48. HB aa Ni AS 
"JB clagh Ap Kaban WAS JB DOS Las 
GS ES IU geni) Yi daa Gie 


o z 


£ LG 0. & 3 “3 Ae 28 £ o - 1 # 
Ol data YE Ol 1d ASRI UI oaaa 1JE 


R4 90. € 2 - - o 090 ke PN Oo 
. : & : 23 Da r) 
nan 9 "JG Maa up gai “Luh P2 
: - - 
“ 


ore “ai £ Ta? o- 2. MEA Bas £ 
26) RA pl ASI KS 35 idaih ASN UI 


Le Kerta dana Mean Nan Aa ag 2 
Snalemadi Ol ORI Ce Ha pel So Ll 


2. - 

Nala Nay FIS 

2106. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan 
kepada kami mengenai apa yang diizinkan bagiku, ia berkata: 
Muhammad bin" Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Khalidah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Abu Al Aliyah berkata, “Sesungguhnya sebaik-baik shadagah adalah 


434 


Hilyatul Auliya" 





engkau memberi dengan tangan kananmu dan menyembunyikannya 
dari tangan kirimu'.” Ia berkata: Dan aku juga mendengar Abu Al 
Aliyah berkata, "Abdul Karim Abu Umayyah mengunjungiku, ia 
mengenakan pakaian wol, maka aku berkata, “Ini pakaian para rahib. 
Sesungguhnya kaum muslimin apabila saling bad mereka 
berhias.” 


5 AI Gis JB ad Bas YAN 


o a oo ah & aa 3 o BA 
3 MI AS Gi 0 Pang 0 keba 


“ Pe 


& ag e 

2107. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 

bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Abdul Jabbar bin Al Ala" menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada “kami, Nu'aim 

menceritakan kepadaku dari Ashim, ia berkata, “Adalah Abu Al 

Aliyah, apabila orang-orang yang duduk kepadanya lebih dari empat 
orang, maka ia berdiri.” 


435 





Hilyatul Auliya 
sak setan mean HP A 
SA era RI 13 S AI GiL :JU 
CSI jins 2 MN BAS Jb Hb gi dee 3 
Ja Je IS 2 ga ua Pa OP 
Hy Up Jae Up ee Th AN 
MIE AN  O6 ap ep 1 dc 
BO 10, ara at 


2108. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Bakar bin An-Nu'man menceritakan kepada 


pe 


kami, ia berkata: Muhammad bin Sa'id bin Sabig menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada 
kami dari Ar-Rabi', dari Anas, dari Abu Al Aliyah, ia berkata, 
“Lakukanlah ketaatan dan cintailah orang yang melakukannya, dan 
jauhilah maksiat dan musuhilah orang yang melakukannya. Jika Allah 
menghendaki maka Dia mengadzab mereka yang bermaksiat 
terhadap-Nya, dan jika menghendaki maka Allah mengampuni 
mereka.” 


436 





Hilyatul Auliya" 
ja PUS A5 Uiaoe YAA 

Ga Bg Ep Ma His -JU 
sae W yeoja 


, 


- £ 


er | Pan A Lt af “ul Pe SI 
AGAN SAR Ca 


2109. Abdullah bin Ali bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
“ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Sawwar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Ala" bin Amr Al Hanafi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada 
kami dari Ashim, dari Abu Al Aliyah, ia berkata, “Aku tidak tahu 
nikmat mana yang lebih besar. Allah menunjukiku kepada Islam, 
ataukah Allah melindungiku dari hawa nafsu-hawa nafsu ini?” 


@- 


Ken en Pe Pen an SEN 


er travag Ka 6 Bts K3 Ui (al 
JB (Bbw Pap Kaban (ve eya Ha ra "JB (akar ge Jual 


437 








Hilyatul Auliya" 


Pa 
3 0o- Pd 


ne 3 & IS Hana “JG clan P1 SA 
“JG ara A3 2 JI Pe “2-aju 
MSe, Hz EA IG dare apa MY rar 
DAA Id Y, SUYI H5 La Ba, 


ot 1 Na ot 33 Haa € - 
ae ae aa Be Nun ta 


0 £ Aa 


ol 35, Kejang 1 ap Bi Is abi) 3 
... 0 - 3 mL 2 Oo. $ . 3 
cAN 9 SU Ann IS atau Ne SI Mn 
Ta Hat jan 2 2 - tee AP Ur “20 
YA SI OP Wp Ka SAI 
selaad 
2110. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami dari Ma'mar. Abu Hamid bin Jabalah juga 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hammam menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Dari Ashim Al Ahwal, dari Abu Al Aliyah, ia 


berkata, “Pelajari Islam, lalu setelah kalian mengetahuinya, maka 
janganlah membencinya. Dan hendaklah kalian menempuh jalan 


438 





Hilyatul Auliya" 


yang lurus, karena sesungguhnya itulah Islam, dan janganlah kalian 
menyimpang dari jalan itu, ke kanan maupun ke kiri. Dan hendaklah 
kalian mengikuti sunnah Nabi kalian & dan para sahabatnya sebelum 
mereka membunuh sahabat mereka dan sebelum mereka melakukan 
apa yang mereka lakukan selama lima belas tahun. Dan hendaklah 
kalian menjauhi nafsu-nafsu yang beragam ini, karena sesungguhnya 
itu melahirkan permusuhan dan kebencian di antara kalian.” 


Ibnu Al Mubarak menambahkan di dalam haditsnya: Ashim 
berkata, “Lalu aku menceritakannya kepada Al Hasan, maka ia pun 
berkata, "Abu Al Aliyah benar dan ia telah menasihati'.” Ibnu Al 
Mubarak berkata, “Lalu disebutkan kepada Ar-Rabi' bin Anas, ia pun 
berkata, "Abu Al Aliyah memberitahuku, bahwa ia membacanya 
sepuluh tahun setelah tiadanya Nabi &'.” 


30 AD. AA 


Lebat oi MASA GP ESA EA AN 
Fama Era -JU Cena 5, Pa GAS :JG 
BA “ae bh adu 
DT ai Aas mela sa S Ka aan -. 
AP! dia) SU 1 Hp IE S3 9 patadad 19 
Ab Carg ARA para! Ki 3 Bur 


439 





Hilyatul Auliya' 


“ 


ubi as iba oi J3 le sa JI 
Its De ji Harto YA Ya TA 
“JUS LA & Pa Al Jb Pengga 


Ta A1 ha3 ae B 


Dan, SC A9 


2111. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Humaidi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
bin Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Ashim Al Ahwal menceritakan dari Abu Aliyah, ia berkata: 
Pelajarilah Al @ur'an, lalu setelah kalian mempelajarinya, maka 
janganlah membencinya. Dan hendaklah kalian menjauhi nafsu-nafsu 
ini, karena sesungguhnya itu melahirkan kebencian dan permusuhan 
di antara kalian. Dan hendaklah kalian mengikuti perkara pertama 
yang dahulu mereka berada di atasnya sebelum berpecah belah. 
Karena sesungguhnya kami telah membaca Al @ur'an lima belas 
tahun sebelum dibunuhnya sahabat mereka -yakni Utsman.” 


Ashim berkata, “Lalu aku menceritakannya kepada Al Hasan, 
ia pun berkata, 'la telah menasihatmu, demi Allah, ia telah jujur 


, »” 


kepadamu. 


440 


Hilyatul Auliya 





2 HAB LA GIS -NAAY 
Can OB cela yaa Bis JG CSI 
Pa) Kara Ju aa Sa Ga. Je SAP 


An ad 5 dala 
i i 5 - o- .£ an - 5 N iGA - 
Alan Ungga jl Kian Ora Sia Gan 
2112. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al. Jauhari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Khaldah menceritakan kepada kami dari Abu Al Aliyah, 
ia berkata, “Aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan 
kananku semenjak enam puluh tahun atau tujuh puluh tahun yang 
lalu.” 


3g ( Op al Pat Ea —YNAY 


o- 4 9 » - Oei Hana Da o 9. Pa Ipa 
AA AE AN aa yaa ep 


:JB « ba 335 1 Gas 2JB as ja A 
JG ot Is aa ia PA NO 


Hilyatul Auliya" 
pe 


CARD SY Ot GP RA LA 


4 0 ke 4 rr Pa 8, “ 3 - 4 Aa an 3 
Tn Cl Ul Nor) KS 4 yag 


LAH JS 3 NI ola OS 


Te 4 NA 


Tn) tg AS 2G —— 2863 : 
3, LIL JG lay 


2113. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
'berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sawwar bin Abdullah Al Anbari menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Khaldah menceritakan kepada kami dari Abu Al Aliyah, 
ia berkata, “Ketika terjadinya peperangan antara Ali dan Mu'awiyah, 
saat itu aku masih muda, maka aku pun bersiap-siap lalu 
menyandang senjataku, kemudian aku mendatangi orang-orang itu. 
ternyata di sana ada dua barisan pasukan yang tidak terlihat 
ujungnya. Lalu aku membaca ayat ini: Dan barangsiapa yang 
membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah 
Jahanam, kekal ia di dalamnya! (@s. An-Nisaa' (41: 93). Maka aku 
pun kembali dan meninggalkan mereka.” 


Hilyatul Auliya" 





“. 
Pa . 


Ma SA SE 
Op Iabea yi 


AA EA IE LE (IP 3 KA Gio 


8 4 


al ae SP (Laku 2 Ma Kara JG OS up 
- 2 
HE MY ol eU al du AI UI 


-— 30 A1. 0 £ 


! 3 90 - er £ Or N, Kian NA Bin Oo 04 

AI ehaiang 9 Ugal AI Kabey Lani | yarato 
“ “ 

| 40 

90) 


” 


2114. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Ali Al Khuza'i menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari 
Tsabit, bahwa Abu Al Aliyah berkata, “Sungguh aku berharap agar 
seorang hamba tidak binasa di antara dua nikmat: Nikmat yang ia 
memuji Allah atasnya, dan dosa yang ia memohon ampun kepada 
Allah darinya.” 


# 
2 Ao. 


HA AS Gis —Y1YNO 


aa! 0 2.90 30 3G. 4 IS - 2 2 e) oi 
(eka CO Ito! aa KJ JB (dp pl 
. AO 30 Pa 


Oo 


Gal up 


443 


Hilyatul Auliya 
Pi ml at 
35 AN KA KAT JK 
SANG SE dadi Ju Pen adu 4 ya 
ve aa Sa PE ai 23 yan Ie 
1g US , AN IK 
A1 ab JELAS Je SIT RI 
| A3 ad 


2115. Abdullah bin Ja'far bin Ishag Al Maushili menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Al Mutsanna 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Auf menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada 
kami dari Ar-Rabi', dari Anas, dari Abu Al Aliyah mengenai firman 
Allah &: "Maka bagi Allah-lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan 
bumi, Tuhan semesta alam" (Os. Al Jaatsiyah (451: 36), ia berkata, 
“Jin adalah alam, manusia adalah alam, sedangkan selain itu ada 
delapan belas ribu alam dari malaikat di bumi. Dan bumi itu memiliki 
empat sudut, di setiap sudut ada empat ribu lima ratus alam. Allah 
menciptakan mereka untuk beribadah (menghamba) kepada-Nya.” 





Hilyatul Auliya" 


NG oten bana C5 YNA 


San mati J Sya 


“03 


SS date 
oa o ja Si Ia sa Cg Po 


Pakan AA gbi J6 


2116. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Yahya Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Al . 
Aliyah, ia berkata: Telah diceritakan kepada kami sejak lima puluh 
tahun: Bahwa seseorang itu apabila ia sakit, Allah 8 berfirman, 
“Tuliskan untuk hamba-Ku apa yang biasa dilakukannya di kala 
. sehatnya hingga aku mematikannya atau Aku melepaskannya." Dan 
telah diceritakan kepada kami sejak lima puluh tahun: Bahwa amal- 


Hilyatul Auliya" 


amal perbuatan itu diperlihatkan kepada Allah. Lalu apa yang untuk- 
Nya maka Allah berfirman, "Ini untuk-Ku dan aku membalas 
dengannya." Adapun yang untuk selain-Nya, maka Allah berfirman, 
"Carikan pahala ini dari siapa yang kalian melakukannya untuknya.” 


Diriwayatkan juga seperti itu oleh Hammad bin Salamah dari 
Ashim. | 


ENY 
jae Di "JG 
JB Gas Af Kas :JE (l 


5 8 TAS se, ea aa aa 


8 — £ 4 


2S LA ale Ji DB SI 2 Uh Kp 


# 
£ 


£ 
Pena Oo Tt Oo. o- 
SU rose Kb ur 4 J5 


2117. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Khaldah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Abu Al Aliyah berkata, 'Pelajarilah Al @ur'an lima ayat- 
lima ayat, karena sesungguhnya itu lebih terpelihara bagi kalian. 
Karena Jibril #2 menurunkan lima ayat-lima ayat.” 


446 


Hilyatul Auliya" 


P .. 8 Ro 345. A& 


(Te ds 1 
108, 9. 2 Kia Bia 30 Y, x0 AG - ' ea 
Ode bas :JU Aabun 0 AI Aap Cia J6 


Saba YAAA 


tanin «s 3 jaka AE IE en 
3 BU ai Pi Na Ah - 
CL IG dot 33 Saha ie db AS 
S3 3 AI 2) 5 - Nan sal 
J6 Pr na an JG 
Aa WA NA KO Pena ian 
AI yong Ip A de ML, ASN, 
Ul ar BT NG NN 3 Au UK 
Saba, OR JASA IS MAS Sak US 


# 


447 


Hilyatul Auliya' 

AT SN IN EN 3 DA IE IN 
« : f KO 5. Ph Pan 
Cena Kla LS Uloms Je 


2118. Muhammad bin Ali dan jamaah menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Ar- 
Rabi' bin Anas. Muhammad bin Abu Ahmad bin Ibrahim juga 
mengabarkan kepada kami di dalam kitabnya, ia berkata: Muhammad 
bin Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari 
Abu Al Aliyah mengenai firman Allah &: "Dan janganlah kamu 
menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah" (Os. Al 
Bagarah (2): 41), ia berkata, “Janganlah engkau mengambil upah 
atas apa yang engkau ajarkan, karena upah para ulama, orang-orang 
bijak dan orang-orang santun adalah tanggungan Allah #&. Dan 
mereka mendapatinya tertulis pada mereka di dalam Taurat: Wahai 
anak Adam, ajarkanlah dengan gratis sebagaimana engkau diajari 
dengan gratis.” Lafazh Muhammad bin Ayyub, sedangkan lafazh Ali 
bin Al Ja'd, "Tertulis di dalam Kitab pertama: Wahai anak Adam, 
ajarkanlah dengan gratis sebagaimana engkau diajari dengan gratis.” 


7 
AD 


KI ep KA KM yh GAS -ya ha 


. 


Hilyatul Auliya' 
3 3 Bab takan Ep Jet Bab :JB 


Tn 
0 


2 ag Ta PEN CNN ia NE) ea 


u dsb Tp 5 ym SI Pl! s5 SIB AI 


3 
3x - LE 


ga 9 Ga 1353 ob Tap oa OP Ker 


os LI RAL - 


Kanan) Agan dJor 9 of Te, Tana 2 


ALA Bi PA alah 


2119. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Musa bin Al 
Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, ia berkata: @urad bin Nuh menceritakan 
kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari 
Abu Al Aliyah, ia berkata, “Aku berangkat menuju seseorang dengan 
menempuh perjalanan beberapa hari. Lalu yang pertama kali aku 
perhatikan dari perihalnya adalah shalatnya. Jika aku mendapatinya 
menunaikannya dan menyempurnakannya, maka aku menetap dan 
mendengar darinya, tapi bila aku mendapatinya menyia-nyiakannya 
maka aku kembali dan tidak mau mendengar darinya, dan “aku 
katakan, “Ia pasti lebih menyia-nyiakan yang selain shalat.” 


449 


Hilyatul Auliya' 


“JG ya 2 Ke YA SA 





Ps 
£ - -.9 $ 


Gl & Nan SP RP Ez ah nd 
AE 2 Ia PN “Ii AI 


2120. Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Abdullah Al @adhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Orang yang mendengar Abu 
Al Aliyah mengabarkan kepadakku, ia berkata, “Tidaklah belajar 
orang yang pemalu dan tidak pula yang sombong.” 


” “ 
4 4 0 X o- 19 - 


Lu £ 


KEPEIA Kan IG apa Gia 
an Dgn an aga te Kara JB ja 
Io KA EA JB 206 BB 
Sa BUSA II Ja ang ae an 

Sel 


. 


450 





Hilyatul Auliya 


2121. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Laits, dari 
Utsman, dari Abu Al Aliyah, ia berkata, “Para sahabat 
Muhammad #& mengatakan kepadaku, “Janganlah engkau beramal 
untuk selain Allah, maka Allah akan menyerahkanmu kepada siapa 
yang engkau beramal untuknya.” | 


". 6G. a. 30 


JG than AT 


& o- 


18 | 
Kd —YIYY 
E 3 — 49 - Ta 0, S0 24G- A6 - 
o 2 on - . X9 2. 9 - 9 : C0, 
OP Si GP Uta Pu Lada "JB 
Lo. LE Le £ Per 36 11 o- 3. 
“4 al sii BI os 2g #2 Pa Na 1 
PA nan” - a30 Nag Pa? o g' Ta 
SI, ISI (gag al ca al Dr) AA OP Spa) 
- eat naa E F : 45 0. 
TeKaa. old op Jall Aa bay ol 
2122. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari At-Taimi, 


dari seorang lelaki, dari Abu Al Aliyah, "Bahwa apabila ia hendak 
mengkhatamkan Al @ur'an di akhir siang, ia menangguhkannya 


An) 


451 


Hilyatul Auliya' 


hingga sore, dan bila hendak mengkhatamkannya di akhir malam, ia 
menangguhkannya hingga pagi.” 


P4 
“. 


Bl AS ep ala Ul —YAYY 


J 
3 AB WAS JB Blah 


10 4G. 3 


| 


Ba MG ea teh o- |. A8 - ate - 
aa dl dB 3 OS tape Lado JB cakra 


. 


8 Pe - P3 £ oa Pa 5 3g 

KEWAI al e eg os! 

2123. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Gutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, ia berkata, “Orang 


yang pertama kali adzan di balik sungai adalah Abu Al Aliyah Ar- 
Rayahi.” 


€ 


JB ak 3 ut j3 -riye 


Papa ca CA J6 EA sa oa 


— - 4 - -- -A £ KG uk 3 s “ 23 
Jaran Na la ana Pi) Sa "JW «c : | 


IP NE AA JUS ta 


452 


Hilyatul Auliya 





£ Pa 


16 


Aa id IA 0 ya II Af OS 
Sa Ai Aa Oma ol J3 LS, 


pg - 

0S 

2124. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Ali bin Anas Al Askari menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abu Ubaidah Al Haddad menceritakan kepada kami dari 

Sa'id bin Zaid saudaranya Hammad, Muhajir Abu Khalid maula 

Tsagif berkata, “Abu Al Aliyah adalah tetanggaku, dan ia pernah 

mengatakan kepadaku, “Tanyalah aku dan tulislah dariku sebelum 
engkau mencari ilmu dari selainku lalu engkau tidak 


, ” 


mendapatkannya'. 


Ne  oe ab re 


3 Lg peni "TO Ang” 0 A0 AG. £ KG 
San aan SA KD MAU UN CO Ba 
(al 51 Jd JB Jet Ld JB OhamA 
2 
“ “ 


Sp Mela ale Ja3 BLM Al OS JB 


JS G3 53 Li (3G gi: 


453 


Hilyatul Auliya' 


MEN (EP 3 Ka 
| ZVI lo 


2125. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada 
kami,-ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khaldah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Adalah Abu Al Aliyah, 
apabila para sahabatnya masuk ke tempatnya, ia menyambut 
mereka, kemudian membaca: “Apabila orang-orang yang beriman 
kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: 
Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih 
sayang." (@s. Al An'aam (6): 54). 


“ 
“9 “ 


Be oke AA 
yana ga 3 TPA ga mna Be Gl 
Pal er os “JG Ea 3 Ss ea wu 
A y U) SL Toar” on 
2126. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, “Abdurrazag 
mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ashim, dari Abu Aliyah, 


454 


| Hilyatul Auliya' 





ia berkata, “Dahuluilah di antara perkataan dengan: Jaa ilaaha 
illallaah.” 


Laba 3 dalan ep KA GIS —YANYV 
Ab J6 tagih JASA 2 Arumi GA 1d 
40 8-5 EA 04 0.2 Io AAA 
: bab 2JE « "3 Surm ye ga 
s & J ma ot de 2 


Ju “JG Ea 2 gr Pata Pp ga UK 


2127. Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Husain bin Muhammad Al Haitsami menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yusuf bin Sa'id bin Muslim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Bakkar menceritakan kepada kami dari Abu 
Khaldah, dari Abu Al Aliyah, ia berkata, “Musa ga berkata kepada 
kaumnya, “Sucikanlah Allah & dengan suara-suara yang bagus, 
karena sesungguhnya Dia lebih mendengarkan itu.” 


455 


Hilyatul Auliya" 


Papa 


Gas :JB Pee en ae Bab -YNYA 


aa “PG & o- ce 2 ne “0 A4 - 0 
“JG SI As Ki JG (3 0 Glbenl 
2 »| 4 Ak: 2 "J6 AA ts . Ie 0. 'Haee f 
SUN Una » ) “3 US yu 

NP | Pi “09 Pt P or - 2.0. 
SA gp A5 yaa y S9 br (Aa Lage IA 
203 2. Pa sanga - 0 9, - 
. meli Le DI 28148 4 3 s9 
2128. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar 
mengabarkan kepada kami dari Abu Al Aliyah, ia berkata, “Isa bin 


Maryam #2 ketika diangkat (ke langit) tidak meninggal kecuali baju 
wol, sepatu penggembala, dan ketapel untuk melontar burung.” 


o aa 


49 


JA —YNYA 
aa KA hose ts “JG 


4 o- 


Koe Ka re JB GL gi ANA BSA Ap 


o EP 3 na SI pia Pi eG anna et 


Ie Kas IE S 1) JG Para Eh Ga ai 


. 


456 


Hilyatul Auliya" 


P Ten 2x 0 


AS UB Sate Ona ana 
Sah LN torsi) OA ag AL 3 nd 


ag AS 3 Or Aang CLS dls Sg 


Sa Da Giga gia Ia 


PM 
s 


Pee Alie na 2 Ap la 3 
AIA AI MS 3 UI Inka 
P3 Kn 8-0 - : TB - 
dh Aa Lae Kerana tes 


s Oo 0. 


"ai 28 O1E Ganas) an ai 2123 CPI 
pia 


2129. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Sa'id bin Al Walid 


457 


Hilyatul Auliya' | 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Muhammad 
bin Sallam menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Mush'ab menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar- 
Rabi” bin Anas, dari Abu Al Aliyah, ia berkata: Sesungguhnya 
Allah #& telah menetapkan atas Diri-Nya, bahwa barangsiapa yang 
beriman kepada-Nya maka Allah menunjukinya. Pembenaran itu 
terdapat di dalam Kitabullah: "Dan barangsiapa yang beriman kepada 
Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." (Os. At- 
Taghaabun (64): 11). Barangsiapa yang bertawakkal kepada-Nya, 
maka Allah mencukupinya. Pembenaran itu terdapat di dalam 
Kitabullah: "Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya 
Allah akan mencukupkan (keperluan)nya." (Os. Ath-Thallag (65): 3). 
'Barangsiapa yang memberinya pinjaman, maka Allah 
mengganjarnya. Pembenaran itu terdapat di dalam Kitabullah: 
"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak." (@s. Al Bagarah (2): 245). Barangsiapa yang perlindungan 
kepada-Nya dari adzab-Nya, maka Allah akan melindunginya. 
Pembenaran itu terdapat di dalam Kitabullah: "Dan berpeganglah 
kamu semuanya kepada tali (agama) Allah." (@s. Ali “Imraan (3I: 
103). Berpegang teguh ini adalah percaya penuh kepada Allah. Dan 
barangsiapa berdoa kepadanya, maka Allah akan mengabulkannya. 
Pembenaran itu terdapat di dalam Kitabullah: "Dan apabila hamba- 
hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku." (Os. Al Bagarah 
(2): 186) 


458 


Hilyatul Auliya" 





PP 
4 0 Pap 


Jp ca Nur DV maa Wa— —YAY. 


4 
R0 ON Kav 2. o X0 AG. 43 9 
op K2 “JG Gbaal Oo Ka-ua Ko J— 


"4 
0. 40 Pa, 


Pj Aa ga anu SP Kis JB (Agan 
an 2 gadi, “JG Ja 
Iron) (tap NE AN LA 
OR 3, SN Sp Dag S3 dls 


DP Gp 


2130. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: @utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ar-Rabi' bin Badr menceritakan kepada kami dari Sayyar Abu Al 
Minhal, ia berkata, “Aku melihat Abu Al Aliyah berwudhu, lalu aku 
berkata, 'Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan 
menyukai orang-orang yang menyucikan diri" (@s. Al Bagarah (2): 
222), la pun berkata, "Bukan orang-orang yang menyucikan diri 
dengan air tetapi orang-orang yang menyucikan diri dari dosa-dosa.” 


Abu Al Aliyah juga meriwayatkan dari Abu Bakar Ash- 
Shiddig, Ali bin Abu Thalib, Sahl bin Hanzhalah, Ubay bin Ka'b dan 
para sahabat lainnya, semoga Allah meridhai mereka. 


459 


Hilyatul Auliya' 


- 
“0. 4 RD 


ID ep aa pl WA YAA 
WI “Ju aa ee paman Tara “Ju 
2 “.. ae Pas o- | 0 8. 
HA En ah yi 
2 2. o 4 
A5 :YG (3 ak 23 ANU eU 
: pa ut: Oya) Pe 
2 Aja WA oha j T 
4£ Pn 2 2 2 2 -. Pa #2 OA 
ME J3 CE II al 3 
na Sean en E 
Io AI daa) JB dB anal SG 
- z 
M0 £ Pa aa 5 ee e .. tan or» 
AW la OlaS) stel dug Ale 
2 Nan KAN M sa : Pa aa o- 
jp IM AA G pelgag AKA GI 
S- Os 2. ja “5 5 . 0 # o 
Sa oalip Ain (S3 Uya Tika 


“ 


(3 


—X 


460 





Hilyatul Auliya" 


2131. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hakkam bin Muslim dan Harun bin Al Mughirah menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Anbasah bin Sa'id menceritakan 
kepada kami dari Utsman Ath-Thawil, dari Rufai” Abu Al Aliyah Ar- 
Rayahi, ia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddig menyampaikan khutbah 
kepada kami, lalu ia berkata, "Rasulullah & bersabda, Bagi yang 
bepergian (musafir) dua rakaat, dan bagi yang mugim empat raka'at. 
Tanah kelahiranku Mekkah, dan tempat hijrahku Madinah. Bila aku 
keluar naik dari Dzulhulaifah, maka aku shalat dua raka'at hingga aku 
kembali 53 


Ini: hadits gharib. Anbasah bin Sa'id meriwayatkannya 
sendirian dari hadits Rufai', dari Abu Al Aliyah Ar-Rayahi, dari Ubay 
bin Ka'b, ia berkata, “Rasulullah & bersabda mengenai firman 
Allah &: 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman" (@s. Aali 


Imraan (3I: 106), yakni setelah pernyataan pertama dari tulang 
sumsum Adam $&." 


- 
o- So AG. 4d AD 


KAL JB AAA Ap Ken Ul —YAYY 


Fa 0 AB. AA 





53 Hadits ini dha'if 
HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 3/165, 166). 


461 


Hilyatul Auliya' 
ia s Ban 5 . 3X090 3 an 2 a Lia EGG 
"JG «3 pala 3 aa aa) Ol gkno 3 WJ— 


0 Pap 


AAS Sis BN ons 


Pj 1 £ Aa, 2 389 cd 
s| Mang le Io MI Jp JB IE SIA 


Pe 


san Keaan 2: LAN Pn 
A - pedal Pd 

Btn mala HA 3 Ah CS 

2132. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ahmad bin Daud Al Muaddib bin Shubh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Shafwan Al @asim bin 
Yazid Al Amiri menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin 
Katsir Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim 
Al Ahwal dan Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami dari 
Abu Al Aliyah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah & bersabda, 
"Sesungguhnya ada tiga orang berkelompok yang pergi, lalu mereka 
terkena hujan, maka mereka pun berlindung ke sebuah goa. Saat 


mereka sedang demikian, tiba-tiba sebuah batu besar menggelinding 
menutupi mereka.” A 


& HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual beli (2215) dan Muslim peean 
Kelembutan hati, 2734) dengan sanad lain. 


462 


Hilyatul Auliya" 





Lalu ia menyebutkan hadits tentang goa tersebut secara 
panjang lebar. Ini hadits gharib dari hadits Abu Daud bin Abu Hind. 
Dahir bin Nuh meriwayatkannya sendirian secara martfu' 


Te PNP LA S AE har 

MA ae Ni di eRan 
Oa Gi NG DP ea Bip Gi JB 
IA BE SE AE 3 UN 
an ae 


Oo 2.0 


aa Ikan Ch LI bal salat", 


og KL. 


AB aah SIR) CB SAE La 
aa SU SA LE Ng JL sa 
el SEL SS OS Ia Ula US 


2133. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Auf Al A'rabi menceritakan kepada kami dari Ziyad bin 
Hushain dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 


463 


Hilyatul Auliya" 


“Rasulullah & bersabda kepadaku di pagi hari Agabah, saat itu 
beliau di atas tunggangannya, Bawakan kerikil untukku, maka aku 
pun memungutkan untuk beliau beberapa kerikil lontar. Lalu ketika 
aku meletakkannya di tangan beliau, beliau bersabda, ' Sungguh baik 
mereka, seperti tiga kali Iipatnya mereka. Hendaklah kalian menjauhi 
“sikap berlebihan, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang 


yang sebelum kalian karena sikap berlebihan dalam agama. 159 


A a PN AN 
WNA NE An aa Pa! 


7 


58 Hadits ini shahih. 
HR. An-Nasa'i (pembahasan: Manasik, 3057): Ibnu Majah enak 
Manasik, 3039): Ahmad (1/347) dan Ibnu Abu Ashim (As-Sunnah, 98). 
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Sunan An-Nasa 'i dan Sunan 
Ibnu Majah, terbitan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


464 





Hilyatul Auliya" 


0.1 P “ # Au 3 £ sa £ 
PA aa 
3 £ 0 £ - Pd P-) - A1 
D9 PN SN Comal —) al 


2134. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Idris bin Ja'far Al Aththar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu 
Arubah mengabarkan kepada kami. Abdullah bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: @atadah 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas, 
"Bahwa Nabi @ ketika sedang berusah biasa berdoa: “Tidak ada 
sesembahan selain Allah Yang Maha Agung lagi Maha Penyantuh. 
Tidak ada sesembahan selain Allah, Tuhan semesta Allah, Tuhan 
Arsy yang mulia. Tidak ada sesembahan selain Allah, Tuhan semua 
langit dan bumi, Tuhan Arsy yang agung .”56 


Ini lafazh Sa'id dari @atadah. Diriwayatkan juga serupa itu 
oleh Hammad bin Salamah dari Yusuf bin Abdullah bin Al Harits, 
dari Abu Al Aliyah. 


8 HR. Muslim (pembahasan: Doa, 6345, 6346) dan Muslim (pembahasan: 


Dzikir dan doa, 2730). 


465 


Hilyatul Auliya' 

naa “ Ji » “09 
kentara PRA TS DL oON Ao ko, KAL” “US 
Yi Ka) KW — "JB KAP sd JB 


8 8 C 4 Sa Ta OA 4 2, ag, 
$ WA YG Celana Gpp Olis 3 (am YI nah si 


pd 


- 
E 10 2G. AG 


Pap Kaban Lido —YNYO . 


Ap eka al 3 33 GAS JB all Gp 
8 - or N, s s5 ga "3 & o - P 25 
ala dala ani de P3) ol buplas ulos Lara) 
"J3 KE IA IE SN ah 
Ih AB AE ay 
Kas an 9 2 - TONaN na aa 3 
ds Da & All ds ag ui “Np ag an) 
LEAN NIS 5 NA AR ola LIS R3 
UE He en BS 
La Ae Ae) kd Ia Galon slah Gas 


“ 
- 


3 


“G 


0... 
: — FP 
2135. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 


kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Hasan bin Musa Al Asyyab dan Affan bin Muslim 


466 


0 JJ“ —m—b— Hiiyatul Auliya 


menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abu Hind 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Aliyah, “dari Ibnu Abbas, 
"Bahwa Nabi & mendatangi lembah Al Azrag, lalu beliau bersabda, 
Lembah apa ini?" Dikatakan, “Lembah Al Azrag.' Beliau bersabda, 
'Seakan-akan aku melihat kepada Musa $&, ia memiliki suara kepada 
Rabbnya & dengan talbiyah. Kemudian beliau melewati bukit kecil, 
lau beliau bersabda, 'Bukit apa in?', mereka berkata, “Bukit anu dan 
anu." Beliau besabda, 'Seakan-akan aku melihat kepada Yunus bin 
Matta s8 di atas unta keriting merah, tali kekangnya dari sabut, dan 


ia mengenakan jubah wol.”1 


Hadits Ziyad bin Hushain dari Abu Al Aliyah diriwayatkan 
sendirian darinya oleh Auf, sedangkan ia termasuk yang baik dan 
bagus dalam hadits Abu Al Aliyah dan serupanya. Hadits @atadah 
dari Abu Al Aliyah termasuk hadits-hadits shahih-nya. Diriwayatkan 
oleh kebanyakan sahabat @atadah darinya. Hadits Daud bin Abu 
'Hind dari Abu Al Aliyah diriwayatkan darinya oleh orang-orang 
terdahulu. Diriwayatkan juga dari Affan dan Al Asyyab oleh Ahmad 
bin Hambal, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Khaitsamah dan para 


imam lainnya. 





57 HR. Muslim (pembahasan: Keimanan, 166/268). 


467 


. Hilyatul Auliya" 
(181). BAKR BIN ABDULLAH AL MUZANI 
Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata: Di antaranya juga adalah 


sang pemberi nasihat nan cerdas, percaya diri lagi kaya, Bakr bin 
Abdullah Al Muzani. 


Ab AG KA Cat - —Y AYI 
3 - S0 X0. Kn ea Pa 8 83 - 
Ge » Neta an.) aa Wo d— "JG (SPI 


4 0 Hn 


GK Wa— Tone Ta Oa. “JG 
IE Ia Ih AS I4 3 II ae 
KASI AI JA SAN AN ae II ha 
bd B3 IE AS 5 Ja amri Ja 
SEA Bg Ab amri af Hah 
ae Pa ga 1 Sal ig Png , Ken 
Sa jasa An pad oa BA 


s 


Ter 


468 








Hilyatul Auliya” 


af SI da J3 NI Ker 
AA ed D5 GA og ol jek 


PN naa Pan PP na BER Mit ae LAN Da ai - 
po aa Oo olah IN HE OS Ie 
AN M3 


2136. Abu Bakar bin Muhammad bin Husain Al Ajurri 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin: Muhammad Al 
Firyabi menceritakan kepada kami, ia berkata: @utaibah bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Abdul Karim - 
ia dari Tsagif dan dijuluki Adh-Dhaal- menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Bakr bin Abdullah Al Muzani mengatakan 
pada hari Jum'at, sementara orang-orang di masjid tidak pernah 
sebanyak itu, Jika dikatakan kepadaku, “Raihlah tangan sebaik-baik 
penghuni masjid ini.” Niscaya aku katakan, “Tunjukkanlah aku kepada 
orang yang paling menasihati golongan umum mereka.” Lalu bila 
dikatakan kepadaku, “Ini,” maka aku pun meraih tangannya. Dan bila 
dikatakan kepadaku, “Raihlah tangan sejahat-jahat mereka.' Niscaya 
aku katakan, “Tunjukkan aku kepada orang yang paling mengkhianati 
golongan umum mereka.” Seandainya ada penyeru dari langit yang 
berseru, bahwa tidak ada yang akan masuk surga dari kalian kecuali 
hanya satu orang saja, maka tentunya setiap orang berusaha bahwa 
dialah yang satu orang itu. dan bila penyeru dari langit itu berseru, 
bahwa tidak ada yang akan masuk neraka dari kalian kecuali hanya 


469 


Hilyatul Auliya' 





— satu orang saja, niscaya masing-masing orang akan berusaha bahwa 
bukan dia yang satu orang itu'.” 


Diriwayatkan juga oleh Ma'mar mendekati itu. 


0 Pi 


ae Pu 2 1 PAN LA ENAN P Ar) 


Haa SS :J6 jaga aa GIS - JG 


Hn 


0 . Pd 


US ga Gal Pe! trava “JG 9 
5 SI AN KG Ya ata 2 jean 
AN Bh Fi mel ja 
2 Gak Maap aah Ma an NT di 

S sja SI 8 3 Ja Jt JL 


naa 


2 Oia -JU IS Nana) 3 “| dam 

SA kaga Ja an Su ap 
2 Fa Ta na og 1 pay na 
DEVI Ip si BA aa Ie gal 53 
Ie aa Kai Zul Jaa AT on 


he 
K3 


va 


$3 
4 
. 


470 





Hilyatul Auliya' 


AN o PI ok, -T 0 £ 10 0 o 4 
Ne Me ae 


- X Pn 
an Pn SE Yap BP ANA TAN AA 
o 4 4 0. -— 
MA La) 
2137. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ishag Al Fazari menceritakan kepada kami dari Isma'i, 
dari Ma'mar, dari Abu Bakar Al Muzani, ia berkata, “Jika aku 
mencapai masjid pada hari Jum'at, sementara masjid itu penuh 
disesaki oleh orang-orang, lalu seseorang mengatakan kepadaku, 
'Siapa yang paling jahat di antara mereka?” Niscaya aku katakan 
kepada orang itu, “Siapa orang yang paling berkhianat terhadap 
jamaah mereka?" Bila ia mengatakan, 'Ini dia.” Maka aku katakan, 
“Dialah yang paling jahat di antara mereka.” Aku tidak pernah 
bersaksi atas yang baiknya mereka bahwa ia seorang mukmin yang 
sempurna imannya, karena bila aku bersaksi demikian berarti aku 
bersaksi bahwa ia termasuk ahli surga. Dan aku tidak pernah bersaksi 
| atas yang paling jahat di antara mereka bahwa ia seorang munafik 
yang terlepas dari keimanan, karena bila aku bersaksi demikian 
berarti aku telah bersaksi bahwa ia termasuk ahli neraka. Akan tetapi, 
aku mengkhawatirkan orang yang dari mereka, dan aku berharap 
(neraka) untuk mereka yang buruk. Lalu bagaimana dugaan kalian 
terhadap orang yang buruk bila aku mengkhawatirkan mereka yang | 


baik, dan bagaimana dugaan kalian terhadap yang buruk mereka 
yang baik bila aku mengharapkan untuk mereka'.” 


471 


Hilyatul Auliya 





A 


(Ea Jb PA AAA NYA 


kaga “Ju Je yi Lag NN 


BA 0 ag 3 Leg Dak apa 
AR Aa IN ni SK 2 


2138. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Idris 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain menceritakan 
kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah, ia berkata, “Bakr bin 
Abdullah berkata, “Tidak seseorang menjadi takwa hingga ia tidak 


, »” 


cepat berambisi dan tidak cepat marah'. 


AL “ab 23 Gas AS AYAYA 

HA SAS IG dn at 1 p3 Cia 
Mx 3 Na 5 3 ea 5 
bas 3 Kh Nasi LE AAN 


472 








Hilyatul Auliya' 
Dau Tb 2.2 1 ee 01 - 1 RIANA o s5 
Ona NG - £ - - # Pa (LA ora - 

GPS PB NYI ARI 9 Olejl3 ale) 


2139. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Umar bin Hafsh As-Sadusi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Bakr bin Abdullah Al Muzani menceritakan kepada 
kami, Ummu Abdullah binti Bakr bin Abdullah mengabarkan 
“kepadaku, ia berkata, “Ayahku telah menetapkan atas dirinya, bahwa 


tidaklah ia mendengar dua orang berdebat mengenai takdir kecuali ia 
berdiri lalu shalat dua rakaat.” 


A0 3G. 3 s “. 


A3 puan, Ke Pn! Ka —NN 2 


N 

NX 

o 
AN 


Ba JG OM A3 PAS SAS 1 EA 


- 
Oo. Oo. A0 33 


re uels Be Jumas Ker Ir YSS 5 a13 
ISS IE BI A5 BI ae oh al 


£ TA o- 0 
DA SI ep SO II Ie 3 
2 Ao 2 o- 5 : : d 


A A SO A3 2 Nu ana : 
Sa, laa Al — : Jas Ta AP 3 


8 2... 
.. -. 
) 


TX 


” .. 
Pan, 73 


» P3 TI PM EL 3 Kadi Jab 


473 


Hilyatul Auliya" 





Pad o 
- 


3 J8 13915 JG AS PARA ea J3 K2 


2 sn Lego “ua ai ang Tenan YP 
2 bi Ha aa UN Car) Jr 
Ss M3 (3 cs bu 21 ) 
ai £ 0. 4 TPA 2 1 PARA 
8 bw bia ls 

ye NAS 


. 
ad o 


NX 


t 


2140. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Ghailan . 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Amr menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada 
kami dari Aslam bin Abdul Malik, dari Abu Harrah, ia berkata, “Kami 
masuk ke tempat Bakr bin Abdullah Al Muzani untuk menjenguknya 
kala ia sakit yang akhirnya meninggal. Lalu ia mengangkat kepalanya 
lalu berkata, "Semoga Allah merahmati hamba yang Allah anugerahi 
kekuatan lalu ia menggunakan dirinya dalam menaati Allah #&, atau 
Allah menganugerahinya kelemahan lalu ia tidak menggunakannya . 
dalam bermaksiat terhadap Allah.” Daud berkata, “Seorang lelaki 
mengatakan kepada, “Engkau ingin kepada Aslam?” Aku menjawab, 
Ya.” Lalu aku pun berdiri kepada Aslam, lalu aku menanyakan 
kepadanya, maka ia pun menceritakan itu dari Abu Harrah.” 


An ea 2 X0 er . Pa 

BIS JB Mb ep Sl BA YA 

o- 20 3 ta 0 0 c.o io Y, A0 
IS og Ona AH Ie 0 Sel og MI IS 
An Son. 2g Tg - 3 


C5 JB cm KA :YG : E . "dea AS 


Hilyatul Auliya 


2 - N YA JB Ta Pa) . Sa JB 2: “30 
" sa aa Ia, N " 
Ja Ae Lag pu Hk aa 





| P" s 
L J3 an Jah da Ga AG 3 Da US 
EA IL SS 5 CA Ip ONE ata) 


2141. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, Harun bin Abdullah dan Ali bin Muslim menceritakan 
kepadaku, keduanya berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Kahmas 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Bakr bin 
Abdullah berkata, “Cukuplah bagimu dari dunia apa yang engkau 
puasa dengannya, walaupun hanya segenggam kurma, seteguk air 
dan naungan tenda. Semua yang dibukakan untukmu dari keduniaan 
adalah sesuatu yang menambahkan kemurkaan dirimu padanya.” 


o- 4 0 Aa Oh ee 48 - 


PE La Da EX —YA £Y 
Panen sa uas Par an es Bi JG 
rela Sis JB mall 2 la Bas :JB 


Os » 9 


CS DE KU ehh an “JG Ala 3 


475 


Hilyatul Auliya' 





ea UK S3 Na MEA KEP 

AS aU « IP asay Y sea Ag EN 

3 2 £ 2.90 Pr Ge Kata 

CI 3 AT GA UN SE Peng U ret3 
Y 


Ta 


5 ai Ul ag SANG 
Cg HUI Su at Wa» 12 Isa) shas ag, 
Pat ag aa CP "3 34 Ong Pa 


".. 


Ch 


2142. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim bin 
Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mubarak bin 
Fadhalah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar 
Abu Bakar bin Abdullah Al Muzani bedoa dengan doa ini, ia tidak 
pernah meninggalkannya: “Ya Allah, bukakanlah untuk kami 
perbendaharaan-perbendaharaan rahmat-Mu, sehingga Engkau tidak 
mengadzab kami setelahnya selamanya di dunia dan di akhirat, dan 
(bukakanlah untuk kami) dari fadhilah-Mu yang luas, rezeki yang halal 
lagi baik, yang tidak membuat kami membutuhkan seorang pun 
selain-Mu setelahnya selamanya, yang menambah kami semakin 
bersyukur kepada-Mu dengan semua itu. Kepada-Mu kami 
mengadukan kemiskinan dan kefakiran, dan dengan-Mu kami merasa 
cukup sehingga tidak membutuhkan selain-Mu '.” 


476 





Hilyatul Auliya” 


Sa Tea pe KA CAS YA LY 


pa AI SI "ja Pn Be Naa 
| ben ba P3 3 Tan 
Os Jah Gi Ji Gl thasna Gone 


Hap Nih JB ae Ke 


“ 
Pan el 


Ia Nih JBS eh ob 


27, Te La 3 Pa BN 
or oto Ea 0 02. E o£ Da Ka 2 
d Sleri ol SA Ea Olga « Ja 
o g O. P4 BA aa aa NE, 
Op EP Jaa AA IS Sh Nae 
a - : 4 T - Sa - Sg bok of 
IL Ui sgm 1JE Ya La 1 J3 al Ul 


« PEN AN 
AB : Log YP pm Ih 

2143. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Husain bin Muhammad 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Sahl bin Aslam menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Adalah Bakr bin Abdullah, apabila ia 
melihat seorang yang sudah lanjut usia, ia berkata: “Orang ini lebih 
baik dariku, ia telah menyembah Allah sejak sebelum Aku.' Dan 


477 


Hilyatul Auliya' 


apabila melihat pemuda ia berkata, “Orang ini lebih baik dariku, aku 
telah melakukan dosa yang lebih banyak yang dilakukannya.' Ia juga 
mengatakan, “Hendaklah kalian melaksanakan perintah. Jika kalian 
tepat maka kalian mendapat pahala, dan jika kalian keliru maka tidak 
berdosa. Dan hendaklah kalian menjauhi setiap perkara yang apabila 
kalian benar maka tidak mendapat pahala dan bila kalian salah maka 
kalian berdosa.” Dikatakan, “Apa itu?" Ia berkata, "Buruk sangka 
terhadap orang lain. Karena sesungguhnya bila kalian benar maka 
kalian tidak mendapat pahala, tapi bila kalian salah maka kalian 


, ” 


berdosa'. 


en A3 3 o- 


4 0 & o- 


Ig 5 Hj ne Ea JG 
an Ka BAL HB aya Bb CAS 
2 TA JB :JE LN AAA 


Jen WNI dah ad 2 SA SI 
Uta EL OS Op BU LI Et 23 Ta 


ae san ab Aa Gaia D3 is 


Pad 
s 8 ro 


LA OS Op (AP 


478 





Hilyatul Auliya 
H3 Tah LA OA Ah 


Ay Soy gta 5 YP 


. 


La MA On al Nu aa Si si Om 
ya On Oa OI Sl 
ara HA 2 al jai ust Net IX Li 


3 0 Pa 


AJ 3 (IA “Ia Ul, 


. & 
X 12 Oo 
o NX 


2144. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
| kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Zakariya 
' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishag bin Al Faidh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Tamim bin Syuraih 
menceritakan kepada kami dari Kinanah, dari Sahl, ia berkata: Bakr 
bin Abdullah Al Muzani berkata, “Jika iblis menggambarkan 
kepadamu bahwa engkau memiliki kelebihan atas seseorang di antara 
pemeluk Islam, maka lihatlah, jika orang itu lebih tua darimu, maka 
katakanlah, 'Ia telah mendahului dengan keimanan ini dan amal 
shalih: maka ia lebih baik dariku." Dan jika orang itu lebih muda 
darimu, maka katakanlah, “Aku telah mendahuluinya dengan 
kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang menyebabkan 
hukuman, maka ia lebih baik dariku.” Karena dengan begitu engkau 
tidak memandang seorang pun dari para pemeluk Islam kecuali ia 
lebih tua darimu atau lebih muda darimu." Ia juga mengatakan, "Dan 
jika engkau melihat saudara-saudaramu dari kalangan kaum muslimin 


479 


Hilyatul Auliya 





memuliakanmu, menghormatimu dan menyambung hubungan 
denganmu, maka katakanlah olehmu, “Ini keutamaan yang mereka 
ambil” Dan jika engkau melihat mereka menjauhimu dan 
menghindarimu, maka katakanlah, “Ini karena dosa yang telah aku 


, ” 


perbuat'. 


- 
P3 BB 


“JG Ma Ki Kan 3 Wa —Y1£0 
“JG (i zl Ea “JG aa, 5 5 Il Maak 


oa 0 30.25. - -. & “ 
Comal 0g Kata AH (P3 j3 Karaa Lado 
ra La 


ae Tia 2? P3 ri y o- o Dai Bm 3 29 
JK IE CSS AK IP yg KP 


Pd 


o 2 9g 0 3T 2 SL 0 Tari 


2145. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Hakim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Hatim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Fahd bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Salamah Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, ia 
berkata, “Merendahnya seseorang terhadap saudara-saudaranya 
adalah pengagungan baginya di dalam jiwa mereka.” 


480 





Hilyatul Auliya 


Aa Ko an Fa Be en Cb —yI 1 


3 . . .- 0-90 5.o 3 o- Pap ge Tas 
ap Jak aka 2 Ga 1G 


2 ce tg Ta (II 2ej up PA Be 


& 
& 
3 


” 


AKIK o 


Sl Jati & Ig JA OS IE Ga 
(Ga JB S5 Ah PN gi Ia 


si Ul sen KE3G J5 Je Le SI NG 


2 a 


Ta AE Ng TA On Ke Ana 


. 


“ 


sa Jd ad bjb Jb LE We US IE 


2 


HEM AS ga jo ae 


2146. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
'kepada kami, Ali bin Ja'far bin Ziyad Al Ahmar menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Zaid Al Ukli menceritakan kepada kami dari 
Mu'awiyah bin Abdul Karim, dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, ia 
berkata, “Ada seorang lelaki dari Bani Israil yang apabila ia sampai ke 


—M 


suatu tujuan lalu berjalan di antara orang lain, ia dinaungi oleh awan. 


481 


Hilyatul Auliya" 


Lalu seorang lelaki yang dinaungi awan berjalan melewati seorang 
lelaki lainnya, maka lelaki itu mengagungkan hal tersebut, karena ia 
melihat apa yang dianugerahkan Allah #& kepadanya. Namun lelaki 
yang dinaungi awan itu menghinakannya, atau mengatakan kalimat 
serupa itu. Maka awan itu diperintahkan untuk beralih dari kepalanya 
ke kepala orang yang mengagungkan perintah Allah &.” 


... (AI 


Pe ae Ir Io —YNV 


Ro. 


Sis JG CN mah G3 SJ A5 
DAY Ka Rena 
AE oi KUTAI AP IE ajal ALS 1 


SY ngan 

2147. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abdul Warits bin Ibrahim Al Askari menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Adul Malik bin Marwan Al Hadzdza” menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami 

dari Humaid Ath-Thawil, ia berkata, “Pakaian mewah Bakr bin 
Abdullah dinilai empat ribu.” : | 


1 


482 








Hilyatul Auliya 





o 0 
da Kp - 


aga SSK 1 OS BIS YNA 


Ae da P3 YG Bas JB 


2.0.8 8 - 30 
Ju di dya Kanan “JG Ap NG I9r& 


Ro 3 


LK AG 3 HS NN wi aa 
ee, Jaa “Ala 0 AYI ag) AT 


“ 


OL 145 Pd 038 


D3 gama BI Sig mat 


2148. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Khalid bin An-Nadhr Al @urasyi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Ali menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Ma'mar berkata, Humaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: “Harga pakaian Bakar bin 
Abdullah adalah empat ribu, namun ia biasa duduk-duduk bersama 
orang-orang fakir dan orang-orang miskin serta berbincang-bincang 
dengan mereka, dan ia mengatakan, bahwa itu menyenangkan 
mereka'.” 


4 0 38. IG 


Aoa Lad— —YN 44 


9 


AK PAS Gis jo cola HI aa 





Hilyatul Auliya' 


5 o o Z0 “1 “.- : A 
ALA 20 E,, : Tg. o- 

ate A 1 Tea TG “JG Geri A AS 
- 20 : - ( Jar GC . KAP td n3 - RP an 
- Ea Ta 2. Ia Mma : Ba ta RP gP ga AL 
adl ISO yial Y O pala Y 33N 60 yana 

g A Pai 

15, gala 

2149. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Bakr bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abu 

Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakr bin Abdullah Al 

Muzani menceritakan kepada kami, ia berkata, “Para sahabat 

Rasulullah & yang berpakaian tidak mencela orang-orang yang tidak 


berpakaian, dan orang-orang yang tidak berpakaian tidak mencela 
orang-orang yang berpakaian.” 


KG - 0 Ao £ 


Wa “JU Pa yan Gas —YNo. 
dna ea aa JB JA ot KAI AA ia 


- - ae o 2, A 0. TPG o 
PRP Was gi 2 Obaalu up 


484 








Hilyatul Auliya 


Oo. AS 


AA — ya Ly APN ga “2 JG "1 
ab aa Ward dl Ofy DS 206 


2150. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Diceritakan kepadaku dari Sa'id bin Sulaiman, dari 
Mubarak bin Fadhalah, dari Bakr bin Abdullah, ia berkata, “Aku 
hidup dengan kehidupan orang-orang kaya, dan aku mati dengan 
kematian orang-orang fakir.” Ia berkata, “Lalu ia meninggal dengan 
menanggung sedikit hutang.” 


z 
3 aa 


DA op Gan aw ara —YNON 


:JG Lyla GE ci Sa ol aan 


Kara 3 2 nada 3 Pe Ea 


X 
LN 


megang kas IG sgt 


5 240 -— Pa Ind 33 Ag 


DA NG OB UK Jan A9 OA 


485 


Hilyatul Auliya" 
Y, 3 Pa aa Oo J3 koma Y UI Jaa 


3 03 IX 3 2 A 
s9 mi cdlay ea ol: “LS J4 An 
2151. Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Al @asim menceritakan kepada 
kami dari Musawir, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami. 
Ahmad bin Ishag juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Nailah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaibah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Hilal 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami masuk ke tempat Bakr 
bin Abdullah ketika ia sakit untuk menjenguknya, lalu mereka pun 
masuk dan tidak keluar, namun hal itu tidak membuatnya heran. Lalu 
'ia berkata, “Sesungguhnya orang sakit itu dijenguk, bukan 
dikunjungi.” Affan berkata (di dalam redaksinya), “Sesungguhnya 
orang sakit itu jenguk, sedangkan orang sehat dikunjungi.” 


? ?” 


Bas JB Oei Bab —YIoY 

Santa Kana KIE Pa HT Ap o- 
1 iba Gal SA TA pa gg Mura 
JS :JB cah XS o 2 Ai sae 


Ke MEN no Tora PA 3 ya 


486 





Hilyatul Auliya 





1 Ga Eee aa ara 
j3 Ca La Blang Ol da ah an ls 
A5 gini Sak Vj JAN LES Sg ol, 
Cl 2 Ja JB 4 D5 J3 Je NA 
Ie at LI Ka OSIS UG day A7 el) 
Pes Krgan dl Us pat ana kah al 
SY gs aa Jah 3 ea 
Kn Cah Jp PAN) 
Late JSI lg DL SAN Ga sa 


AN 3 pda AI 


EN GA Rn bs 2.2. 
2 AN BB MY NY id A9 PI 
@ - 8 2 d 


BY da Ga Ai Ona Y ep J S3 
Uu sa 5 Tts SES BASE AM 


487 


Hilyatul Auliya" 
Aan aa EUR aa Ka CO ea - T- 
Ha US 1dE9 Rai Ade ai XS 4 DN 
Naba Ah Ia OS sh 
2152. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad -yakni Ibnu Salamah- menceritakan kepada kami 
dari Tsabit dan Humaid, dari Bakr bin Abdullah, ia berkata, “Dulu di 
antara orang-orang sebelum kalian ada seorang raja yang 
membangkang terhadap Rabbnya &, lalu ia diperangi oleh kaum 
muslimin, lalu mereka menangkapnya dalam keadaan selamat. Lalu 
mereka berkata, “Dengan cara apa kita membunuhnya? Maka 
mereka pun sepakat untuk membuatkan periuk besar untuknya, lalu 
dinyalakan api di bawahnya, dan tidak membunuhnya hingga mereka 
merasakan kepadanya sakitnya siksaan. Kemudian mereka pun 
melakukan itu. Maka raja itu pun berdoa kepada tuhan-tuhannya satu 
persatu, “Wahai fulan, karena aku selalu menyembahmu, berdoa 
kepadamu dan mengusap wajahmu, maka selamatkanlah aku dari 
apa yang tengah aku alami ini.' Tatkala ia melihat tuhan-tuhannya 
tidak membantunya sama sekali, ia pun mengangkat kepalanya ke 
langit, lalu berkata, "Laa ilaaha illallaah (tidak ada sesembahan selain 
Allah)” lalu ia berdoa kepada Allah & dengan tulus, maka 
Allah #& menurunkan hujan dari langit dan memadamkan api 
tersebut. Lalu berhembuslah angin kencang dan menerbangkan 
periuk itu, lalu berputar di antara langit dan bumi, sementara ia terus 


mengucapkan: Laa ilaaha illallaah (tidak ada sesembahan selain 
Allah). Lalu Allah #& menghempaskannya ke suatu kaum yang tidak 


488 











Hilyatul Auliya" 





menyembah Allah, sementara ia terus mengucapkan: Laa ilaaha 
illallaah (tidak ada sesembahan selain Allah). Kemudian mereka 
mengeluarkannya, lalu berkata kepadanya, “Kasian engkau, apa yang 
terjadi padamu?' Ia berkata, “Aku adalah rajanya Bani Fulan.' Lalu ia 
pun menuturkan kisahnya kepada mereka, “Dulu aku demikian dan 
— demikian.” Maka mereka pun beriman.” 


re 
- 30 SI. o £ Pap 


sa sad Jam Ka Kodoe —YNOY 


N 


ea Eu -ng Pen Bh aer la 


Oh JB AI aa KP ab ap dahh 3 
MAAN Sa sa AAN 


A3 FP SM UR JB al BL Kg 


- 


KE 5 aramil JG oi Jaa BN, 


| 2153. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidullah 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Bakr bin 
Abdullah, ia berkata, “Sesungguhnya Allah pasti merasakan kepada 


Tg 


489 


Hilyatul Auliya 


hamba-Nya yang beriman berupa kepahitan karena Allah 
menghendaki kebaikan akibat perihalnya.” Bakr berkata, “Tidakkah 
kalian lihat seorang wanita mendapat pahala karena ditinggal mati 
anaknya lalu ia bersabar.” Atau ia mengatakan, “Kematian itu, 
dimaksudkan adalah akibatnya.” 


He one eat 

er o- o 4 -i AG F A 0 o 8. 

J8 ca oi ja Bas JB SL ay» . 
A0 3G  - Pap 


Bean "u pla Lab “JG IE PPA Kena 
ag pepneaan LA akan 
Ka ANA 
REA ses ah a Ik anta 
1 Ta “JL Huh Uu PN, 3 
Oo) d gf LI ia MU Gp 3 
Ig PROV GA B3I 6 Loas 2 


SE J3 BI JB KU IE ob Iu, 


490 


Hilyatul Auliya 





Las 206 sil de ak S6 KA 
KK BN ps JA Tp 
adi Ps ih os ot Ha A3 G3 


5 2 ie "any Na 
9 ye ad aa PAT 2 sbg aa) SUN 5 


Ka 2 15 IL ar ai TON) 


” Tk | -g 06 SI Ken LAN JB, 


Pd SI An aa ab di 


“ » " 
3 
RS 


SA KAS MU Pl As NG aras 
P5 UB p3 la 3 LI is 
ob apa so setu, 123 LE 
“Ya AI UI 13363 Ie aa, le Nia 
JA SEA j0 By 


VE BAG Bb 26 OM 


491 


Hilyatul Auliya" 


ho AI 4 38 


dy | Tagor sale, Pan O 3 2 0 R99 
1g Tea - SU ot, ot Hb S3 


BA BE 3, Pa Is Na | 
SES Iii Ol SAI ai 2JU KUAT Je ing 
Sbb Ba Ga AN aa IE, 133 SI 


— SI ab Te OA desi U 
0 o -. 8 
AN KS Ca J5 BK S ) “J3 ata 
Ius, | aa Iban AE, 

2154. Ahmad bin Ishag menceritakan is kami, ia 
berkata: Muhammad bin Hamzah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan 
.menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Bakr bin Abdullah, ia 
berkata, “Dulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang 
raja. Ta mempunyai seorang pengurus rumah yang dekat dengannya. 
Sang pengurus rumah ini berkata, “Wahai baginda raja, berbuat 
baiklah kepada orang yang baik, dan tinggalkan orang yang bertindak 
buruk, maka engkau akan terlindungi dari keburukannya.' Lalu ada 


seorang lelaki (seorang kurir) yang mendengkinya karena 
kedekatannya kepada sang raja, lalu lelaki itu pun membuat reka 


z en 


492 





Hilyatul Auliya' 





perdaya, ia berkata: “Wahai baginda raja, sesungguhnya pengurus 
rumah ini memberitahukan kepada orang-orang bahwa engkau bau.' 
Sang raja berkata, “Bagaimana aku bisa mengetahui itu?' Lelaki itu 
berkata, “Bila ia masuk kepadamu, engkau dekati dia untuk berbicara 
kepadanya, maka ia akan menutup hidungnya.” Kemudian sang kurir 
itu pergi, lalu ia mengundang sang pengurus rumah kepada 
jamuannya, kemudian lelaki itu membuat makanan dengan kuah 
yang di dalamnya diperbanyak bawang putih. Keesokan harinya, 
pengurus rumah masuk, lalu sang raja mendekatinya untuk berbicara 
sesuatu kepadanya, namun sang pengurus rumah menutup mulutnya 
(karena ia telah makan banyak bawang), maka sang raja berkata, 
'Menyingkirlah engkau.” Lalu ia minta diambilkan tinta, lalu ia 
menuliskan sebuah surat dan mencapnya, lalu berkata, "Bawakan ini 
kepada si fulan, dan hadiahnya adalah seratus ribu.” Ketika pengurus 
rumah itu keluar, sang kurir (lelaki pendengki) itu menemuinya, lalu 
berkata, “Apa ini? Pengurus rumah berkata, “Raja telah 
menyerahkannya kepadaku." lalu sang kurir meminta diberikan 


' kepadanya, maka ia pun memberikan kepadanya, lalu sang kurir 


mengambil surat itu dan membawanya kepada si fulan. 


Setelah mereka membuka surat itu, mereka memanggil para 
algojo, maka ia berkata, “Bertakwalah kalian kepada Allah wahai 
orang-orang. Sungguh ini suatu kesalahan yang terjadi padaku.. 
Konfirmasikan kepada sang raja.” Mereka berkata, “Kami tidak perlu 
mengkonfirmasi kepada raja, karena di dalam surat ini disebutkan: 
Bila pembawa surat ini datang kepada kalian, maka sembelihlah dia, 
kulitilah dia lalu tutupilah dengan jerami, lalu hadapkanlah kepadaku." 


Lalu mereka pun menyembelihnya, mengulitinya dan 
membawakannya kepada raja. Ketika sang raja melihat, ia pun 


493 





Hilyatul Auliya' 


terkejut, lalu ia berkata kepada pengurus rumah, “Kemarilah, 
ceritakan kepadaku dan jujurlah. Ketika aku mendekatimu, mengapa 
engkau menutup hidungmu?' Ia berkata, “Wahai baginda raja, 
sesungguhnya orang ini (si kurir) telah mengundangku ke jamuannya, 
dan ia menyuguhkan kuah dengan membanyakkan bawang putih di 
dalamnya, lalu ia memberiku makanan itu. Maka ketika baginda raja 
mendekatiku, aku bergumam, “Pasti sang baginda akan terganggu 
oleh bau bawang.' 


Sang raja berkata, “Kembalilah ke tempatmu, dan katakanlah 
apa yang biasa engkau katakan.” Lalu raja memberinya harta yang 
besar.” Atau sebagaiamana yang ia katakan. 


Ha aa Ia To. A0 Ao Exa. 
&A— JG « " Y So so —YNo0 
3 : 


Y 8 0 


MS ATI IE Ju KE Ml XS 


, o- GG 5g a "Tg Ba a - "3 ep s4 FI 
Al KS SIS JB (II Ah glaa SAS 1JB Ga 


o- A4 oo 


KURS IE ap NP AS KE ep 
AB ME AM) MG BA AI XS 3 
Pa NA DA AB IA Cook SA, 2 ea 
dad Gyaler) Coat S2 Ul JOG sa (3 Calon 
“3 SA aa Dea GP ak Mann Ie 
2 eri la Al am) J3 Cry SB 


494 


Hilyatul Auliya 


HD Ai Merr Pe PBL Ita Jam 
AI pa ISI 





2155. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku temukan di dalam kitab ayahku, ia berkata: 
Mu'awiyah Al Ghalabi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ubaidullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abu 
Hurrah, ia berkata, “Kami masuk ke tempat Bakr bin Abdullah untuk 


.menjenguknya, lalu kami dapati ia sedang keluar karena suatu 


hajatnya. Lalu kami duduk menunggu di rumahnya, lalu ia datang 
kepada kami dengan dipapah oleh dua orang. Ia pun memberi salam 
kepada kami, kemudian memandangi wajah-wajah kami, lalu berkata, 
Semoga Allah merahmati hamba yang diberi kekuatan lalu 
menggunakannya untuk menaati Allah &, atau diberi kelemahan lalu 
menahan diri dari larangan-larangan Allah.” 


8 o- Pa 


Cu Lena Bun 3 KA GAS —YIO1 


£ N 


Ab Op Age SAS JB sja KA 3 Al 


s o- -0 Kara 
(SA mt u JG 6 “JG ena 
MS 3 S V5 Ob IE HAL JB 


495 


Hilyatul Auliya 


IE Bada YA Tab CL LA 1JU Kar 


5 gag JI 


2156. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar Al @awariri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Minhal bin Isa Al Abdi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Ghalib Al @aththan menceritakan kepada 
kami dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, ia berkata, “Barangsiapa 
melakukan kesalahan sambil tertawa, maka ia akan masuk neraka 





sambil menangis.” 


JB HL Pol BMX —Y NOV 
ce. 40 w Do. 3 4 £ 2.90 20 NY & o- 
“0 0 - R0 KG - 2 An: rn z1 2 
cA metal YP tjinor Cadar 3 Gym Co 13 
KG : : ...9 o . 0 tg 
Bab 28 KE ut : 


496 


Hilyatul Auliya' 





.. - 0 PN sa o un ae 8 at Y o- 4 0 
faal ca Uta ja "JG asi (S sad IS 


P3 0 - o 4 Y 
Jen 3 Ea JUS Apa Bai Mg aa 
AA DA Yg iban 3 UT oi 

SI ATI ia nana Lab 


2157. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada 
kami dari Ibrahim bin Isa. Ishag bin Ahmad juga menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Abu Al Hawari menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ishag bin Yahya Ar-Raggi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami dari Ibrahim Al 
Yasykuri. Keduanya berkata, Bakr bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami, bahwa ia berkata, “Siapakah 
perumpamaanmu, wahai anak Adam? Telah dibiarkan antara engkau 
dan mihram sehingga engkau bisa masuk darinya sekehendakmu 
untuk menuju Rabbmu, dan tidak ada hijab antara engkau dengan- 
Nya, dan tidak pula penerjemah. Sesungguhnya pewanginya orang- 
orang mukmin hanyalah air asin ini.” 


497 


Hilyatul Auliya 
NG san nga 1 ag An | 
ON na Na 


CPI ps ad BA 1d did AN Gio 


“.- 


P1) Casa — -JE dug ui ng G Ka “JG 


Pan NN aa aa 
LI SA ea es Gta 


2158. Abu Ahmad Al Jurjani menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Khalifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin 
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Habib Abu Muhammad 
menceritakan kepada kami dari Bakr bin Abdullah, ia berkata, 
“Nafkah seorang lelaki untuk keluarganya berada di dalam neraca 
timbangan kanan, sedangkan neraca kanan adalah adalah surga.” 


CA Jean u ne at —YNo4 
Ta 3 Ju FAN Pa dag al aa 


. . 


UE coli Ui ju Boi ep Ui A5 J6 


498 








Hilyatul Auliya" 


A0 3 @- 


S3 OS Ne ee 
BSN Ama 


2159. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Yazid Khalid bin An-Nadhr 
menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nadhr menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Humaid, ia berkata, “Bakr 
adalah seorang yang doanya dikabulkan.” 


Hb SI RA usg din jak MA 


Y ola Ki POS SA 


499 








Hilyatul Auliya ' 


z. 0 


JG AI Isu Sp Uh DL dat ul a 


GP a53 Be Y Ui, Kasi ci 
ARI Jaka AN A2 mail 3S Oa 


SA 2 KE Uda HS Jati Al 


Aa NBA -JU 

PUG 2JB 7236 Jap La IL Jb aa 
Ce Se ng. 55 
Seni IG AN SI HH 
at aan IE IA MN SU 


LA aa Ah 23 ea Uh, es ad 3 
ii BA S3 Has za - Ha bb 
AA ea DIK AI gp AI Ob dye SJ 


SI Gg 


2 








Hilyatul Auliya" 


2160. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad 
bin Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Bakar bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ash- 
Shabbah menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid bin Al Hubab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Nasyith Al 
Hilali menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakr bin Abdullah Al 
Muzani menceritakan kepada kami, ia berkata, “Seorang tukang jagal 
mencintai seorang budak perempuan milik salah seorang 
tetangganya. Suatu ketika tuan budak perempuan itu menyuruhnya 
menyelesaikan suatu keperluan mereka di desa lain, lalu tukang jagal 
itu mengikutinya, lalu membujuknya untuk berbuat mesum 
dengannya, namun perempuan itu berkata, “Janganlah engkau 
lakukan itu, karena sesungguhnya aku lebih mencintaimu daripada 
engkau, akan tetapi aku takut kepada Allah.' Ia berkata, “Engkau 
takut kepada-Nya sementara aku tidak takut kepada-Nya?" 


Lalu ia pun kembali dalam keadaan bertaubat. Di perjalanan 
ja kehausan hingga hampir memutuskan lehernya, tiba-tiba ia 
berjumpa dengan seorang utusan dari salah seorang nabi Bani Israil, 
lalu orang itu bertanya kepadanya, “Ada apa denganmu?" Ia 
menjawab, "Aku kehausan.” Orang itu berkata, “Kemarilah hingga 
kita berdoa, sehingga ada awan yang menaungi kita hingga kita 
masuk ke desa." Ia berkata, “Aku tidak memiliki amal, bagaimana bisa 
aku berdoa." Orang itu berkata, “Kalau begitu, aku yang berdoa dan 
engkau yang mengaminkan.' 

Lalu utusan itu pun berdoa dan ia mengaminkan. Lalu 
muncullah awan lalu menaungi keduanya hingga mereka sampai ke 
desa. Lalu tukang jagal itu menuju ke tempatnya, sementara awan itu 
condong bersamanya, maka orang itu berkata, “Engkau tadi 


501 


Hilyatul Auliya" 


menyatakan tidak mempunyai amal, dan tadi aku yang berdoa dan 
engkau yang mengaminkan, lalu awan datang menaungi kita tapi 
kemudian kini ia mengikutimu. Hendaknya engkau memberitahuku 
tentang perihalmu.' Lalu ia pun memberitahunya, maka utusan itu 
berkata, “Sesungguhnya orang yang bertaubat itu memiliki kedudukan 
di sisi Allah dimana tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan 
itu.” 

Pap Ga 2 ho Len E 9 

: . $ : . sa 

Bab 1JB gb op S3 al KAS YA 

0 P o 5 2 P Sud “ - ..9 £ 4 0 
au cma Oa jla PA IS 

“ O-3 


Mae PKI bkan 13 aoi HA 


: o - 3 - o P4 & 7g o 
3. 2 5. - : Ns 2 2 z .. 3 Sa 
- 2. 4 8 - 5 P 
Oa Sahat Wong ISI Jr Ob tolak Ga 
. 0 - 2 £ 7 Sig INA | Oa an 
. : 5 . 0... $ 
Asian gag 3 0 oya Duintal gaje JS 
Tan IU 2 £ - . y Oc o 2 . ” 
Cal SEMU Gi oa Gama AN IS 1 NI aa 
x ge P ” 
w - “7 Pn o 0.90 Y 0. 2 £ 0.3 
As Soo 
8 Ara Ji 
2161. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, Harun Al 


Pn) 


502 


Hilyatul Auliya 


Ijli menceritakan kepadaku dari Yunus bin Ubaid, ia berkata, “Aku 
mendengar Bakr bin Abdullah Al Muzani berkata, “Kalian banyak 
melakukan dosa-dosa maka perbanyaklah istighfar, karena 
sesungguhnya seseorang itu apabila didapati di dalam lembaran 
catatannya istighfar di antara setiap dua baris, maka kondisi itu akan 
menggembirakannya'. ” 


Di antara hadits-hadits musnad Bakr bin Abdullah, ia 


mendengar dari Anas bin Malik, Ibnu Umar, Jabir dan Abdullah bin 
Ma'gil bin Yasar #&. 


ha pas u Ke aa —YANY 
Op Haa WAS Kera SIB SA Ii ES -JG 


JB alta LE 26 GAS 1 all 
SU tal SA Sx GK ta 
gs je Il C5 Tae Je H3 AKA ol 
NA ane Web Gi WE 


Kal JG Ka (ga Hah 
Wat PA ar ut SI GE ta TAG 


503 








Hilyatul Auliya' 
1 pa Ja Ui 183 Ui 3 be siktai 
JB G3) ae #36 ta aa 
Gia Hae Nang ale AI Es AG 


Pn Id 2. #2. 


PE Gn BM Oh 


2162. Ahmad bin Ja'far. bin Ma'bad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Fadhalah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Bakr bin Abdullah Al Muzani menceritakan kepada kami dari Anas 
bin Malik, "Bahwa seorang wanita masuk ke tempat Aisyah &, ia 
bersama kedua anaknya yang masih kecil, lalu Aisyah memberi tiga 
butir kurma, kemudian wanita itu memberi masing-masing anaknya 
sebutir kurma, lalu kedua anak itu memakan kurmanya. Kemudian 
keduanya memandang kepada ibunya, maka ia pun membagi dua 


kurma di tangannya dan memberikan masing-masing sebelah. Lalu 


Nabi & masuk, kemudian Aisyah # memberitahu hal itu kepada 
beliau, maka Nabi @ bersabda kepadanya, 'Apa yang 
mengherankanmu dari itu? Sesungguhnya Allah telah mengasihinya 
karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya)'.” 

Ini hadits gharib dari hadits Bakr dan dari hadits 
Abdurrahman. Diriwayatkan sendirian darinya oleh Muslim bin 
Ibrahim dan Abdurrahman, yaitu saudara Mubarak, yang haditsnya 
dihimpunkan 


504 





Hilyatul Auliya" 





Ea IE Aa 2 Oa HL YA 


Jaa Pe pg AU K3 
au ak tes Ken d6 aa “JG ia: 
SIB BELI ARE 13 Ina WAS 2G 


PN Ani PA 


- Pala Pia ra Aa 

A 3) Oa ng le Ke ai TEA 
SL DS Se aah PT NU 13 
AEON MMA TA PRO Roy Sta - 


£ 


D jag Y sa SN Aa 
Fa Ta PA Kala ME 


2163. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, 
Amr bin Abu Ashim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku 
menceritakan kepada kami dia berkata, Katsir bin Fa'id menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Ubaid As-Sammak menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Bakr bin Abdullah berkata, 
“Anas bin Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 


505 


Hilyatul Auliya' 





mendengar Rasulullah @ bersabda, "Sesungguhnya Allah & 
berfirman, “Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai 
puncak langit kemudian memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku 
mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya 
engkau datang dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi kemudian 
berjumpa dengan-Ku tanpa mempersekutukan-Ku dengan sesuatu 
pun, niscaya Aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh 
bumi "58 


Ini hadits gharib. Sa'id bin Ubaid meriwayatkannya sendirian 
darinya. 


Loc 


tra sa Ujian GA AP Sia Yo 


A5 J6 (S3 NE Pas “JG ea Be ne 


Ca 
aa Tata 


Ka 
Ai ara JB JB AS Bina Do 


88 Hadits ini shahih. 
HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Doa, 3540 dari Anas #): Ahmad (5/167, 
172) dan Ad-Darimi (2788). 
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Sunan At-Tirmidzi, terbitan 
Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


506 





Hilyatul Auliya 


31 Sp IA dah le dl 
2 





2164. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam 
menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Bakr bin Abdullah dan 
Bisyr bin Aida Al Hilal, dari Ibnu Umar, ia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Sesungguhnya orang yang mengenakan 
sutera hanyalah orang-orang yang tidak memiliki bagian”? 

Ini hadits gharib dari hadits Bakr, dan hadits Bisyr tidak ada 
yang menghimpunkannya kecuali @atadah. 


On,” 0 ag Na AB 


PE Mn GI —Y1NXO 
AL J6 al PA HK -JU 
Be gia ja ee JB GP 


CN KD PPAP UI 


AN 





59 Hadits ini shahih. 
HR. Muslim (pembahasan: Pakaian, 2068). 


507 





Hilyatul Auliya' 


A - apa 


Wo. 3g F4 2 Pn 
233 GA Ja Aji aa 
2165. Muhammad bin Ishag bin Ibrahim menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Hasan Al Mugri 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isa bin Maimun menceritakan kepada kami 
dari Bakr bin Abdullah, dari Ibnu Umar, dari Nabi &, beliau 


bersabda, "Perumpamaan umatku bagaikan hujan, tidak diketahui 
yang pertamakah yang baik ataukah yang akhirnya." 


2S na 3 oten We SY YAA 


ra 
0 A. £ 


SIB tetaga HAL 3 1G SAS 1 Abadi 
MKP yi Kp tas 23 BUNG 

pig le Ia M Jp Yeo 15 aa 
UB Ya Lp dl Lapan ya 


S0 Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (3/143): At-Tirmidzi (pembahasan: Adab, 2869) dan Ibnu 
Hibban (2307-Mawarid). 
Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Sunan At-Tirmidzi, terbitan 
Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


508 


Hilyatul Auliya' 





A 


ah Wa Ba PW EN Lea 


yi 


Kuki 


— 2166. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Migdam bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Asad bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mubarak 
bin Fadhalah menceritakan kepada kami dari Bakr bin Abdullah, dari 
Jabir, ia berkata, “Rasulullah @ ditanya tentang dua hal yang 
mewajibkan (telah pasti), maka beliau pun bersabda, 'Barangsiapa 
berjumpa dengan Allah tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun, maka wajiblah surga baginya. Dan barangsiapa berjumpa 
dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, 
maka wajiblah neraka baginya' .”61 


(182). KHULAID BIN ABDULLAH AL ASHRI 


Di antaranya juga adalah yang ahli dzikir dan berfikir, Khulaid 
bin Abdullah “Al Ashri. Ia senantiasa berdzikir kepada Dzat yang 
dicintainya, dan begadang untuk menyaksikan-Nya 





HR. Muslim (pembahasan: Keimanan, 93) dan Ahmad (3/157, 244). 


509 





3. 


Hilyatul Auliya' 


P4 
BD. 3 380 NN, &o- 


PA ji dab Gi AI IG Gis - YA 


z 
-,. kate 
3G. AA A0 LA 


Ion US “JG Da ee edi sa Jd— -JG 


- - PN 
AD LA 


KT - 8 7 8 ANA 2 0 
KAS JB ES B5 JB usa SIS ep 


Aek hah "JG BIS 1S colgi D3 IS 
Js ol NN PET ai Aneh BSA 


Maa Van dh 9 pan 


2167. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Al Abbas bin Mahan menceritakan 
' kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Daud Al Ghifari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Umar bin Nabhan menceritakan kepada kami dari 
@atadah, ia berkata, “Aku mendengar Khulaid Al Ashri di masjid 
agung berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya setiap kekasih 
menginginkan agar berjumpa dengan kekasihnya. Ketahuilah, 
cintailah Tuhan kalian, dan berjalanlah kepada-Nya dengan berjalan 
yang baik.” | 


Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ja'far bin Sulaiman dari 
Umar. 


510 





Hilyatul Auliya' 


Pe uan 03 Kam PA TA 


an NG 2 4 Ka 2 Dan aan Y, 20 
Lado JB al Ne ap naa 
G- 


s ga Da "JG gi bong ten ua 


Aa TA kura of (315 gr NB 


Pd P3 83 
“JG (Ola 


NA 


oil G “J3 AG ban Ii ea Tr 
Mt AKA Kadi KU 


#0. 


SA MAP ee 


2168. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami dari Umar bin 
Syihab dari @atadah, "Bahwa Khulaid Al Ashri datang pada hari 
Jum'at, lalu ia memegangi kedua tiang pintu, lalu berkata, Wahai 
— saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ingin 

berjumpa dengan kekasihnya. Ingatlah, cintailah Allah, Tuhan kalian, 
dan berjalanlah kepada-Nya dengan berjalan yang baik'.” 


511 





Hilyatul Auliya' 


C35 J8 sela 2 S5 Af as yA 


2 aa Gas 2 ct SI 
HA IP BB 13 deh BIL JB 
VI SEE Y Lagall :JU (san Dl X6 


# IA 20 — o- 0 31X 0 


Li (0 jang Cg Gl (yang Jemaat Je 


won 


2169. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari @atadah, dari 
Khulaid bin Abdullah Al Ashri, ia berkata, “Seorang mukmin itu tidak 
akan engkau mendapatinya kecuali pada tiga hal: Di masjid yang 
dimakmurkannya, di rumah yang menutupinya, atau suatu keperluan 
di antara urusan dunia yang dibolehkan.” 


SA IE ade —YAV: 


kala Heua AJ sja lip Kab BA K3 


Ta 30 3fo- 0-3 


Pa viA Pa IN aa Era 3G (la 3 


512 








Hilyatul Auliya" 





0 


D krja K3 Lg WI he KAL JG 


e- ag Oei 8 . AAA 
AN selatan AG 19 Aing Los 


“ng Oku ba atas ap Je IA Ai 
Eman GI laa pia Na apa “aga An, 
P3 en PG Me 53 £ : 


2170. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Ubaid bin Hisab menceritakan 
“kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada 
“kami, ia berkata: Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami dari 
Khulaid Al Ashri, bahwa ia memerintahkan agar rumahnya disapu, 
kemudian memerintahkan agar disiapkan dua bantal, kemudian ia 
menutup pintunya, kemudian duduk di atas tempat tidurnya, lalu 
berkata, "Selamat datang para malaikat Tuhanku. Demi Allah, 
sungguh aku mempersaksikan kebaikan kepada kalian hari ini. 
Sildkan ambil: Dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, 
segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, dan Allah 
Maha Besar, demikian sepanjang harinya.” 


Diriwayatkan juga seperti itu oleh Sayyar dari Ja'far, dengan 
tambahan, "Dan ia terus demikian hingga ketiduran atau keluar untuk 
shalat.” 


513 








Hilyatul Auliya' 
Lo A-o f 13 aa - a a - 


& 


“JG p3A Pe ah & ber bra NA Jas 


PEN MEN ARENA Sbb Ata Ea 


- 


dahan 3 ai KA EA 2 daya 
GAN bohai pa ia OS -JU Ai 


2171. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad 
bin Agil menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin 
Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Umar Adh-Dharir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Mahzum menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Wasi', ia berkata, “Khulaid Al Ashri biasa berpuasa sepanjang 
tahun.” | 


. 
UD 


Oa Io ae OR EA 
aka HP SGP IVAN aa o SE 
Aa Ai “JG Kai Alb 5p 5 23 


514 


Hilyatul Auliya 





“ea . 


Ayah “ai Ing NIS SA) Vu Uasit 


4 PJ - £ 

Aya pl Oa, 
2172. Sulaiman bin Ahmad. menceritakan kepada kami, ia 
— berkata: Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzag mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari @atadah, 
dari Khulaid Al Ashri, ia berkata, “Engkau jumpai seorang mukmin 
yang menjaga harga diri (tidak meminta kepada orang) lain, dan 
meminta (kepada Rabbnya), dan engkau menjumpainya 
merendahkan diri (kepada Rabbnya) dan mulia pada dirinya. Ia 


manusia yang sebaik-baik pertolongan, dan seringan-ringannya 
bekal. 


C5 IE MI AA Sa —YAVY 


Tag “Iis 5 - --0 2x0 LX o- 


Sati na “JG 3 3 Oa etik 
Y (ra apa As “JG 5 man JO X3 


” 
. 


4 2 “0 STAN Ig Pd AE 
Vio CI yP Uase SA 1JE a33 GS ala, 


? 





515 


Hilyatul Auliya' 


Ph 


- 8” 0 £ 2 - 2, WI pi 9 
OP ES (head Ta 0 NI BI 
.. Oa @ 

DO NB 


2173. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari @atadah, ia 
berkata, “Aku dapati Khulaid bin Abdullah Al Ashri berkata, “Engkau 
jumpai seorang mukmin itu menjaga harga diri (tidak meminta-minta) 
dan meminta, dan engkau menjumpainya kaya dan fakir.' Ia berkata, 
'Engkau menjumpai orang mukmin yang menjaga harga diri (tidak 
meminta-minta) kepada orang lain, namun meminta kepada 
Rabbnya & dan merendahkan diri kepada Rabbnya, mulia pada 
dirinya, kaya (tidak membutuhkan) orang lain, namun fakir (merasa 
butuh) kepada Rabbnya'.” 


@atadah berkata, “Itulah akhlak seorang mukmin, itu sebaik- 
baik pertolongan dan manusia yang paling ringan bekalnya.” 


SAS IE gb KN BAG —Y VE 


pa Bas :JE Pi) PS Rea Dar & XS 


Ka S# KAL JB OKB Wis :JU 


z 
“Ju Ss 1 “PA 0 - - 0 M0, ea 
: ba TR ra H0 ai 


516 





Hilyatul Auliya 


sa CO 2 Ap be aa o- 3 Ka 
sa II dya Spedl Ml AS G3 3g 
an) S3 PE ae Ser Lawa! A39 (ku) 


2174. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, 'ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sallam bin Miskin berkata: Seorang syaikh dari Bani Ashr yang 
berjulukan Abu Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata, 
“Khulaid bin Abdullah Al Ashri pernah mengatakan, “Setiap rumah 
ada hiasannya, dan hiasan masjid-masjid adalah orang-orang yang 
saling tolong menolong untuk berdzikir kepada Allah'.” 















SL Ay CA KL —y Vo 

2 Kau Pa Pa ie » AT MI “JG 
Kas JB Sa ae Karan CA 
kep da ta be 
nah Ry DN Hy s3 ISI) Aa 
A3 Je PEN 


517 


Hilyatul Auliya" 


2175. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata: Yusuf 
bin Al Farag menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam bin 
Miskin menceritakan kepada kami dari Ugbah bin Abu Tsubait, dari 
Khulaid Al Ashri, ia berkata, “Segala sesuatu memiliki hiasan, dan 
hiasan masjid-masjid adalah orang-orang yang. saling tolong 
menolong untuk berdzikir kepada Allah.” 


Di antara riwayat-riwayat musnad Khulaid Al Ashri: 


pa 3 Jaban san al Ga YNA 


80 34 o- To A3 30 1G. 3 


Uu Mb Kena an On OI “JG 
Ai SAS 


celaan KL JG (SIS Pat Bas :JU Pa » 
:JU cl | gr Pepe ala 8 Ka 33 gr 


Tabu age le MIA, J6 
WE IE Ga oi IS Ian 


- 


4 o- Papa Pd 


LI tpi GA AP SG ep 


Pd 


Sab Jne Lal v is GEN Olah 


518 








Hilyatul Auliya' 





Yr Son ara Ya Mah Kuas - shi is 
Y) WS 53 SNI Oles Ob Pa. PRE 

Lha ai & mon “3 

Ma 3 Un aa pu “38 


2176. Abu Bahr Muhammad bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada 
kami dari @atadah, dari Khulaid Al Ashri, dari Abu Darda, ia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Tidak pernah matahari terbit kecuali Allah 
mengirimkan dua malaikat di kedua sisinya yang berseru 
memperdengarkan kepada semua makhluk kecuali manusia dan jin, 
Ya Allah, segerakanlah pengganti bagi yang berinfak, dan berilah 
kerusakan bagi yang menahan. Dan tidak pernah matahari terbenam 
kecuali (Allah) mengirimkan dua malaikat di kedua sisinya yang 
berseru memperdengarkan kepada semua makhluk kecuali manusia 
dan jin, "Apa yang sedikit dan cukup adalah lebih baik daripada yang 
banyak namun lalai'.”8? 

Diriwayatkan juga dari @atadah oleh Sulaiman At-Tamimi, 
Abu Awanah, Syaiban, Sallam bin Miskin, Abbad Ibnu Rasyid dan Al 
Hakam bin Abdullah. 


& Hadits ini shahih. 
HR. Ahmad (5/197): Al Hakim (2/444, 445) dan Ibnu Hibban (814, 2476). 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawaid (3/122) berkata, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ahmad, dan para periwayatnya adalah para periwayat Ash-Shahih." 


519 


Hilyatul Auliya”" 


“ 
GG # 


2. P4 P3 - Ca h 
KAL JB KA ap Obat AS —YANV 
23 oo. X0 Y, X o-4 Papa 3 8 o, & ae, 
durmad! JuS ey AI Amat Code 1 JG Ma) ole 


4 8-0 


Maan CO U . ga # -0 KS - aa Pj 
BB co Jas Ol yg Cd "JB « 


AS 
AA oi AE 3 VANS AP al oi Obi 

P3 y. POP Pen Te Oam TU PA es Bs Sala 
Io Sya) JB 2JE ce al OP usa 
2 ba san .. B8 ae Mun 0 Tas 3 
SE ASI Alah de Bt LA it 
Aa Bana 38. G bs na 
(by tegadlaag GAN Pay ES OUI KEP) 
Jay Oa AI) PURA Oh LI 3 Ola 
UU da TN SS, Ka HB SY 
AN Of RESI La IKA 1JG KELII GG LAU 


- £ td 
0 


? . (-) 0 3 # et . 0 “5 9 ” . g- 
Ungaa LP Pe SAN NG 
2177. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Utsman An-Nasythi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ubaidullah bin Abdul Majid Al Hanafi menceritakan kepada kami, ia 


520 











Hilyatul Auliya' 


berkata: Imran Al @aththan menceritakan kepada kami dari Gatadah 
dan Aban bin Abu Ayyasy, keduanya dari Khulaid bin Abdullah Al 
Ashri, dari Abu Darda, ia berkata: Rasulullah & bersabda, "Lima hal 
yang barangsiapa membawanya bersama keimanan maka ia masuk 
surga: Orang yang memelihara shalat yang lima pada wudhu, ruku, 
sujud dan waktu-waktunya, berpuasa Ramadhan, berhaji ke Baitullah 
bila mampu menempuh jalannya, menunai zakat dengan kerelaan 
diri, dan menunaikan amanat. "63 Dikatakan, “Wahai Abu Darda, apa 
itu amanat?” Ia berkata, “Mandi karena junub. Sesungguhnya 
Allah &5 tidak mengamanatkan kepada manusia terhadap sesuatu 
pun dari agamanya selain itu.” 


Diriwayatkan juga seperti itu oleh An-Nu'man dari 
Abdussalam, dari Imran Al @aththan, dari @atadah, tanpa 
menyebutkan Aban Ibnu Abu Ayyasy. 


S8 Hadits ini hasan. 
HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 429) dan Ath-Thabarani (A/ Kabir 
sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid, 1/47). 
Al Haitsami berkata, “Sanadnya jayyid,” Hadits ini dinilai hasan oleh Al 
Albani di dalam Sunan Abu Daud, terbitan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


521 


Hilyatul Auliya' 


On Ma o- o 2 PN Pap AA a. F4 
Lan as ate S3 ai SAS 2 as yaa 
( PL & - ad 


si . 


2178. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ibrahim bin Nailah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
An-Nu'man bin Abdussalam menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Imran menceritakan kepada kami, seperti itu. 


(183). MUWARRIO AL IJLI 


.. 
7 


Di antaranya juga adalah yang pasrah dan pandai menglipur 
duka diri, Muwarrig bin Musyamrikh Al Ijli. Ia suka menghibur orang 
lain dengan kebenaran, dan melupakan penolakan yang disaksikan. 


Anna Gi ma) Gara yh GAS —yAVA 
- JB SA 2 S3 MAS ASAS na ah 


340 4 Pai 


JB CEPOT GP COLI GI Din GAS 


522 





Han ni maan Kabaret nike mahaka ne. 








Hilyatul Auliya" 





Iv (dal 3 aa JB :JE 063 up ag 


Pa 
. “ 


sel dai Saad an) AS an 


2179. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Yahya Al Hulwani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Yusuf bin Athiyyah, ia berkata: Al 
Mu'alla bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata, “Muwarrig 
Al Ijli berkata, “Tidak ada satu hal pun yang sampai kepadaku yang 
lebih aku sukai daripada kematian keluargaku yang sampai 
kepadaku'.” | 


yag :JB eU 5 SA Bas YNA: 

2 ea Ji KE ja 
PA 
1 ikus Cat Abadi Boa OS 1 tia 
(ab KB ON AN A : JUS coady alat 


B9 Gal ide Sih Jl Va) 
2 2 JP Hara 


LAN 


ol ea 


“ 


523 


Hilyatul Auliya 


-. 


BS SOE PN SL id 05) 


@ 
BI 0 # 


AS BT 55 YA 


2180. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Abbad bin Abbad 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Hafshah 
binti Sirin, ia berkata, “Muwarrig pernah datang kepada kami, lalu 
kami menanyakan kepadanya tentang isteri dan anaknya, maka ia 
berkata, “Demi Allah, mereka banyak.” Aku berkata, “Semoga Allah 
merahmatimu, mengapa ini?" Ia berkata, “Demi Allah, sesungguhnya 
aku takut kebinasaan akan menahanku.” 

Ia juga berkata, “Di dunia ini tidak ada satu pun jiwa yang 
kematiannya mendatangkan pahala bagiku kecuali aku berharap jiwa 
itu telah mati'.” : 


JB MASA Op Al KS EA YNA 

10 —. Kn gg o- Lo 1G. 9 

dl EAS 1B ea gl oi Taha GAS 
8. KG £ 3 2 — 5 Tg C0. £ 

OP up A5 JB OP WAS JB AB al 


524 








Hilyatul Auliya" 


IE 9 PI gs Sataa Sa 


da MAN 0 EL 6 

2181. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 

ia berkata: Muhammad bin Abu Sahl menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam 

menceritakan kepada kami dari @atadah, ia berkata Muwarrig 

berkata, "Aku tidak menemukan perumpamaan bagi seorang mukmin . 

di dunia, kecuali seperti seorang yang tengah berada di atas sebuah 

kayu di lautan sambil berkata, “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, 
dengan harapan Allah akan menyelamatkannya.” | 


IMS ep ia 3 KA S5 — YAN 
Pa Je en ae Te Bb 


daan Op SES EA sja As JB 
Ab Obi Ah ah 35 
Lela SELEN JB JA Ip 2 (3 
AB ETS gi BI 175 15I AI 





Hilyatul Auliya" 


2182. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Kamil menceritakan kepada kami. Hammad bin Salamah dan 
Hammad bin Zaid serta saudaranya, Sa'id bin Zaid, juga 
menceritakan kepada kami, semuanya dari Abu At-Tayyah, dari 
Muwarrig Al Ijli, ia berkata, “Berpegang teguh dengan menaati Allah 
ketika manusia sedang pengecut terhadap itu adalah bagaikan yang 
kembali setelah melarikan diri.” 


E 9. IA a o - en BA AN Pa 
91 Ko J— “j Cyug 3 1) Ka) KJ 
s - - 

4 - : o- 4 0 @. AG - ai - # 


3 Sa Cai #5 PA P, 3g - PT 

BP ae oa UB ee GS dp ena Lala, 

- o- &. 23 P4 “ 

Y big UII K3 SJ dB ph 
c 2 #.- ia nh , - 2906 - 

Lin Op JW dr Yg (AA paket 


526 





Hilyatul Auliya 
06 1 1E 200 2G L 0,20. 7 Pari 
RU CB Gb Oa ye ah AI 02 
Kei 
2183. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Ibrahim bin Basysyar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Ayyub menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Yazid berkata: Yazid Asy-Syanni menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Muwarrig Al Ijli berkata, “Sesungguhnya 
aku jarang marah, dan jarang sekali aku marah lalu aku di dalam 
kemarahanku aku mengatakan sesuatu yang aku menyesalinya kala 
telah rela." Lalu seorang lelaki berkata, “Sesungguhnya aku mengadu 
kepadamu tentang kerasnya hatiku. Aku tidak dapat puasa dan tidak 
pula shalat.” Maka Muwarrig berkata kepadanya, “Jika engkau lemah 
terhadap kebaikan, maka melemahlah terhadap keburukan, karena 
sesungguhnya aku gembira dengan tidur yang aku jalani.” 


dn gi Ja mela) Ta —NNAL 
Saga 2 . 3&0 LIL 0 


-JB CP aa ie LI “JG 
35 ar tai -JE Aa oi Ma em 
SG CAN IG 1 Jean Wp JB :JE 


527 





Hilyatul Auliya' 





. 38 - 


2 (P3 
“ 0, 4 KA AAA ' 
323 us C3 Lag Ursaa 
” 
4 -, Pa Bh. Pa 
aa GS 


2184. Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Yahya menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Yusuf 
bin Athiyyah, ia berkata: Al Mw'alla bin Ziyad berkata, "Muwarrig Al 
Iii berkata, “Aku belajar diam selama sepuluh tahun, dan aku tidak 
mengatakan sesuatu pun ketika marah yang akan aku sesali apabila 
kemarahan itu telah hilang dariku'.” 


at or aa si Ne 9, . 
ISP dx pu Kanan 15 


| 


bata In gu Ke Gas -YYA 


N 


IE 3 He 1 JB Jas JA ae 


"4 


se.LR 0 Kara 


3 JG 2 na alan YP Pan 3 
BN aa ti La gaga taka 


2185. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu 
Ubaidah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Muwarrig, ia 
berkata, “Ketika marah aku tidak mengatakan sesuatu pun yang akan 
aku sesali mana kala tidak marah.” 


528 





Hilyatul Auliya' 





Bo A4 & oo Ak 


Sa oi Kaban C3 el BIS —Y AT 


X0 1 — 0. X0 Ao ca - 


Aj 3 Ie IG Hb gi Ubi Oh 
IS LAI IL Jaa! Bip JB :JU 


2. 


Ke ya en BA US 
IE nu maa at Tai 


rd 
- 


2186. Ibrahim bin Muhammad. bin Hamzah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mahya menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
Yusuf bin “Athiyyah berkata, “Al Mu'alla bin Ziyad berkata, 'Muwarrig 
Al Ijli berkata, “Sungguh aku telah memohon kepada Allah kebutuhan 
demikian dan demikian semenjak dua puluh tahun yang lalu, namun : 
Allah belum memberikannya kepadaku, namun aku tidak berputus 
asa dari itu.' Lalu sebagian keluarganya bertanya kepadanya, “Apa 
itu?" Ia berkata, “Agar aku tidak mengatakan apa yang tidak berguna 
bagiku'.” 

Diriwayatkan juga serupa itu oleh Ja'far bin Sulaiman dari Al 
Mu'alla. — 


529 


Hilyatul Auliya" 


@- 


WI —YYAV 


0 Ko A- 0 


DI Op AR Op lab 
SIS IE as age Sak Was :JB 


LAN 


. 
n o- 6 - A 


KL JG 1 Iga oP 3 
IS 


2187. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, Rauh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Asyhab menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Mereka menyebutkan dari Muwarrig, 
bahwa ia berkata, “Tidak pernah terdapat padaku sedikit pun harta 
“zakat.” 


ee SN an ea Bat SIKA 


JAN AP EMS 1 aja 5 Sa Gas 
to. In - 3 - o- 
(ia KI LOMa2 Ken “JG Lah, Na 


5 Tip OS 1JE Kuto baet dian Gie 2 


Hilyatul Auliya 





GA —. Ao Ba 35 Pt € A3 A x 


“ aa .. “5 AP 


HA PU ea WLAN Alan Ak 5 Si & 
aa sah Jar Dea & Okta £ Vga “Isis 
pg VE OS Ula sah Us 


30, 


adas Ia ledel Ob 


Ng an Pi 4 APA pu 
A9 UI 1dsis Up 


tp 


” 


2188. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia 
' berkata: Abdullah bin Muhammad Al Absi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sebagian sahabat kami 
menceritakan. kepada kami, ia berkata, “Muwarrig pernah berniaga 
lalu memperoleh harta, maka tidaklah datang Jum'at kepadanya: 
kecuali sudah tidak ada lagi sesuatu padanya. Ia memberi saudaranya 
empat ratus, lima ratus dan tiga ratus, lalu berkata, “Simpanlah 
padamu hingga engkau membutuhkannya.' Kemudian setelah itu ia 
berjumpa dengannya, maka ia berkata, “Bagaimana engkau dengan 
harta itu?” Sang saudara berkata, “Aku tidak membutuhkannya." 
Muwarrig berkata, “Demi Allah, kami tidak akan mengambil kembali 
selamanya. Terserah engkau dengan harta itu'.” 


531 





Hilyatul Auliya' 





Diriwayatkan juga seperti itu oleh Hammad bin Yazid dari 
Jamil, dari Muwarrig, dan ia menyebutkan, "Dan. ia tidak suka 
memberi mereka sebagai shadag: 


Kas :JB MU Xi te GAS — YAA 
f Pg KS o 8 0 
Mn NG - JB « ma Sukai 
" BP, :n - Oo .9 Pa” - 
Uya Ju “JG AA Kat Pa La aa ra Ken 
“20 5 PR ga Cu an OS d0! 
Da Eno SI OS P #el 
LT P Jan 
: Udi | 959 
2189. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku diberitahu dari Sayyar, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada 
kami dari Sa'id Al Jurairi, ia berkata, “Muwarrig Al Ijli berkata, 


“Seandainya manusia melihat kepada kami, maka kaum kami tidak 
akan melihat karena mereka duduk kepada kami'.” 


“JB Ta 4 Ha P3! Kau eU 


2. » o d 


532 











Hilyatul Auliya" 


“ 


NE JB CI IS JG HI Pj 


of Nda Ss aja S, ea Kata “JG (saga 


- Py 3 


sg CN aa ben) os :£ Jual B0 

2190. Abu Muhammad bin Hayyan Mengarakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Al Abbas Ath-Thahrani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Isma'il bin Abu Al Harits menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Akhnas menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 
Yazid menceritakan kepada kami dari Ashim, "Bahwa Muwarrig Al Ijli 
mendapati nafkahnya di bawah kepalanya.” 


Asy-Syaikh (Abu Nu'aim) berkata, “Muwarrig Al Ijli 
meriwayatkan secara mursal/ lebih dari satu hadits dari sejumlah 
sahabat, termasuk di antaranya Abu Dzar dan Salman 4.” 


Cc. 


Ha UE sala Kh Pan ra AKA 


JA Ai AG raba - JG (3 Be Ie 
g Bean . mai aa JG ad Inap 


& 


te ISI Mena pe KA IE cepu 


3 L£ 0 3 o-A 


6 al aa “JB nga HN Ca 


533 





Hilyatul Auliya" 


MIN, o 


. Ihya PP hama G6 Keran Gi see 

Aang ale Se Ja JB JB 33 
aa Oo ON Be Sean KR 
SAS PA It dB 
Pj PU la H3 3 2) 


er 


Lag pe 2 Ag S6 Sl Ae Ag 5 an 
ISA Sei Ie ea A6 
A HI AN, An: A1 2) 5 PP PA 


Sa Ai 3 aa 3 


2191. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaid bin Ghannam menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami. Ayahku juga 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad bin 
Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Muhammad 
Al Kufi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Musa 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada 
— kami dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Muwarrig, dari Abu 
Dzar, ia berkata, “Nabi @ bersabda, "Sesungguhnya aku mendengar 


534 








Hilyatul Auliya" 


apa yang tidak kalian dengar. Sesungguhnya langit merintih dan 
adalah haknya untuk merintih. Tidak ada satu tempat pun padanya 
sebesar empat jari kecuali ada malaikat yang sedang meletakkan 
dahinya bersujud kepada Allah &. Seandainya kalian mengetahui apa 
yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak 
menangis, niscaya kalian tidak akan bersenang-senang dengan para 
isteri di atas tempat tidur, dan niscaya kalian keluar ke bukit-bukit 
untuk memekik meminta tolong kepada Allah &. Demi Allah, 
sungguh aku ingin menjadi sebuah pohon di surge yang ditebang.” 4 


Demikian lafazh Abu Bakar bin Abu Syaibah. Sementara Ali 
— bin Muhammad mengatakan, "Abu Dzar mengatakan (dengan lafazh): 
adipati Sos Ag (Demi Allah, sungguh aku ingin bahwa aku 
adalah sebuah pohon yang ditebang.” 


GS El id ih EA yaa 


. 


IE ola 3 IA Gis Kr Car La 


berasal GP tg HP dala Yi SUS Gis 


4 Hadits ini hasan. 
HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Zuhud, 2312): Ibnu Majah (pembahasan: 
Zuhud, 4190) dan Ahmad (5/173). 
Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan 
Ibnu Majah, tanpa kalimat: 2553 (sungguh aku ingin...), terbitan Maktabah Al 
Ma'arif, Riyadh. 


535 





Hilyatul Auliya” 
Na Pantat CA IA 0 daa 
ta Sirih A93 "JW UU SJ KE 
LI SI UE nh le Ie NI, 
DG UB IG LS AS GAN Gp Sat 
3 Ab) BELI Io pb ih 3 3 





20 


Mang Onyas on 


2192. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Zakariya bin Yahya As-Saji menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami dari Habib, dari Al Hasan : 
dan Humaid, dari Muwarrig Al Ijli, bahwa ketika Sulaiman hampir 
meninggal, ia menangis, maka dikatakan kepadanya, "Apa yang 
membuatmu menangis?" Ia berkata, "Pesan yang telah dipesankan 
Rasulullah @ kepada kami. Beliau bersabda, Hendaklah bekal 
seseorang kalian dari dunia seperti bekal pengendara.” Muwarrik Al 
Ijli berkata, “Lalu setelah ia meninggal, orang-orang melihat di dalam 
rumahnya, namun mereka tidak menemukan selain pelana, tikar dan 
perkakas yang ditaksir sekitar dua puluh dirham.” 


536 





Hilyatul Auliya 





ay CA 3 Wi YNA” 


Ae daa Ad Ban YG 3 
AP 3 AAA Bl JB ah Gp 239 


0 EA 0. 


us Leg II a gr (Jaa Ox Na PARA 
aakdak tao be 
Ke 2 JA Pa op Pelan ta Jai JG 


Pe sa 


A5 Oya Ian 


2193. Farug Al Khaththabi dan Sulaiman bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Muslim Al 
Kasysyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Syabib 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam bin Yahya 
menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Muwarrig Al Ijli, dari 
Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi &, "Keutamaan 
shalat berjamaah dari shalatnya seseorang yang dilakukan sendirian 
adalah dua puluh lima derajat"5 


| 


. 


6$ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 477 dan pembahasan: Adzan, 645, 
646, 647): At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 215, 216): An-Nasa'i 
(pembahasan: Kepemimpinan, 837-839) dan Ibnu Majah (pembahasan: 
Masjid-masjid, 787), dengan sanad lain. 


537 


Hilyatul Auliya' 





(184). SHILAH BIN ASYYAM AL ADAWI 


Di antaranya juga adalah Abu Ash-Shabha" Shilah bin Asyyam 
Al Adawi, yang sangat loyal kepada Kitabullah, yang mencintai para 
hamba Allah. Apabila terkena musibah maka ia bersabar dan 
mengharap pahala, dan di malam hari ia tekun berdzikir. 


Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah ketekunan yang 
sangat dan mencari penghasilan dengan kepuasan hati dan menanti. 


£ 
- X0 Ao LD 


PPA » pia Oi 13) ara —Y1 AL 
Pj SS J6 bagai ge & Xe UM :Ju 
Ba dy AL J6 AN AAN ane IT 
1 -JU JUAN MS JG alah 
ba ang PPI 
Cat Ae Gi ul Uu 
Fr Ao da ab oa J5 
pe yag AJ A1 1S Bea sei 


538 





Hilyatul Auliya” 
CERIA GA A3 La AT KinadinA metal, 

Te ge IA JS 
C3 BU ab Jep Ad Oh abal JAN 


(2 .179 - 3 ore Se 30 z se aa 
Ie OlYI oa Lady Ogiagl pm 0, 
IG bo LAI Seo gka Va 0 - 
AP RAP ab Laga 
. 2194. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdushshamad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruzaik sang penjual makanan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu As-Salil menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Aku mendatangi Shilah Al Adawi, lalu aku 
katakan kepadanya, 'Ajarilah aku dari apa yang Allah & ajarkan 
kepadamu.' Ia berkata, “Engkau hari ini seperti aku -atau 
menyerupaiku- dulu ketika aku mendatangi 'para sahabat 
Rasulullah & saat aku belajar dari mereka, aku katakan kepada mereka, 
“Ajarilah aku dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian.' Maka mereka 
berkata, “Terimalah nasihat Al @ur'an dan nasihatilah kaum muslimin, 
serta perbanyaklah berdoa kepada Allah semampumu, dan janganlah 
engkau menjadi korban tongkat (terjadi fitrah antara kaum muslimin), 
korban kebutaan (tidak diketahui pembunuhnya). Wahai keluarga fulan, 
sesungguhnya aku tidak peduli apakah memanjang dengan kakinya atau 
dengan kaki babi, dan hendaklah engkau menghindari orang-orang yang 
mengatakan, “Kami adalah orang-orang yang beriman,” padahal tidak 


539 


539 








Hilyatul Auliya' 


sedikit pun keimanan pada mereka, mereka itu golongan haruriyah, 


, 


mereka itu golongan haruriyah'. 


Oo 30 4 


SEP Tai Gi Deng Hi —Y140 
DUS EA IE ES IL BAL JG 


akan AL IG an 3 AL Ea UU 


. 


Ts 


“ 


9. or da g- An Pap 


Ap AS aa MA ca Kala 
J3 aa Kia pel ai of ap K2 
Sa NG dls SA SA gas 


. 


£ F3 2 A # Lk # P0 
Mel b Ke Uu .g 


BB 


“ng 


2G SP GS gag de SI 3 BS 
PS jul os ia satin Lo IU 


SA Ha 3 NA 307 e RL RM an, 


Satu 0 4319 0 goal 
| 2195. Yusuf bin Ya'gub An-Najirami menceritakan kepada 

. kami, ia berkata: Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
“da berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 
' Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit menceritakan kepada 


540 








Hilyatul Auliya' 


kami, “Bahwa Shilah bin Asyyam dan para sahabatnya dilewati oleh 
seorang remaja yang menyeret pakaiannya, maka para sahabat Shilah 
hendak mencelanya dengan perkataan yang pedas, namun Shilah 
berkata, "Biarkan menangani perkaranya.' Lalu ia berkata, “Wahai anak 
saudaraku, aku ada keperluan denganmu.' Anak remaja itu berkata, 
'Apa keperluanmu?' Ia berkata, “Aku ingin engkau meninggikan 
kainmu.” Ia berkata, "Baiklah, ini cukup menyenangkan.' Maka ia pun 
meninggikan kainnya. Lalu Shilah berkata kepada para sahabatnya, Ini 
lebih tepat daripada apa yang hendak kalian lakukan. Bila kalian 
mencelanya dan menyakiti perasaannya, maka ia akan balik mencela 
kaliari.” | 


ea 
2g 


CA IE MA SG ph EMS YAN 


Oo... y L& o-— 


: - - z - 


na Telu) ga Lal » hee Ss (oya N (wa 
GAS NASI 5 aloe OLS IG caSlaa 


85 0. Oo LA oo. 
- « 


za 


2196. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdurrahman menceritakan 
kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Mu'adzah, ia 


541 


Hilyatul Auliya' 


berkata, “Adalah para sahabat Shilah, apabila bertemu mereka saling 


berangkulan.” 


eta Na 


Ie nh v1 NG :3 “dl GAS JB 
LB IK BAL :Jb bl Ke Oa re 
IS J6 Sp La Fara LE AS GS 
IS G3 MS MI SR AN Yi is 
IA na oyab, Oli La Ba 
andal Ar | 3 ye ri 0 Ss 
og 6 Sa O yabaig Ha gu 263 
JB F3 2 aa F3 ne Men 
& KP Gb DG BU DE sa 


A0 - 0", 


PA JG AS GL SIS UG ia MN 


542 


Hilyatul Auliya 





Par 


RAGA Ae Gb JG Dr 


“la & 
2197. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Harun bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Harun bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit Al Bunani menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Shilat bin Asyyam keluar ke daerah 
pekuburan lalu beribadah di sana. Sebelumnya ia melewati sejumlah 
pemuda yang tengah berleha-leha dan bermain-main, lalu ia berkata 
kepada mereka, “Beritahukan kepadaku tentang suatu kaum- yang 
hendak bepergian, lalu di siang hari mereka tersesat dari jalannya, 
namun mereka malah tidur di malam. hari, kapan mereka akan 
menyelesaikan perjalanan mereka?” Dernikianlah ketika ia melewati 
mereka, ia menasihati mereka. Pada suatu hari, ia mengatakan 
perkataan ini, maka salah seorang pemuda dari mereka sadar, ia pun 
berkata, "Wahai kawan-kawan, dengan ini ia tidak memaksudkan selain 
kita. Kitalah yang di siang hari hanya bermain-main, sementara di 
malam hari kita tidur.” Kemudian dia mengikuti Shilah, dan masih terus 
mengikutinya hingga ke pekuburan, hingga ikut beribadah bersamanya 
sampai meninggal.” | 


PA Ia be aa Dea era aa BT 


“. Ia Gea Ke Ia 


LI Gan Gi Pa Kama Isun WI 


Ro 


Ina Ud 


543 








Hilyatul Auliya' 





Henna Ipa is Jb ap 
Ob: Mma aan 2 men AE | 


2 au 


2198. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Tsabit Al 
Bunani, ia berkata, “Seorang lelaki datang kepada Shilah bin Asyyam, 
saat itu Shilah sedang makan, lalu orang itu berkata, “Sesungguhnya 
Fulan telah terbunuh atau meninggal.' -yakni saudaranya- Maka Shilah 
berkata kepadanya, “Duduklah, karena kematian saudaraku telah 
diberitahukan semenjak Allah & berfirman, "Sesungguhnya kamu akan 
mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)" (Os. Az-Zumar (39: 
30) 


“544 





——————tww—————— Hilyatul Auliya 


- s hp 
je - 


Sa SA “JG TN 


Bean Ing japan "ade Desah ti 


Td 


JS os| € Pa Hi sea 


pes Bj Seo ad kun 


1 205 


Ogoh 


2199. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Tsabit mengabarkan kepada kami, “Saudara 
Shilah bin Asyyam meninggal, lalu seorang lelaki menemuinya, saat itu 
Shilah sedang makan, lalu lelaki itu berkata, “Wahai Abu Ash-Shabha, 
sesungguhnya saudaramu telah meninggal." Maka Shilah berkata, 
'Kemarilah dan makanlah, karena sesungguhnya berita kematian itu 
telah diberikan kepada kami. Karena itu, makanlah. Sungguh amat jauh, 
karena sesungguhnya itu telah diberitahukan. Lelaki itu berkata, “Demi 
Allah, tidak ada seorang pun yang mendahuluiku kepadamu. Siapa yang 
memberitahukannya? Ia berkata, . “Allah Ta ala berfirman, 


545 





Hilyatul Auliya' 





Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati 
(pula)' (Os. Az-Zumar (391: 307.” 


? 


Ba JB Ujian Oi AS UNS HY 
taste “JG S Pane “JB « 
Ta sn aa et ae Kote 


Y, 2 o- 


TEA Kena Nan 


” 


... 


Cx 


dj 38 ali da) 3 


- 
Dt Bo 


5 BE SL 
AS be j3 LS jas "an NO Ma 
AS ab Haa BG da Us 
A0 - 3S 0 5 EK bai 2 Gir 


Las M3 


# . 


j 


2200. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Tsabit Al Bunani mengabarkan kepada kami, ia berkata, “Sesungguhnya 
Shilah bin Asyyam sedang dalam suatu peperangannya, dan saat itu ia 


546 











Hilyatul Auliya' 


bersama anaknya, lalu ia berkata, “Wahai anakku, majulah lalu 
berperanglah hingga aku mengharapkan pahala dari (kematian)mu.' 
Maka ia pun maju dan bertempur hingga terbunuh, lalu kaum wanita 
berkumpul di tempat isterinya, Mu'adzah Al Adawiyyah, maka ia 
berkata, "Selamat datang. Jika kalian datang untuk mengucapkan 
selamat kepadaku, maka selamat datang bagi kalian. Tapi jika kalian 
datang untuk selain itu, maka silakan kembali'.” 

Diriwayatkan juga menyerupai itu oleh Sayyar dari Ja'far, dari 
Humaid bin Dinar, dari Shilah. 


o BG & Ao & o- KG - 


Lia Isa Ai Ke ad Ya 
ara Menara SD Se PE Ba sJG 


4 0 


PAS EL SA Ki Hi 
- JG (j Be aa Hae Ma TEA YA Ya 


4 0 1 Ka 


“JG ya Sl aja Ta ga Ja Op Ke 
JA Ia sai Pena ap 


ee Ti Tuan aa PA 


Kara 


547 


Hilyatul Auliya ' 


ROA PP . 4 PT PG 30 2 aka 23 - T 
. $ . « .. 2: -. 
JP wa BB dapa tab Seda as asile ds 
“ 


“0 Te - aa 31 og u sd 40 o bi 3 Kaka 
Ad SN ab Of AJ Ma ab ulas 
. 
s? 2 00. 32 .2 AA 4 s4 NG o 30 
Kanada 9 HS BIS J8 La PS (Pa 
28. 
- 4 


D LB Lb ae IL Ja 


(3 Oa MSG US ia SS JB Ca Jaa 


Pd 0-0 


o - P Zi az # (3 g 0 
SB bh 9 Ongat Wan ole op 


AN 
Man PAP 


| - 2 - P “ c Pan Aap - - # 00 9 
Ssi IK LLI lab Do ag ebi 

P3 - - - . - - 

g : o7. 2 ae - o F4 an 05 y 2 . ae 
BP SB Ol Gea ha Sih 


2. 0. oo 20 2. . 3 Na 2 Pd Ma ta 


AG gn an Gak 


548 











Hilyatul Auliya' 


aa AA Sa Gala Pan 3 Han 
Ce tas ayal da YG ls Ia 


et He 

2201. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Husain bin Al Hasan Al Marwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
bin Hazim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid bin Hilal 
menceritakan kepada kami dari Shilah bin Asyyam Al Adawi, ia berkata, 
“Kami keluar ke sebagian desa sungai Tira, aku berjalan menunggangi 
tungganganku pada masa banjirnya air, maka aku pun berjalan di atas 
batu asahan. Lalu pada suatu hari aku berjalan dan tidak menemukan 
sesuatu yang bisa kumakan sehingga laparku semakin mendera, lalu aku 
berjumpa dengan seorang kafir yang membawa sesuatu di atas 
pundaknya, lalu aku berkata, “Letakkanlah.' Maka ia pun 
meletakkannya, ternyata itu adalah roti, maka aku berkata, “Berilah aku 
makan.” Ia berkata, “Baiklah, jika engkau mau, akan tetapi ini 
mengandung lemak babi.' Tatkala ia mengatakan demikian maka aku 
pun meninggalkannya dan aku berlalu, kemudian aku berjumpa dengan 
yang lainnya yang membawa makanan di pundaknya, maka aku pun 
berkata, “Berilah aku makan dari itu." Ia berkata, “Aku membawa bekal 
ini untuk demikian dan demikian, dari hari anu, jika engkau mengambil 
sesuatu darinya, maka engkau akan membahayakanku dan membuatku 


549 


“ 


Hilyatul Auliya 





kelaparan.” Maka aku pun meninggalkannya kemudian berlalu. Demi 
Allah, aku sedang berjalan tiba-tiba di belakangku terdengar bunyi 
kepakan seperti kepakan burung -yakni suara terbangnya-, maka aku 
pun menoleh, ternyata ada sesuatu yang dibungkus dengan kerudung 
putih —yakni khimar-, maka aku turun kepadanya, ternyata itu adalah 
setumpuk kurma matang pada masa yang negeri itu tidak terdapat 
kurma matang, maka aku pun makan darinya, dan aku tidak pernah 
makan kurma yang lebih baik dari itu. Lalu aku minum air, kemudian 
aku membungkus kembali yang masih tersisa darinya. Selanjutnya aku 


Jarir bin Hazim berkata, “Lalu Aufa bin Dalham menceritakan 
kepadaku, ia berkata, "Aku pernah melihat kerudung itu bersama 
isterinya dalam keadaan terlipat, di dalam terdapat mushaf, kemudian 
setelah itu kerudung tersebut hilang. Mereka tidak tahu apakah dicuri 
atau hilang atau bagaimana'.” 


B- XX 3 9 1 Ag - 


in oi KA Kp AI YAN 

SA asn Bg ee ae KL Ju 
SIB IAI IAI 3 EA IE - 
SS CA JG Agan ka 23 AA Hara 


z 8 
- 


# 
9. gi Ka I-0 £ 3 2 F c o- o To 4 0 
ta SIB aa ol Of 3JE 05 ui "yi 


550 





Hilyatul Auliya" 


JB 5 5 da spt H3 AS 3 


Maa su sela LN as: Pun 
8 A- sa Ke Ia AI SU 
Sah : 236 BS LS alis mb Gasa 
Agen Pia YA Lah 


TN PS “JG Pal AN Ja Gp ta 3 


Ao KE 


ol za sJE 33 3 Hana JB 4 aa G3 & 









- 


AD dada Hata - anna ,i Pn ca 
Hb La eta IL ii la 
F H3 SU IP AT YA 5 BI 


- » ... "03 o 
3 - - Gu 


UI Kar BIS IG Ud Ito din TS 


Na 


BEA IA 206 TAG UI Gs 


551 


Hilyatul Auliya" 





AI Mug Ol (Em PA 


239 CL $ IE rb Kh 
ih AAN an FA Sa ah SIA 


2202. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah 
bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muslim bin 
Sa'id Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 
Ja'far bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: bahwa ayahnya 
mengabarkan kepadanya, ia berkata, “Kami berangkat dalam suatu 
peperangan menuju Kabul, sementara di dalam pasukan terdapat Shilah 
bin Asyyam. Selepas Isya ia meninggalkan orang-orang, lalu aku 
bergumam, “Aku akan mengamati amalnya sehingga aku bisa melihat 
apa yang disebutkan oleh orang-orang mengenai ibadahnya." Lalu ia 
shalat -menurutku shalat Isya-, kemudian berbaring, lalu ia menunggu 
lengahnya orang lain, hingga ketika aku berkata, “Semua mata telah 
terlelap,” ia pun beranjak lalu masuk ke semak belukar yang dekat 
dariku, maka aku pun masuk mengikuti jejaknya. Ia lantas berwudhu, 
kemudian berdiri melaksanakan shalat, ia pun memulai shalat. Tiba-tiba 
seekor singa datang hingga mendekatinya. Sementara aku naik ke 
sebuah pohon, untuk melihatnya apakah ia menoleh ke singa itu 
ataukah ia mengusirnya. Hingga akhirnya ia sujud, maka aku 
bergumam, “Sekarang, singa itu akan menerkamnya,” namun tidak 
terjadi apa-apa hingga ia duduk kemudian salam, lalu ia berkata, "Wahai 
binatang buas, carilah rezeki dari tempat lain.' Maka singa itu pun 


552 





Hilyatul Auliya' 


beranjak sambil meraung yang menurutku pasti menggema ke seluruh 
- pegunungan. Sementara ia masih terus shalat, hingga saat pagi tiba, ia 
duduk lalu memuji Allah dengan berbagai pujian yang aku belum pernah 
mendengar yang seperti itu kecuali apa yang dikehendaki Allah, 
kemudian ia berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada- 
Mu agar melindungiku dari neraka, apakah pantas orang sepertiku 
memohon surga kepada-Mu.” Kemudian ia kembali, lalu memasuki pagi 
seakan-akan ia telah tidur di atas kasur. Saat memasuki pagi itu, aku 
merasakan sesuatu sensasi yang Allah Ta'ala lebih mengetahuinya.” 


“G- 


-JU Pn ten, » Kabah Ea EN Ya 


Ino ap uan 
IS J6 dp 5 Pan AT wa 
5 35 Park Hi ilp OA UM Kal 
ea JAN SSI na AN SN 

Sab pa Da SEMEN 
ia 4 Jah aa Jo MAL II AN In 3 


jas DB ad PPPA ur 





553 


Hilyatul Auliya" 





Mie Bos UB Sy ae 5 aa 
Hn td Uluy of got Ld lo 0 Ala 
JI Ga ia 


2203. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: diceritakan kepadaku dari Abdullah bin Khubaig, Najdah Ibnu 
Al Mubarak mengabarkan kepadaku, ia berkata, Malik bin Mighwal 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Dulu di Bashrah ada ahli ibadah: 
Shilah bin Asyyam, Kultsum bin Al Aswad, dan seorang lelaki lainnya. 
Adalah Shilah, apabila di malam hari, ia keluar ke hutan untuk 
beribadah kepada Allah Ta'ala di dalamnya. Lalu seorang lelaki 
mengintipnya, ia pun berdiri di kerimbunan untuk melihat ibadahnya. 
Lalu datanglah seekor binatang buas, lalu melihat Shilah, binatang itu 
mendekatinya, maka Shilah berkata, "Pergilah wahai binatang buas, dan 
carilah rezeki” Maka binatang buas itu pun berlalu pergi. Kemudian 
Shilah berdiri melaksanakan ibadahnya. Saat menjelang pagi, ia berkata, 
“Ya Allah, sesungguhnya Shilah tidak layak memohon surga kepada-Mu, 
akan tetapi memohon perlindungan dari neraka'.” 


Ga Kd ga BK Bab Ye 
Erna IU Haa an AN ya Oi 


2 0-- A0 


Kara J3 . Ci Du kata ne (C2 Sa 


554 





Hilyatul Auliya” 





8 £ o Pki Ta na LE LT "5 Ng 


2 S3 ad SU Ui 3 Kah GH an 
SiPA3 PAI Sa Ta 


PAT ENI 


2204. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Al Aswad dan 
Rauh menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Tsabit, “Bahwa Shilah bin Asyyam 
pemah mengatakan, "Aku tidak tahu, pada hari manakah di antara dua 
hari yang aku merasa lebih gembira, apakah pada hari aku berpagi-pagi 
di dalamnya dengan berdzikir kepada Allah &, ataukah hari ketika aku 
berangkat pagi-pagi untuk sebagian keperluanku lalu ditunjukkan 
kepadaku dzikir kepada Allah Ta ala.” 


1JB ekaban Up AN LS GH NY 0 
3 2 LS om 0 oo X0 AG. A4 Pa 
BI— J8 Aiu) op ML AS 3 Sawea Lado 


JB JB tera 5 dita ph BIS JB OK 
Y SEE Ag Ia JSI 5 2 yi 


? 






555 


Hilyatul Auliya" 





MAS Ju du ai “ 38 5. j5 
Na RN OT 
TA SY) 


2205. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abdullah Rustah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal 
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, “Abu Ash- 
Shahba” berkata, "Aku mencari harta dengan suatu cara lalu 
memayahkanku kecuali rezeki sehari yang mencukupi untuk sehari, 
maka aku pun tahu bahwa itu telah dipilihkan untukku.” Al Hasan 
berkata, “Demi Allah, tidaklah seseorang pada suatu dianugerahi rezeki 
yang mencukupi sehari lalu ia tidak mengetahui bahwa itu telah 
dipilihkan untuknya, kecuali ia seorang yang berpandangan bebal atau 
seorang yang lemah.” - 


a Ng Rae uv ai kg Dl "JG 
DAg En 6 Jong Ca ad 


556 



















Hilyatul Auliya” 


" 0 A4 EK Tp it Ja Ma 3 


P4 z z 
as 


ab jai 0 AU (ad WAN RUU Lal P0 
BUS Ot Jas Pa 6 Ja: A15 Ng 


3G Sh Hip P3 


2206. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Isma'il 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepada 
kami dari Al Hasan, ia berkata, “Abu Ash-Shahba' Shilah bin Asyyam 
berkata, “Aku mencari keduniaan dari tempat-tempatnya yang halal, 
namun aku tidak memperolehnya kecuali makanan. Aku sendiri tidak 
bekerja keras dalam hal itu, dan dunia pun berlebihan padaku. Tatkala 
aku menyadari itu, aku berkata, “Wahai jiwaku, rezekimu telah dijadikan 
cukup, maka tahanlah dirimu (tidak ambisi) niscaya ia akan datang 
dengan cukup sehingga engkau tidak perlu kerja keras.” 


£ 4 6 38. GG - 


Pak Daan —NN.V 


K0 AG. A4 


4 JB aleali « u Je 23 Kaban SAS :JB 


Ta Jo 2,0 Kara co. 3890 Loc 4 


GOlaska 13 ina -JG Ohnuma j3 Sao 


557 





Hilyatul Auliya" 
Kls WI - Ob :JB ed yg xl» “ala s 
3. 


Aa LA la aga jm Ul la 


OB GS 3S ag ia Abi 
LNG 


Loc 


na Rea 


Pd (3 of Pa - 
2207. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Sahl bin Ash-Shabbah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid bin Mas'adah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, ia berkata, 
“Seorang saudara kami meninggal, lalu kami pun meshalatkannya. Lalu 
ketika diletakkan di dalam kuburnya, pakaiannya memanjang, lalu Shilah 
bin Asyyam datang dan memegang ujung pakaian itu, kemudian 
berseru, Wahai fulan bin fulan: 
Jika engkau selamat darinya, maka engkau selamat yang memiliki 
keagungan, 
Dan jika tidak, maka aku tidak mengira engkau selamat” 


Lalu ia pun menangis, dan membuat orang-orang menangis.” 


558 








Hilyatul Auliya' 


KAA an & o- 


na AN anu -JU Gan 5 ssi di, “JG 
PAN heh A1 Ine Aha 2JG coal Lg 


“Ao ak yg en un Ga ata 
pm 5 s , Pa - 8. 503 A 8 
IG JP ABK A8 dng le Ai io 

MEN ian Ea Jang Lp O 


2208. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah 
bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Yazid 
bin Jabir, ia berkata, “Telah sampai kepada kami, bahwa 
Nabi & bersabda, Dj antara umatku ada seorang lelaki yang bernama 
Shilah. Akan masuk surga dengan syafa'atnya sekian dan sekian!.”56 


2.3 Ro 3G. & 


#pakaaa v ey San Kera —YYAA 
“JG SI PA AL A2 6 SL Ju 


€C Dha'if. Diriwayatkan oleh Al Baihagi di dalam Dalai/ An-Nubuwwah (6/379). 


559 


Hilyatul Auliya' 


Kena 20346. 2 


“J3 Ale 3 Ul ep NN 3 


Ae 

ia Ye JB :JE De Aap pat 

Pan Ma dan Ban aga Lea 

ca Uas Ml El, : Jas S as £ Sl tel 

y SA SE Ol ga Pr Kg" an, 
BEN yg SIR IK 


2209. Muhammad bin Umar bin Muslim mericeritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdurrahman bin Muhammad bin Al Mughirah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Khalid bin 
Khidasy menceritakan kepada kami, lalu ia berkata: ayahku 
menceritakan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Ibnu Aun, ia 
berkata, “Seorang lelaki berkata kepada Shilah bin Asyyam, “Berdoalah 
kepada Allah untukku.' Ia pun berkata, “Semoga Allah menjadikanmu 
gemar terhadap apa yang kekal dan membuatmu zuhud terhadap apa 
yang fana, serta menganugerahimu keyakinan yang tidak dapat diraih 
kecuali mendatanginya, dan tidak akan lurus dalam agama kecuali dia 
berjalan diatasnya'.” 

Asy-Syaikh 48 berkata, “Shilah pemah berjumpa dengan 
sejumlah sahabat dan belajar dari mereka dan mendapatkan banyak 
ilmu, serta meriwayatkan secara musnad- dari Ibnu Abbas #. 


560 








Hilyatul Auliya' 


£ - 
R0 IG A AG 


Men Ke Ba 
Ne Pena na ana 
PMI AM KU 
SAE IE ES IPA 5) ol 
SE 
II ARI IE Ia Dan an aa 
La TA 3 p y P P "3 
Spa Ad di aa Jl 
A5 An PS LEG ah 
K3 SS La 3 gih AI 
Si ba Io Ira 
2210. Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr ea 


kepada kami, ia berkata: Muw'awiyah bin Amr menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Zaidah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari 


561 


Hilyaul Al ya w 
Al Hakam, dari Yahya Al Jazzar, dari Abu Ash-Shahba', dari Ibnu 
Abbas #5, ia berkata, “Aku datang dengan mengendarai keledai, dan 
bersamaku “seseorang dari Bani Abdul Muththalib yang dibonceng. Saat 
itu Rasulullah $& sedang shalat di tanah lapang, lalu kami pun turun, 
kemudian kami datang hingga kami masuk ke dalam shalat, dan aku 
meninggalkan keledai itu di depan mereka, dan beliau tidak 
memperdulikan itu. Kemudian datang dua perempuan dari Bani Abdul 
Muththalib berlarian, salah satunya mengejar yang lainnya hingga 
keduanya sampai kepada Rasulullah @, dan saat itu beliau di tempat 
shalatnya sedang shalat, lalu beliau memisahkan keduanya, lalu tidak 
" memperdulikan itu'.” | 

Asy-Syaikh &8 berkata, “Ada perbedaan pendapat mengenai 
Abu Ash-Shaba' ini, suatu pendapat menyebutkan bahwa ia adalah ' 
Shilah, pendapat lain menyebutkan bahwa ia adalah Shuhaib. Di antara 
yang menunjukkan bahwa ia adalah Shilah: apa yang diriwayatkan 
kepada kami oleh Abu Ahmad Al Ghithrifi, ia berkata, Abdullah bin 
Syubrumah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishag bin Rahawaih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Al Hakam, dari Yahya Al Jazzar, dari seorang lelaki dari desa- 
desa Bashrah, dari Ibnu Abbas, menyerupai itu.” 


(185). AL ALA' BIN ZIYAD 


Dia termasuk orang yang mendapat berita gembira nan banyak 
bersedih, yang menyembunyikan amalnya dan menumpuk kebaikan, 


562 








Hilyatul Auliya' 


berlepas diri dari kelezatan, memburukkan pembaringan, menyajikan 
perlengkapan untuk saat yang telah dijanjikan, dan mengucilkan diri dari 


. pada hamba, Al Ala" bin Ziyad. 


Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah ketekunan dan 
kesungguhan untuk merendahkan ketundukan dalam kemuliaan 
penyandaran. 


BIL 1G HL 33 KG S5 YAA 
“JG ae Tera - JG Je 9 PI sea KA AI Ae 


apa dah na al 


SAB oi IE Ie AG alas YG 


bada Das CA DG Ad 1G, 


Be 


Ae. 


3 ae Keane MA na aa 
JELAS LB 0 Ie TAN, js 
SAI IE 431 AN, Kia 

2211. Abu Bakar bin Malik menceritakan Pan kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 


berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, diberitahukan 
kepadaku dari Al Mubarak bin Fadhalah, dari Humaid bin Hilal, ia 


563 


Hilyatul Auliya” 





berkata, “Aku bersama Al Hasan masuk ke tempat Al Ala" bin Ziyad Al 
Adawi, saat itu ia tengah diliputi kesedihan. Ia memiliki seorang saudara 
perempuan yang menguraikan kapas pagi dan sore. Lalu Al Hasan 
berkata, “Bagaimana keadaanmu, wahai Ala“?' Ia berkata, “Kesedihan di 
atas kesedihan." Al Hasan berkata, “Berdirilah kalian, cukup sampai di 
sini, demi Allah, telah selesai kebebasan bersedih'.” 


Lo LA. o 


AA Rea 3. Aa Pa Ter Kana —YYNY 


A6 ge ja jan Oa 136 


- 


(3315 Na (unta tara “JG Ka) aa bea & 


PNS Ie Ot 2 5 Id 6 S5 :JB 
NA ANA 
A33 ia Ma de AN jas 
ko at ro Ia Gaia UI Ag Uh Ji 
BI IG FE ISS SE 1) Gia Ti Us 

aa An pa Bes Yaa Je 


| 2212. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
— kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 


| 











Hilyatul Auliya 


kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Rauh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami 
dari @atadah, ia berkata: Al Ala" bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
“Bahwa seorang lelaki riya: dengan amalnya. Ia memburukkan 
pakaiannya dan meninggikan suaranya (ketika shalat), hingga ketika ia 
membaca Al @ur'an, lalu tidaklah mendatangi seseorang kecuali ia 
mencelanya dan melaknatnya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala 
menganugerahinya keyakinan, maka ia pun merendahkan suaranya, dan 
menjadikan shalatnya hanya antara dirinya dan Rabbnya Ta'ala. Dan 
setelah itu, tidaklah ia mendatangi seseorang kecuali mendoakan 
kebaikan untuknya dan menggembirakannya.” 


£ - 
340 4-0 RA d6 Ta 
. 
d 


—YYAY 

Te Ja aw se 3 :JE Ui 
Ih Gia Bis 1JE uygn oi DE at 
Bgn On jan a 
2. sn aa du M5 Sa) OS J6 


2 C6 ULAh aak 443 Kan Fe 
ae (BIS IU SE cak Uas YG 


565 


Hilyatul Auliya" 


Late AE Atas SI 3 ASI TIGA 3 
Oi aa at NU 
dag dala IS ai 3 AA. cal SI 
uS 3 tk Mt IP AA 


LG MG IA UB AI IA 


ang Y Una KA On) NU, TAI 


Pa 


sa oi ea Ya ce 5 Iis 
Aa El AA :JE 3 


2213. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad 
bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin “Ubaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: diceritakan kepadaku dari 
'“Abdussalam bin Muthahhir, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Aufa bin 
Dalham, ia berkata, “Al Ala" bin Ziyad pernah memiliki harta dan 
sejumlah budak, lalu ia memerdekakan sebagiannya, menyambungkan 
sebagian dan menjual sebagian mereka, serta mempertahankan seorang 
atau dua orang budak. Ia memakan makanan yang biasa dimakan 
budaknya, lalu memfokuskan diri beribadah. Setiap hari ia hanya makan 
dua roti, tidak lagi mendatangi perkumpulan orang-orang dan tidak 
bergaul dengan seorang pun. Ia shalat berjama'ah kemudian kembali 





566 








Hilyatul Auliya 


kepada keluarganya, mengikuti shalat Jum'at kemudian kembali kepada 
keluarganya, menghadiri jenazah kemudian kembali kepada 
keluarganya, menjenguk yang sakit kemudian kembali kepada 
keluarganya. Lalu ia pun melemah, dan hal itu sampai kepada saudara- 
saudaranya, maka mereka pun berkumpul, lalu Anas bin Malik, Al 
Hasan dan banyak orang lainnya mendatanginya, mereka berkata, 
“Semoga Allah merahmatimu. Engkau telah membinasakan dirimu, ini 
tidak kuat engkau sandang.' Mereka berbicara kepadanya, sementara ia 
diam, hingga setelah mereka selesai bicara, ia pun berkata, 
“Sesungguhnya aku menghinakan diri untuk Allah Ta ala, semoga Allah 


,»” 


mengasihiku'. 


"4 
# 


. al vi en Ola rae 
ngeri M5 JB Bah Gi Pe CI 
SAS :JE « se te Ea yg sa 
PA : EL Pa 33 op Aas 
OS IT AE) sa DOS GG 
Iya dg ba Ja ab Hk 
BA ara OI 1G mna 33 


N 


567 


Hilyatul Auliya' 


£ rd 


Ya £ Si Y Ob due Uh 
o ) 4 - yi 
nas atay 


2214. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Haitsam 
bin Jamil menceritakan kepada kami, ia berkata: Makhlad bin Al Husain 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, “Bahwa Al Ala” 
bin Ziyad makanan untuk dirinya setiap hari adalah roti. Ia pernah 
berpuasa hingga tubuhnya menghijau, dan ia shalat hingga terjatuh. Lalu 
Anas bin Malik dan Al Hasan masuk kepadanya, lalu keduanya berkata, 
“Sesungguhnya Allah Ta ala tidak memerintahkan semua ini kepadamu." 
la pun berkata, “Sesungguhnya aku hanyalah hamba yang dimiliki, aku 
tidak melewatkan suatu kepasrahan pun kecuali aku melakukannya'.” 


AL 3G se na Ka PEN 

Cik :JB "£ As AN Naaah Ka Al 
KAS kala 108 yh GAS JB sa BR 
ENYA RT BS yaa JIKA Si 


Kpar: 16 23 Ws Odi Ag 9 Geli 


568 








Hilyatul Auliya 


Papa KI 21 ol aa "JG age (lan . Ia 


2215. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Wahb bin Jarir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Humaid bin Hilal menceritakan dari 
Al Ala" bin Ziyad, ia berkata, 'Aku bermimpi melihat manusia sedang 
mengikuti sesuatu, maka aku pun mengikutinya, ternyata itu seorang 
wanita tua besar yang sudah tidak bergigi depan dan matanya buta 
sebelah. Ia mengenakan berbagai perhiasan dan keindahan, maka aku 
berkata, “Kenapa engkau ini? Ia berkata, “Aku dunia.” Aku berkata, 
“Aku mohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikanku membencimu.” Ia 
berkata, Ya, jika engkau membenci dirham-dirham'.” 


IG aa Ha ah Gi —YYAN 
AG Oka WA pen sake 


ye aa Edu en Bae “JG al 


Pr 
PX # O. 


PA Sby ep Ujula La Wib “JG Ou 


569 


Hilyatul Auliya' 





an ae 2. 3 £ 3 ya 2 PA 3 - 2 
ayal eta ah IU RA 25 op II 
1. - e£ o PJ 5 P3 NN 2 o Lor aP Z 
EU ah oya ia Raj JS oa Leele Ine 


CI IG Sah SU 3 sita SA 


ON 


J 


| 
i - ga IN 4 1, ag Kn ni 


2216. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits bin Nabhan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin Riyab Al Asadi 
menceritakan kepada kami dari Al Ala" bin Ziyad Al Adawi, ia berkata, 
“Di dalam mimpiku aku melihat seorang wanita buruk yang 
mengenakan berbagai perhiasan, lalu aku berkata, “Siapa engkau, wahai 
musuh Allah? Siapa engkau? Aku berlindung kepada Allah darimu.” Ia 
berkata, “Aku dunia. Jika engkau ingin agar Allah melindungimu dariku, 
maka bencilah dirham-dirham'.” 


BI5 JB Uu 3 Sd Ea3 —1y Av 


PAN NA KELANA AA BEN 
ee sad Ju -JU Cl yan Ki AA Pan Na (ratan 


570 








Hilyatul Auliya 


8 aw BII ot AN 18, Spa (3 Yy 25 
Ta A5 


2217. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
. ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir menceritakan 
kepada kami dari Ishag bin Suwaid, ia berkata, “Al Ala” bin Ziyad 
berkata, “Janganlah engkau mengikutkan pandanganmu kepada 
kerudung wanita, karena padangan itu akan melahirkan syahwat di 
dalam hati'.” 


HI ang 365 Na 2 Tata 2G (Otak 


Ae at IS Pa PG 5 os JB 


z 


bj 
Sa Jet setau da 
St (SE gebRU NAS) NS aa lab 


(4 


571 


Hilyatul Auliya" 

uk Ps J8 Ba Ai Kar 

Ka) DL K6 Ra Kadal Ii NA 
AA 


2218. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin “Ubaid bin Hisab menceritakan 
kepadaku, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hisyam bin Ziyad saudaranya Al Ala" bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Al Ala” bin Ziyad biaya menghidupkan setiap 
malam Jum'at, lalu ia merasakan kelesuan pada suatu malam, maka ia 
berkata kepada isterinya, Wahai Asma", sesungguhnya aku merasakan 
kelesuan. Jika telah berlaku sekian dan sekian maka bangunkanlah aku.” 
Isterinya berkata, “Ya.” Lalu di dalam mimpinya ada yang 
mendatanginya, lalu memegang ubun-ubunnya, lalu berkata, “Wahai 
Ibnu Ziyad, bangunlah dan berdzikirlah kepada Allah.' Maka ia pun 
bangun, dan rambut yang ditarik darinya (di dalam mimpinya itu) masih 
terus berdiri hingga ia meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya.” 


2 op daa HA Aa GAS - -YY1A 


? 


BI H3 ae KA 6 eva 8 


Ta & Ly 


572 





Hilyatul Auliya' 


0 . L 9 


0 - P Lo £ Pa Ana We mp Ia - 
ad (PI WJd— "JB SL Ls Wd— 

3 0. Pa - - - Te 5 e: 
Or ASI OS JB 33 IP IP al ji aa 


Ie Au ng aa Pa Ne ae Pi 5. 
0 2 Ai dahi SS Ua| Id Ja 3 al 263 


kas SE KL IG JUL DI 


g Aa P 
Inhu, 

2219. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdul Aziz Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakariya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada 
kami dari Sa'id bin Abu “Arubah, dari @atadah, ia berkata, “Al Ala” bin 
Ziyad Al Adawi berkata, “Hendaklah seseorang kalian memposisikan 
(membayangkan) dirinya bahwa ia dalam kondisi hampir meninggal, lalu 
ia meminta kepada Rabbnya Ta 'a/a agar menangguhkannya, lalu Allah 


menangguhkannya, maka hendaklah ia beramal untuk menaati 
Allah 8.” 


Ae 3-3 Ka -YYY. 

P - 

0d 9. Pang ABG eh oo 9. Aa 
He WAH JB Ou Op Al AS SAS JB 


- - - - is 5 8 Ne aa 
CA 4 Ep M3 2 JB Cl 3 





573 











Hilyatul Auliya' 


HIS gan SIS JB DL yi Fla 


“ . 





Ne ng en Ket ea 8, £ 3 oat 2 PN 
Okasl A33 JB Oei 3 LS usa 

Pa PP Aan: . - » Pd Pe 
AI Ii Fa Ab la ny 


. 


- es & Lo. A 22 PA oke Md aa 
CUIS :JB pai 103 Salin L Sah di 333 


bu, 


NT 


- Pap | g 04 o 
Rea Goa Jaa 
2220. Umar bin Ahmad bin Syahin menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Shadagah Al Jublani menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Makhlad bin Husain dari Hisyam bin Hassan, 
ia berkata, “Aku berjalan di belakang Al Ala" bin Ziyad Al Adawi, maka 
aku berusaha menghindar dari lumpur (tanah becek). Lalu seseorang 
menyenggolnya hingga kakinya menginjak lumpur (tanah yang becek), 
maka ia pun malah membenamkannya. Setelah sampai di pintu 
rumahnya, ia berkata, “Kau lihat itu wahai Hisyam?' Aku berkata, “Ya.' 
la berkata, “Demikian juga seorang muslim, ia berusaha menghindari 
dosa-dosa, tapi bila telah teperosok ke dalamnya, ia malah 
menyelaminya'.” : 


Bas JB Mu Bas Yin 
JB AS JB SE 3 KA HA Ae 


574 





Hilyatul Auliya' 


Ju - 5 Sd of S5 TA 


It Cl Usa : TB suk £ oh, 
AE og RAN ab 








2221. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah-bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Yahya bin Mush'ab 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Makhlad bin Al 
Hasan menyebutkan Al Ala" bin Ziyad, bahwa seorang lelaki berkata 
kepadanya, “Aku melihatmu seakan-akan engkau di surga.' Ia pun 
berkata kepadanya, "Kasian engkau. Apakah syetan tidak menemukan 
orang lain selainku dan selainmu untuk mengolok-olo Ne 


Deen NPAAg 23 LS LIAT C3 ah IA 


Si yg at aga OLI 


575 


- Hilyatul Auliya' 


2222. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdushshamad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam menceritakan kepada 
kami, ia berkata: @atadah menceritakan kepada kami dari Al Ala" bin 
Ziyad, bahwa ia berkata, “Sesungguhnya kita adalah kaum yang 
menempatkan diri kita di dalam neraka. Jika Allah menghendaki untuk 
mengeluarkan kita maka Dia pun mengeluarkan kita.” 


Ne Ke o Ab ae AE BAL Yr 
SS dB KA YA Ap CX 4 JB 
2 AS RP KL Ju NN AS Trik 
4 2G Gi: Sa 53 Ju sal ga Tea 


(Aa v5 Las -JU De jp Akabiai 
cA aa BS) Gaya £ — ul Je 
ab aa WA Un ae Weh 


AA at PG PE 


2223. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 


576 





Hilyatul Auliya' 















berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdushshamad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin “Ubaid Al Adawi 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, “Aku katakan 
kepada Al Ala" bin Ziyad, 'Jika aku shalat sendirian, maka aku tidak 
fokus kepada shalatku.” Ia berkata, “Berbahagialah, karena 
sesungguhnya ini tanda kebaikan. Tidakkah kau lihat para perampok, 
bila mereka melewati suatu rumah yang telah hancur, maka mereka 
tidak menoleh kepadanya, tapi bila mereka melihat rumah yang mereka 
lihat di dalamnya terdapat perabot, niscaya mereka mengunjunginya 


, ” 


hingga mereka mendapatkan sesuatu darinya'. 


daa Ds an BAYI 
LAI Ae AL 1 Bb 3 Ka Gio 
Erna “JG ag an Ka “JG cs yaa 265 Sd 


Anna TI « Men AN - 213 B0. 
or (lap dlu cold Gi Ie cng 10 an 


OP - 
0.91 CAP L. 


JA 9 ai 


Sh Aj 5 AE pa 23 IS KAS 


SA JAR 2 Aa 2 


Hilyatul Auliya 

G3 JB 2G KEL SAS REG 253 Sail 
2 38, au) AMI 2 | & ten —A 
BS sh je SA & Yg en 
Sa 3 Ie Yi 0s Jen Na ag AN cs 
SE Ab ea NP Gd KP 
SA yan ala 2 Sail An Tg KP 243 
2 2 var aa 3 2 Lg Keep aah -JU 


os. Os 


Ha GK Gm sa yh Oh € BJ D ya 
Sa BA yes Sara ya Hn ya sp 
Gi Gi Ji IP TAS RI Gp PS YG 
£. LE Leo 4 

IS JB Ga Hb Tadi Ta 
ad SI AG IP NN 3 M5 NI 


2 Saha Sd | Sad Aan DO 


578 








Hilyatul Auliya 

Ob Ra AN Wa JI tb, SB 35 
KB tan 33 SS ai IU UR as 
SAS Sd $ Sa 3 IE ama GA 
3: Alan JB 2 NP PN dmn 
AE Se 45 Pa ag 
Pr if Ika #3 5 DA 13 AS SI IT, 
S3 3 ba 3 SITI JW Jb 
JI II aer JB GA Ken “Ju Ag 
Jas :JB AE HE JUS 1G Ll 23 
Si AG IE, Oa 
. shm Sh JAM Je39 LAS JB. AN 
SE Sin Au BRG Si G3 HE LG 3 
Vj CEb 3 Boii Val RL Je ai 


8 


US 


579 


Hilyatul Auliya' 


JIE 3 Ji Casa laa JB MU NY) 
Ag Aa dg Bs du 
BII AI WAS LAN AG alan yag Ol Camat 


- 04 


ES tel aa Y, 3 Y Y) Tpi Y da 

RI 2) TG Ale OP HA ebi :JU 

1. AE Pabadl GIS pa ls Al G 
Gasak KI pap Aoa AN 


Pd 
z 


IKAN. o ta Ja ag Aoa 


PA SE EA Ala JG TE Uli 
ee ea Sad, 


2224. Abu Ahmad bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Abu Ziyad Al Adawi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sayyar' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Malik bin Dinar 
menanyakan kepada Hisyam bin Ziyad Al Adawi mengenai hadits ini, 
maka hari itu ia menceritakannya kepada kami, lalu ia berkata, “Seorang 


580 





Hilyatul Auliya | 





lelaki dari warga Syam bersiap-siap hendak pergi haji, lalu seseorang 
mendatangi di dalam tidurnya (mimpi), lalu berkata, “Datanglah ke Irak, 
kemudian datanglah ke Bashrah, kemudian datangilah Bani “Adi, lalu di 
sana temuilah Al Ala" bin Ziyad, ia seorang lelaki yang gigi depannya 
patah dan banyak tersenyum, sampaikanlah kepadanya berita gembira 
surga.” Namun lelaki itu bergumam, "Mimpi ini tidak ada artinya. 


Hingga pada malam kedua, ia tidur, lalu ada lagi yang 
mendatanginya (di dalam mimpinya), lalu orang itu berkata, “Tidakkah 
engkau datang ke Irak?" lalu menyebutkan seperti sebelumnya. Hingga 
pada malam ketiga, orang itu datang lagi pada waktu yang sama (di 
dalam mimpinya), lalu berkata, “Tidakkah engkau datang ke Irak, 
kemudian datang ke Bashrah, kemudian mendatangi Bani “Adi, lalu 
menemui Al Ala" bin Ziyad, seorang lelaki yang gigi depannya patah, 
banyak tersenyum, lalu sampaikan kepadanya berita gembira surga." 


Pagi harinya, lelaki itu pun mengambil persiapannya lalu 
berangkat ke Irak. Ketika ia melewati rumah-rumah penduduk, tiba-tiba 
di depannya ada orang yang mendatanginya di dalam tidurnya, ia 
menempuh jalan yang sedang ditempuhnya. Lalu ketika ia turun, ia 
kehilangan orang itu. Lalu ia masih dapat melihatnya hingga ketika 
masuk Kufah, ia kehilangannya lagi. Dari Kufah ia bersiap-siap lagi, lalu 
keluar, dan ia pun melihatnya lagi berjalan di depannya menempuh jalan 
yang sedang “ditempuhnya, hingga setelah sampai di Bashrah, ia 
mendatangi Bani “Adi, lalu masuk ke rumah Al Ala" bin Ziyad. Lelaki itu 
berdiri di depan pintu Al Ala”, lalu memberi salam. 

Hisyam berkata, "Maka aku pun keluar kepadanya, lalu ia 
berkata kepadanya, 'Engkaukah Al Ala" bin Ziyad?” Aku berkata, 
'Bukan.” Lalu aku berkata, “Mampirlah, semoga Allah merahmatimu. 
— Lepaskanlah pelanamu dan letakkanlah barang bawaanmu." Lelaki itu 


581 





Hilyatul Auliya — 


berkata, “Tidak usah. Di mana Al Ala" bin Ziyad?' Aku berkata, 'Ia 
sedang di masjid.' Saat itu Al Ala” memang sedang di masjid, ia sedang 
menyampaikan dakwah dan menyampaikan hadits. Hisyam berkata, 
“Lalu aku menemui Al Ala", maka ia pun merendahkan suaranya. Lalu 
shalat dua raka'at, kemudian datang. 


Tatkala Al Ala” melihatnya, ia tersenyum, dan tampaklah gigi 
depannya, lalu ia berkata, “Demi Allah, ini temanku.' Kemudian Al Ala' 
berkata, “Mengapa engkau tidak melepaskan pelana orang ini, mengapa 
tidak menurunkannya?' Aku berkata, "Aku telah mengatakan itu 
kepadanya namun ia menolak.” Lalu Al Ala" berkata, “Turunlah, 
semoga Allah merahmatimu.' Lelaki itu berkata, “Bawalah aku masuk." 
Lalu Al Ala' masuk ke rumahnya dan berkata, “Wahai Asma", 
| pindahlah ke rumah lain.” Lalu Asma' pun pindah, lalu lelaki itu masuk 
dan menyampaikan berita gembira di dalam mimpinya, kemudian ia 
keluar, lalu menaiki tunggangannya. Al Ala" berdiri lalu menutup - 
pintunya, dan ia menangis selama tiga hari -atau ia mengatakan: tujuh 
hari-, selama itu ia tidak makan dan tidak pula minum, serta tidak 
membukakan pintu. Hisyam berkata, “Lalu aku mendengarnya berkata 
di sela-sela tangisannya, “Aku, aku.' 


Kami merasa segan untuk membuka pintunya, namun aku 
khawatir ia meninggal. Maka aku menemui Al Hasan, lalu aku ceritakan 
hal itu kepadanya, dan aku berkata, “Menurutku ia meninggal. Ia sudah 
lama tidak makan dan minum.' Lalu Al Hasan datang hingga memukul 
pintunya dan berkata, “Wahai saudaraku, bukakan pintu.' Tatkala 
mendengar ucapan Al Hasan, Al Ala" berdiri lalu membukakan 
pintunya, dan ia sudah mengalami keburukan yang Allah lebih 
mengetahuinya. Lalu Al Hasan berbicara dengannya, kemudian ia 
berkata, “Semoga Allah merahmatimu dan menjadikanmu termasuk ahli 


582 








Hilyatul Auliya" 


surga, insyaa Allah. Apakah engkau akan bunuh diri?" Hisyam berkata, 
“Al Ala" menceritakan kepadaku dan Al Hasan tentang mimpi tersebut, 
dan ia berkata, “Janganlah kalian menceritakan itu selama aku masih 
hidup”.” 


Aka Op MASA da AB Ke —NYYO 


z 


era aa Pie Ca YG up Jaa 
Gb :JB cab AS Ka "JB 
AN Ke Hj Ka A3 Ie da! 
| | Ola - » s - JB 23 v NI 0 ea 


3 2 8-2 


Os Pa Hang d3 TN, 33 SI “Ssi 


ang Tb la Ji al HS 


2225. Abu Muslim Muhammad bin Ma'mar dan Sulaiman bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Syu'aib Al 
Harrani menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Usaid bin Abdurrahman Al Filisthini menceritakan 
kepada kami dari Al Ala" bin Ziyad, ia berkata, “Sesungguhnya kalian 
berada di suatu zaman dimana sebagian kecil kalian adalah orang-orang 
yang telah hilang seper sepuluh agamanya. Dan akan datang kepada 


583 





Hilyatul Auliya' 
kalian suatu zaman dimana sebagian kecil kalian adalah orang yang 


tersisa darinya seper sepuluh agamanya '.” 


dn 202 


ya | gang Op Kang Ka gak 
SIAP AS 2G RI 3 LS SAS JG 
v IS 0 at bana “JG ta ara -JG 


Ia aah jp iyd Bag U LK JB ol 


: 
SNN aa 


2226. Yusuf bin Ya'gub An-Najirami menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Watadah menceritakan kepada 
kami dari Al Ala' bin Ziyad, ia berkata, “Tidaklah berbahaya bagimu 
apakah engkau menyaksikan kekufuran atas seorang muslim atau . 
membunuhnya.” 

Asy-Syaikh #8 berkata, “Al Ala" bin Ziyad meriwayat hadits- 
hadits musnad dari sejumla sahabat: dari Imran bin Al Hushain dan Abu 


Hurairah. Dan meriwayatkan secara mursa/ dari Mu'adz bin Jabal, Abu 
Dzar dan Ubadah bin Ash-Shamit 4. 


584 








Hilyatul Auliya" 





aa 


Jgn 23 Tn 


“JG 3315 u Ap Pi Spa Juga aa “JG 


da af Ju Mo TA bara 
L55 Ob Ol 16 Sia 3 
Ka BE Aa aa SS sy 
BG BS | Te, AKN, Pes KAN, 


2227. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id 

' bin Abu “Arubah menceritakan kepada kami dari @atadah, ia berkata, 
“Al Ala" bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Mu'adz bin Jabal, 
bahwa Rasulullah & bersabda, 'Sesungguhnya syetan adalah srigalanya 
manusia seperti srigalanya kambing yang memangsa kambing seekor 
demi seekor, yang terpisah sendirian dari kawanannya dan yang 
menyendiri. Maka hendaklah kalian menghindari celah-celah, dan 
hendaklah kalian berjama'ah dan bersama orang banyak.”7 





1 Dha'if Diriwayatkan oleh Ahmad (5/233, 243). Al Haitsami mengatakan di 
dalam A/ Majma' (2/23), “Al Ala" bin Ziyad tidak mendengar dari Mu'adz.” 


585 


Hilyatul Auliya”" 





Diriwayatkan juga seperti itu oleh Yazid bin Zurai' dan “Anbasah 
bin Abdul Wahid dari Sa'id, dan ia berkata, “Yakni celah-celah hawa 


nafsu.” 


Jb aa Cab EA —NYYA 


@- 1g (- o Bo 2 H0 
Mn SI -JU Ki be 3 Kaban Cd 
0 23 £ X9. g 2 P ah H e E 3 0 
PSS ad BS JB aa KI 
P3 " 
8.9 


ve 2) u SS 0 (335 Ga Ola Oa 


Y: 


L Ie ag ale Ie LAI ya oi 3g 
NN Aa 


. 


KAI 3 3 BERI Yadi AI du ag of 


TN, 

2228. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Hayyan bin Bakr menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Abu Bakar Al Mugaddami menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami dari 
Imran Al @aththan, dari Gatadah, dari Al Ala” bin Ziyad, dari Mu'adz 
bin Jabal, bahwa Nabi & bersabda, "Tidak ada doa yang lebih Allah 
Ta'ala sukai dipanjatkan seseorang daripada ia mengucapkan: “Aku 


586 








Hilyatul Auliya 





memohon kepada Allah pemaafan dan ampunan serta keselamatan di 
dunia dan akhirat"58 


Tidak seorang pun dari para sahabat @atadah yang me- 
mutaba'ah Imran Al @aththan atas hadits ini dari Muw'adz bin Jabal. 
Diriwayatkan juga oleh Hammam dan yang lainnya dari Oatadah dari Al 
Ala" secara mursal. Diriwayatkan juga oleh Waki' dari Hisyam, dari 
@atadah, dari Al Ala” secara mursal. Diriwayatkan juga oleh Waki' dari 
Hisyam, dari @atadah, dari Al Ala ', dari Abu Hurairah, dari Nabi &. 


TG daa A3 Olahan GIS NYA 
Oi sap He Ul ag apa 
su Padu Gr "Ca meta Ne - Aa 


Pn 


year d Ol jag 36 € Ki II 3 pra 


ee 5 6 He a: JB pkh PAI 3 
£ - 


aa CL San ala AI ato MI 





8  Dha'if Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Kabir (20/165, no. 
346). Al Haitsami mengatakan di dalam A/ Majma' (10/175), “Para 
perawinya adalah para perawi Ash-Shahih selain Al Ala bin Ziyad, ia tsigah, 
tapi ia tidak mendengar dari Mu'adz.” 


587 


Hilal Attyas 

ot A 2 y “3 3 PRA » » £ Pan 
GT 0 -— Pe, 23 8 ot A, 22 ik aa 2 - f 
A Ba LL Oa aa AI 
28, sat SG ai Ip SI 


S5 AI Ia pi dp ia tai 
Jap 5 Sd PvA mah (Mr I 
JA ip 0 13 Seng Ora 1 


Gp an pa DEA JO UB 
6 JET A3 Ia EK Op US 
at Nina AN et NO | 
Kang La KG HUI GP WBS ML 26 
Nan on AN 3S 


Ljf 
“ Pd 


ta oat Gi in Aa Dg Nay 


588 








Hilyatul Auliya 
Jus BAN gta ke A Nag yk 
Cal IE pa Gili NAN AN J5 
S1 de bai Je 65 Ai AS 
Ka Ma HJ ega 2 aka 3 ker 
AN op ina AP 
vb K3 se aa Ol SN, 5 Pu 
IP AN ME Sa PKS SA Sai 
SPT Wa aa PR TA da 
AI Ade be arak Snp 
SBN An BK 
Pon Ja Jan 3G de Ape ya) 
(Y S3 UE) LV sia #3 aa & | 
Dab NG Ga AI WAS (ve past JI) 


NX 


CX NX 


589 


| Hilyatul Auliya 





Aa Sh BI II eh IS KA 
Ie Jo PI Aa Lb 


3 -— CT gi Tg - 
YA Y, op Ai Y sa La JL Hug 
2 £ .. . Ac 
& 4 SE 0G 
2229. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Khalaf bin Musa bin Al Khalaf Al Ammi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Al Hasan 
-atau Al Ala" bin Ziyad-, dari Imran bin Hushain, dari Abdullah bin 
Mas'ud, ia berkata, “Pada suatu malam kami berbincang-bincang di sisi 
Rasulullah @, hingga kami menganggap besar percakapan itu. 
Keesokan harinya, kami menemui Rasulullah &, lalu 
beliau & bersabda, Diperlihatkan kepadaku para nabi & dengan para 
pengikutnya dari umat-umatnya. Ada nabi yang disertai tiga orang dari 
kaumnya, ada nabi yang tidak disertai seorang pun, dan Allah Ta'ala 
— telah mengabarkan kepada kalian tentang kaum Luth, yang mana Allah 
berfirman, "Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal, (Os. Huud 
(11): 78). Hingga lewatlah Musa bin Imran #8 dan orang-orang yang 
bersamanya dari kalangan Bani Israil. Lalu aku berkata, Wahai Rabbku, 
dimana umatku?' Allah berfirman, “Lihatlah ke sebelah kananmu.' 
Ternyata ada banyak bukit, bukit-bukit Mekkah, telah dipenuhi oleh 
wajah-wajah orang. Allah berfirman, “Apakah engkau rela, wahai 
Muhammad?" Aku berkata, 'Aku rela, wahai Rabbku.' Allah berfirman, 
Lihatlah ke sebelah kirimu.' Maka aku pun melihat, ternyata ufuk telah 


590 








Hilyatul Auliya' 


dipenuhi oleh wajah-wajah orang. Allah berfirman, "Apakah engkau rela, 
wahai Muhammad?" Aku berkata, “Aku rela, wahai Rabbku.' Allah 
berfirman, "Sesungguhnya bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang . 
yang masuk surga tanpa dihisab.). Lalu datanglah “Ukkasyah bin 
Mushan Al Asadi, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada 
Allah agar menjadikanku termasuk di antara mereka.' 


Beliau pun mengucapkan: 'Ya Allah, jadikanlah dia termasuk di 
antara mereka. Lalu berdirilah lelaki lainnya dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di 
antara mereka.” Beliau pun bersabda, Engkau telah didahului oleh 
Ukkasyah' ' Kemudian beliau bersabda kepada mereka, Ayah dan ibuku 
tebusannya, jika kalian bisa untuk menjadi termasuk yang tujuh puluh 
ribu itu, maka jadilah kalian itu. Jika kalian tidak bisa dan terbatas, maka 
jadilah termasuk di antara mereka yang menempati bukit-bukit itu. Dan 
Jika tidak bisa juga dan terbatas, maka jadilah kalian di antara mereka 
yang menempati ufuk. Karena sesungguhnya aku telah melihat orang- 
orang yang banyak berbaur. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya 
aku benar-benar berharap para pengikutku dari umatku sebanyak 
seperempat ahli surga', maka orang-orang pun bertakbir, kemudian 
beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku benar-benar berharap mereka itu 
menjadi setengah ahli surga, maka orang-orang pun bertakbir. 
Kemudian beliau membacakan ayat ini: 'Segolongan besar dari orang- 
orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang 
kemudian (@s. Al Waag'ah (56): 13-14). 

Lalu mereka saling mendiskusikan di antara mereka, siapa yang 
tujuh puluh ribu orang itu. Sebagian mereka berkata, "Orang-orang yang 
lahir di masa Islam lalu mati di atas Islam.' Hingga pembicaraan itu 
sampai kepada Nabi #, maka beliau bersabda, Mereka adalah orang- 


591 


Hilyatul Auliya ' 


orang yang tidak meminta dirugyah, tidak meramal, dan : tidak 
melakukan kay (melakukan pengobatan dengan besi panas), dan kepada 
Tuhan merekalah mereka bertawakkal.”9 

Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibnu Abu “Adi dari Sa'id bin 
Abu Arubah dari @atadah dari keduanya. Diriwayatkan juga oleh 
Umayyah Al Habathi dari @atadah, dari Al Ala" bin Ziyad, tanpa 
menyebutkan Al Hasan. Diriwayatkan juga oleh Ma'mar dan Hisyam 
dari Gatadah dari Al Hasan tanpa menyebutkan Al Ala '. 


.. 


u 3 ea Gaju nara —YYY. 
CSI el AN EA NE SL 


2 “6 - Naa as o- o o- Kera 
Ol Ka "JB Si u at 3 “JG 
3 8.09 


2 2 PA gi SE P3 3 coli 
Ak) lalat Ba 
bas 3, A3 


8 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (1/403, 417, 418, 430, 454) secara 
ringkas dan secara panjang lebar: dan oleh Abu Ya'la (5318) serta Ath- 
Thabarani di dalam .A/ Kabir (9765, 9766). Al Haitsami mengatakan di dalam 
Al Majma' (10/405, 406), “Diriwaytakan oleh Ahmad dan Al Bazzar. Salah 
satu sanad Ahmad dan Al Bazzar para perawinya adalah para perawi Ash- 
Shahih.” 


592 








Hilyatul Auliya” 





2230. Farug Al Khaththabi dan Habib bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami di dalam jama'ah, mereka berkata, Abu 
Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin 
Marzug menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran Al @aththan 
menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Al Ala" bin Ziyad, dari 
Abu Hurairah, bahwa Nabi & bersabda, Surga adalah bata dari emas 
dan bata dari perak. 

Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibrahim bin Thahman dari 
Mathar Al Warrag dari Al Ala”. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Sa'id 


Bani 


bin Abu Arubah dari @atadah, dan tambahan: 4455 Ig 3 23 Aj 
Wali (Tanahnya adalah za faran dan lumpurnya adalah misik). 


IE DLS H3 YPP yi AN aa AO 
Pe ERA b Kolaka G3 Gam BOS 
Gp ene p Hg Oa :JB (lia 


Xp P3 S Ka 265 e Ka 0 5 


. 


Lu KR 
Ba 





1 Shahih. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabarani di dalam A/ Ausath 


sebagaimana disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid (10/396). Al Haitsami 
berkata, “Para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih.” 


593 


Hilyatul Auliya ' 


- Ps - 
s 


A2 0 ENI Ke aa Pn NN & 
Ta Gb OA GAP, Kas 


2231. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid 
bin Zurai” menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari @atadah, dari Al 
Ala" bin Ziyad Al Adawi, dari Nabi &, beliau bersabda, "Surga itu bata 
dari emas dan bata dari perak. Tanahnya za'faran dan lumpurnya 
misik." 

Diriwayatkan oleh Ma'mar dari @atadah, dari A Ala', dari Abu 


2020 


Hurairah secara matah dan tambahan: 42! 733 7 un, ,. Fani (3 


2 dye Ie 


Oom AAA AIA - gl (Tangganya permata, mutiara dan berlian. 
Sungai-sungainya mutiara, dan tanahnya za 'faran). 


Gas :JU pegi AA Os —YYYY 

CL IE SAI SL LS AI 
ee Tebal Tea “JG AI ey plan 
Pa SEA ASI bi Yana Nana 


vb SPS gp GI 5 tni Ada 


. ” 


594 








Hilyatul Auliya' 


$ 


beb Jobs db ep al 


. 
oz 0 


SA And ot 1G Sunil MI Gi Tg 
JO EA S5 GITA 


2232. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ar-Rabi' Al Husain bin Al Haitsam Al Mahri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Khalid menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Khulaid Utbah bin Hammad -yang mana di Dimasyg 
tidak ada orang yang lebih hafal Kitabullah daripadanya- menceritakan 
kepada kami dari Sa'id yakni Ibnu Basyir-, dari @atadah, dari Al Ala' 
bin Ziyad, dari Abu Dzar, ia berkata, “Aku bertanya kepada 
Rasulullah &, Jihad apa yang paling utama?" Beliau bersabda, Engkau 
berjihad melawan dirimu dan hawa na'sumu pada Dzat Allah &.” 


Demikian yang diriwayatkan oleh @atadah. Basyir 
meriwayatkannya sendirian dari Sa'id, dan Suwaid bin Hujair menyelisihi 
@atadah, yang mana ia mengatakan: Dari Al Ala", dari Abdullah bin 
Arr bin Al Ash. 


LAU 


595 


Hilyatul Auliya' 


o o- 4 0 - Ge B3 2 Na - REA 
Pa TER SE La Ea Ken 
LS Jar ata JG ASI OI or NI 3S aa 

P, og | : g 


EN da - a30 8 £ f - o o- Pa Y 
JB J9 PA S5 3 Kadi IMS GA 16 


a 


SERA Iyan NAS AN KG Sh 
dia AN Iko AI Iya Ji J5 ea el 


Ke Naa 

arang 

2233. Muhammad bin Thahir bin Yahya bin @abishah Al Falagi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, 
ja berkata, Ahmad bin Hafsh menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Thahman 
menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj, dari Suwaid bin 
Hujair, dari Al Ala" bin Ziyad, bahwa ia berkata, “Seorang lelaki 
bertanya kepada Abdullah bin Amr Ibnu Al Ash, “Mujahid bagaimana 
yang paling utama?" Ia berkata, "Orang yang berjihad terhadap dirinya 
pada Dzat Allah &5.' Lelaki itu berkata lagi, “Engkaulah yang 
mengatakan itu, wahai Abdullah bin Amr, ataukah Rasulullah &?' Ia 
berkata, "Bahkan Rasulullah & yang mengatakannya'.” | 


596 





Hilyatul Auliya 


Kami tidak mencatatnya dari hadits Al Hajjaj kecuali dari riwayat 


: — Ibrahim bin Thahman darinya, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya 





selain Hafsh bin Abdullah An-Naisaburi. 


(186). ABU AS-SAWWAR AL ADAWI 


Di antaranya juga adalah Abu As-Sawwar Al “Adawi, 
mengunjungi dengan hati, wajahnya berseri, bangga dengan silaturahim 
dan nafsu diperangi. 

Telah dikatakan, bahwa tasawwuf adalah keramahan pada wajah 
dan gelora dalam mencinta. 


£.. 
3 o- 


Was JB AR Ip AI AS BIS NYA 


o 2 0-2 B2 3 20 Io 


Pa 3 but ba “JG Ca ko-ea OP 
2 Kol II Aa RI ag Ba HI sd 
aan 2.1 Bas Tn an aa £. 
APE dah KAN ol S5 PAI ala Ta, 


HA nii Fang ME Ca -JG hr 22 ma YI| 


597 


Hilyatul tanya 


Ya Jb Ngada Wika B1 AG Tag 


Ph 


Fe Maan bt uu tan 
La 1 Kat Ke GA ul Ka 
ARK 


2234. Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Bistham bin Muslim 
menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, ia berkata, “Aku 
mendengar Abu As-Sawwar Al Adawi membaca ayat ini: 'Dan tiap-tiap 
manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana 
tetapnya kalung) pada lehernya." (Os. Al Israa" (17): 13), lalu ia berkata, 
Itu adalah dua lembaran catatan yang dilipat. Wahai anak Adam, 
selama engkau hidup, maka lembaran catatan perbuatanmu terbuka, 
maka isilah sesukamu. Lalu bila engkau mati, maka lembaran itu dilipat, 
kemudian ketika engkau dibangkitkan kembali, maka lembaran itu 
dibuka: 'Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini 
sebagai penghisab terhadapmu.' (Os. Al Israa" (17): 14).” 


“0 To. 4 0 ON 18 - 


Aan v Pang OK kab —YYro 
Peae 1 IE IE HK AI 2 Gi “JG 


598 








Hilyatul Auliya 


Bis II AH ESA AS 
1 Kp lag pn D pa 
peak nya pa WS sia JA 
Tn 2 JS ai da ab ap Abe n 
Ai 22 si SG - JG MY ya Hi Or 
TN S3 3 IS IE GL TA Wp 5 
y 3, PM ds WA en angan Gde 
Api at 
int pang yati Hina jl JB 
aa Uh TE ES IPL ah 
PA OR SU SL 
A x2 di 3 sa Pai SA Iia TR 


“ 


# 


599 


Hilyatul Auliya" 


2235. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Ja'far Muhammad bin Al Faraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Ashim menceritakan kepada kami dari 
Bishtam bin Muslim, dari Al Hasan, ia berkata, “Sebagian pemuka umat 
ini memanggil Abu As-Sawwar Al Adawi, lalu menanyakan sesuatu 
kepadanya dari perkara agama, maka ia pun menjawabnya sesuai yang 
diketahuinya, lalu orang itu berkata, “Kalau begitu, engkau berlepas diri 
dari Islam.” Abu As-Sawwar berkata, “Lalu kepada agama apa aku lari. 
Ia berkata lagi, “Jika tidak, maka isterimu tercerai.' Abu As-Sawwar 
berkata, “Lalu kemana aku menginap pada malam hari?” Lalu ia pun 
mencambuknya empat puluh kali.” Lalu Al Hasan berkata, “Demi Allah, 
bekas cambuknya itu tidak hilang.” 


Abu Ja'far berkata, “Setelah Ahmad bin Ahmad selesai 
menjalani pemukulan dan pemenjaraan yang dialaminya, masuklah 
kepadaku dari musibah itu, lalu aku didatangi di dalam mimpiku, lalu 
dikatakan kepadaku, “Tidakkah engkau rela memiliki kedudukan di sisi 
Allah #5 sebagaimana kedudukan Abu As-Sawwar Al Adawi.' Maka aku 
pun menemui Abu Abdullah, lalu aku memberitahukan itu kepadanya, 
maka ia pun ber-istirja” (mengucapkan: innaa lillaahi wa ina iliahi 
raaji 'uun).” 


Kara Oo. 40 ta 18 - 


AB tia G3 LS Kab —YYTA 
“JG AB Jb Ji LA 


90 4 £ 0 GA PA" 


Mb eh JB tea Gp LAS Es 


AI Kw 


— 600 








Hilyatul Auliya 


£@ Ii sa Pa oo 
ur 5 sad SI W old ve 
383 TP BS IA ah K3 

. . 2 - - 

ka ol Om J6 

2236. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Muhammad bin Mush'ab 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Makhlad bin Al 
Husain berkata, “Sesungguhnya Abu As-Sawwar Al Adawi diganggu 
oleh seorang lelaki, namun ia diam saja, hingga setelah sampai ke 


rumahnya -atau: masuk-, ia berkata, “Cukuplah dia bagi-Mu, jika 
Engkau menghendaki'.” 


£ 


SA IU aU G3 SA ES NY 

Sagu je - JG KA AI Ie 
PRE YAN db nii da Sak :JB 
Jus et us sat us ag Ika 
Sad BG SN Haa JGA al Ja tag 


601 





Hilyatul Auliya' 


2237. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata, Salim 
bin Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata, “Auf lewat pada hari 
Jum'at, lalu Yunus bertanya kepadanya, “Bagaimana keadaanmu? 
Bagaimana engkau? Auf berkata, “Pernah dikatakan kepada Abu As- 
Sawwar Al Adawi, "Apakah semua keadaanmu baik? Ja berkata, 
“Alangkah baiknya jiwa yang seper sepuluhnya baik'.” 


- X0 Ao £ 


- JG Ujian P3 AGE BIS YNA 
ja Io JS 3 KA 
GAS yh CAS JB 3S nara RT ig 
2 Oi Kena Sa PI ea 20 
SU sega Keae ji dna 5 Ti 
Ip IS Ga uk Ka am 
Se) JB CE5 Vj UP KP 3 ka gs 
nge TARUNA ANAK Ri Naat 
SG EN Aa PSA 


Ne 


602 








Hilyatul Auliya 


Ket BESI JI ba OS ama 


2238. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Hambal menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr Ibnu 
Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Khaldah menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Abu As-Sawwar Al Adawi mengatakan 
kepada Mu'adzah Al Adawiyyah di Masjid Bani “Adi, “Seseorang dari 
kalian (kaum wanita) datang ke masjid, lalu meletakkan kepalanya dan 
mengangkat bokongnya." Maka seorang wanita berkata, “Lalu mengapa 
engkau melihat? Taburkan saja tanah ke matamu dan jangan melihat.' Ia 
berkata, “Sesungguhnya, demi Allah, aku tidak bisa kecuali melihat. 
Maka wanita itu pun meminta maaf, lalu berkata, “Wahai Abu As- 
Sawwar, bila di rumah aku disibukkan oleh anak-anak, dan bila di masjid 
aku lebih bersemangat." Ia berkata, “Kesemangatan itu yang aku 
khawatirkan padamu.” 

Asy-Syaikh #8 berkata, “Abu As-Sawwar telah meriwayatkan 
secara musnad lebih dari satu hadits, dari Imran bin Hushain dan lainnya 
dari para sahabat.” 


Di antara hadits-haditsnya yang musnad: 


Ma Tea E 30 Pn Papa Gin Mu o 
IE AN lp SN EA IE ja 


603 


“ 


Hilyatul Auliya 





-. 4 & 0 4 o- 


sa Kara “JG (see ne 3 ana 


2. 


dala 


an 3 AI Ja ui RN FN “JG CI 


A 8, Gg 6G 0 - mad o- apa 0 - 

Il Ie Ca Lara JB toa yi Ulas LP 
- P4 - 

3x £ 0 X3 s - 

AS pa 2 Jaii lag dala 


2239. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ali 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Na'amah Al Adawi menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu As-Sawwar Al Adawi 
menceritakan dari Imran bin Hushain, ia berkata, “Aku mendengar 
Nabi & bersabda, ' Malu itu adalah baik semuanya'.”71 


Le 


it oi Bah Ip KA BAK NY 
KE KAL JB OA ep Hal Bab :J6 
1 mi at UE EL J3 LK 


Oo &£ o 2 9 0 3 Par s5 £ Pa 
2 2 - Pd 
1 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang keimanan (37/61) dan 


Abu Daud pada pembahasan tentang adab (4796). 


604 








Hilyatul Auliya 
Ni ag Ou NN aa Ne S a , 4 Fan - 2 - £ 
| Ab Rol 


2240. Muhammad bin Ishag bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bakr bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid 
bin Rabah Al @aisi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu As- 
Sawwar Al Adawi menceritakan kepada kami dari Imran bin Hushain, ia 
berkata, “Rasulullah & bersabda, 'Malu itu adalah baik semuanya'.” 


BG Lo. 


sa LI ejaan GA 1 A5 — YA 


Kara - Lo 4 


“JG SAR Oon 


3 


IA “JG (339 A6 


F3 0, 


PA Jaa gl 2g BB 3 Ah 
M Jen Ipa 36 3 kera gp Dra 
g Mann Teten RA GA Kn AP 
2) GAN ola Of ie tel 


£. 


- 


2241. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
— berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari @atadah, dari Abu As-Sawwar Al Adawi, dari Imran 


605 


Hilyatul Auliya" 





bin Hushain, ia berkata, “Rasulullah & bersabda, Sesungguhnya malu 
itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan'.”72 


CA JG paman GL Ye 
AA 3 LAI YG LAI 
ata H3 aU Ta sb CK 
pr ea Nora FP MP BB 13 Akh 
AI st 4 0 # Ju Ha Gn one 


2242. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Husain bin Ali Al Umari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Bakkar Al “Absi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Sawwar menceritakan kepada kami dari 
Syu'bah, dari @atadah, dari Abu As-Sawwar Al Adawi, dari Imran bin 
Hushain, ia berkata, “Rasulullah & lebih pemalu daripada seorang gadis 


2 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang adab (6117) dan 
Muslim pada pembahasan tentang keimanan (37/60). 


606 : 








Hilyatul Auliya 


yang dipingit. Dan bila beliau tidak menyukai sesuatu, dapat diketahui 
pada wajahnya.”78 


(187). HUMAID BIN HILAL AL ADAWI 


Di antaranya juga adalah Humaid bin Hilal Al Adawi. Ia 
mendalami agama lalu mengucilkan diri, ia meraih ilmu lalu 
menyibukkan diri. Dalam bidang ilmu ia memiliki bagian yang banyak, 
dan dalam pengamalan ia memiliki nama yang baik. 


"4 pg 


3 


J8 ae 3 ae jl Bia —1yer 


3 0-4 Pa La ' Mana Lag” 0 20 3G 3 LG « 
IS td "JG (aa Gb an Saus CI 


HI tnkanga 23 LAS Win 2G eta G3 :I 
IS ann Se BE Ia He 
U TINE Tg Sa NN PA ng - £ 
Jlkaw Y4 Sg G3  eleaal sLalll « Jta 
OK BA OS 


7 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang adab (6119). 


607 


Hilyatul Auliya' 





2243. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ubaidullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Al Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal 
menceritakan kepada kami dari @atadah, ia berkata, “Humaid bin Hilal 
termasuk kalangan ulama ahli fikih. Ia tidak pernah diminta 
bermudzakarah dan tidak pula ditanya, karena ia mengasingkan diri di 


suatu tempat.” 


X0 3-0 £ - 


Las » Ae D 113) trap —YY1 


G: 


In Gb SA Na 


” 


Jalla 5 ga GAS An Neng Ne 


£ 


“ta 
o 


(Ian an Has "ai RSU Ta -e 
AI EN ab Lp el oi Jaa ISU 
Naa 4 Y, 


2244. Ahmad bin Muhammad bin Sinan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ubaidullah bin Jarir bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Abu Hilal berkata, “Aku mendengar @atadah berkata, “Di 


TX 


608 





Hilyatul Auliya" 


.dua kota ini tidak ada yang lebih berilmu daripada Humaid.” Tanpa 
mengecualikan Al Hasan dan tidak pula Muhammad.” 


Ko AG Pn 


Pa d 03 3 up! —NY 40 


SIS JB dog YAAA GAS 1 AS 


pg 3 0 £ 013 


ea Ja Gas :JG SA Sn 
PEN -JG IA Gi AAS PA 2 ena 


sah pa Jala aja Ana JAS Sya 


2245. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan kepada 
kami -di dalam kitabnya-, ia berkata, Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Hilal Khalid bin Ayyub menceritakan 
kepada kami dari Humaid bin Hilal, ia berkata, “Perumpamaan orang 
yang berdzikir kepada Allah di pasar bagaikan pohon hijau di tengah 
pepohonan mati.” 


oo 30 Ao 


AAA an YAN 


K) aya 


609 





matt Asia — 

Je & MASA 35 J3 eU Ah 
Jha d Ina Ss aa Tok Hara -JG | 
Oa aan ai JAS SA d3 sub 
s3 nan ang 9 ah, 2 Jl 


- 
en. Seno Le PEN 


CP. la Aan Bl SU, AAA 9 aorta 


? 


SS CG OT oi gb ush 
dah Oi R3 Gu: oa M3 Ie Sati 


2246. Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al Bashari 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim 
Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin 
Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Al Mughirah 
menceritakan kepada kami dari Humaid bin Hilal, ia berkata, 
“Disebutkan kepada kami, bahwa seseorang itu apabila telah masuk 
surga, maka dibentuklah dalam bentuk ahli surga, dikenakan pakaian 
mereka, dan dipakaikan perhiasan-perhiasan mereka. Lalu ia melihat 
para isterinya, para pelayannya dan tempat-tempat tinggalnya di surga, 
ia pun diliputi rangkaian kegembiraan, seandainya hal itu 

| mengharuskannya mati niscaya ia mati karena saking gembira. Lalu 
dikatakan — kepadanya, "Bagaimana — menurutmu — rangkaian 
kegembiraanmu ini, sesungguhnya itu tetap ada Hadi selamanya'.” 


610 








. Hilyatul Auliya 


£ Pp 
no On Mean sean Ya S8... 


(Ill OP aga id JG EN 3 TA 


K0 AG. & 


IE (IMA gi JAS IP ad mal Hi 
AM Ola Se NI Ma) 1 JB 
ati Bes YG SI 5 Uh 23 

SL 


| 2247. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim 
mengabarkan kepada kami -di dalam kitabnya-, ia berkata: Musa bin 
Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakkar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami dari Ayyub, dari Humaid bin Hilal, ia berkata, “Seorang 
lelaki berkata, “Allah merahmati orang yang sampai pada ayat ini: Dan 
tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan 
kemuliaan." (@s. Ar-Rahmaan (55): 27), lalu dengan itu ia memohon 
wajah yang kekal lagi mulia.” 


611 








Hilyatul Auliya' 





eraal KS A3 Sabun Wide —YY LA 


P0... - Pn 
- LK Lo Lo Pa" - 


Tan (AL JB JB Saga ya BA :J6 


o . £ 


KN ae ee sa AI 


ES IN lin ja 


N 


o- Aap. - . 3 Kn nun o- Naa 
Aj JB SS alel SD 20 JUS dl 
La a 2 . .. ap Oa La Gor aa tia 
1 ea Uang Uh GAS Ge Ueae Lilo 


“ 


o £ o 2 3. P 8 s3. 
AS Ga wkllg (pa SNI #5 (5 yaa 


2248. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia 
berkata, ia berkata: Abu Abdurrahman Al Mugri menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Humaid bin Hilal menceritakan kepada kami, ia berkata, ia 
berkata: “Ka'b berkata, “Tiga hal yang aku temukan di dalam 
Kitabullah, barangsiapa menjaganya, maka ia benar-benar seorang 
hamba, dan barang siapa menyia-nyiakannya maka ia benar-benar 
musuhku: Shalat, puasa dan mandi karena junub'.” 


612 











Na Auliya” 


£ 
Ne AG - 


PA gg 

Jeas 4 ERA aga Oi Ya 6 Bs :JE 
Ae IR ab LAI 
HP Uh OB Ie Hi US Eis IU 


02 or 


JEANS Ah AS Nou AS 
Pa bapa Ba ya J3 
JA Jai Da JI Ia 2 SI 


2249. Muhammad bin Ahmad bin Al hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Abdurrahman Al Mugri menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Humaid bin Hilal menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Suatu kaum berangkat bersama Ka'b, lalu mereka pun berjalan siang 
malam hingga beristirahat di gua, lalu mereka mengadukan kepada Ka'b 
beratnya perjalanan mereka, maka Ka'b berkata, “Kalian tidak 
mengetahui tempat duduknya seseorang dari ahli neraka.” 


613: 











Hilyatul Auliya' 


kak” BB... 10 1 Lo Ka 
"JG (habun D al AS A5 —YYo: 


Lo AG. 3 - 


di ae AI ajah ai Sa Mina 


AE son gr a39 Ka “JG Mean 
aa o- 


BU ear jo LB IA gp AAL Pa La 
Ie saat PNG SI P3 da Yap 
To 2aa1 


2250. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Syibl menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata:Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Yunus, dari 
Humaid bin Hilal, ia berkata, “Diceritakan kepadaku, bahwa di dalam 
Jahannam terdapat tungku-tungku yang kesempitannya seperti 
sempitnya lobang persembunyian seseorang kalian di bumi, tungku itu 
menyempit atas orang-orang berdasarkan perbuatan mereka.” 

Humaid telah meriwayatkan secara musnad dari sejumlah 
sahabat, di antaranya: Abdullah bin Mughaffal, Anas bin Malik, Hisyam 
bin Amir dan Abu Rifa'ah Al Adawi #&. 


614 








Hilyatul Auliya 





- 


A5 J6 DE ANE Pe NY 


ja Pat Da “JG Pai SA » LI 


BA, ya d tp Kaka G3 patah 
“LI Aa Gas “JG CAS 36 
Pan — Teng Aa JI AI Gas :JB 
Lagi "sak 2 AE Wa Ju AA 
on Mb OI AA EA: - JG 
JA 3 Ia HL 6 Be abad 
A3 Pein Td Be opa 
ng At iba hp BAY la HAL 2 
H3 Para A Ke a 0.5, BE 6 us 


oo -0 AA Pyar: AG ore 


2251. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
' berkata: Al- Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu An-Nadhr dan Manshur bin Salamah dan Al Abbas bin Al 


615 


Hilyatul Auliya' 


Fadhl menceritakan kepada kami. Dan Farug Al Khaththabi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muslim Al Kasysyi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Walid Ath-Thayalisi 
menceritakan kepada kami. Dan Habib bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Amr bin Hafsh As-Sadusi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ashim bin Ali menceritakan kepada kami. 
Mereka berkata, Sulaiman Ibnu Al Mughirah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Humaid bin Hilal menceritakan kepada kami dari Abdullah 
bin Mughaffal, ia berkata, “Ditunjukkan kepadaku seguci lemak pada 
hari Khaibar, maka aku pun mendatanginya, lalu memperhatikannya, 
kemudian aku berkata, “Aku tidak akan memberikan ini sedikit pun 
kepada seorang pun hari ini." Lalu aku menoleh, ternyata Rasulullah 
sedang tersenyum kepadanya, maka aku pun malu kepada beliau.” 


Diriwayatkan juga oleh Yahya bin Sa'id Al @aththan dari 
Sulaiman bin Al Mughirah, dan ia berkata, “Sufyan Ats-Tsauri 
mengatakan kepadaku, "Orang-orang Bashrah tidak mempunyai hadits 
yang lebih mulia daripada ini.” Diriwayatkan juga oleh Yahya bin Adam: 
dari Sulaiman bin Al Mughirah, dan ia berkata, “Sulaiman berkata, 'Aku —! 
tanyakan kepada Humaid tentang makanan musuh di dalam perang 
apabila dimakan dan disuguhkan, maka ia pun menceritakan hadits ini 
kepadaku.” Diriwayatkan juga oleh Syu'bah dari Humaid bin Hilal. 


TA an erigk Pa te Wis - —YYor 
Sad 3 0 


: JB Sa 0 u Al A2 GAS :JB SEA 


7 0 


An an ya G Nara MA ep GUwul Kara 


616 








Hilyatul Auliya” 
Jika 5 IA Ss aa au JB aja 
APN ata an aa uJU pa 


3 


PAN 25159 23 


2252. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Syirawaih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishag bin Rahawaih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nadhr bin Syumail 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Humaid bin Hilal Al Adawi, ia berkata, “Aku mendengar 
Abdullah bin Mughaffal mengatakan sama seperti itu, dengan tambahan: 
maka aku pun malu.” 


' L o- 


LIL ejaan Hi AN AG GIS - —YYor 


ee 


as - - 


J5 .. By CI cal Au Da 


9 ora 6 Ae YG 2 Ha MA as 


oc Jo 34 


e ip na A33 D 335 ara “JG LD 
pa) AB II up an aa “JS Pn ee 


617 


Hilyatul Auliya' 


oa Ae 03 ig nod Aan le A 2 


02 


DO EP ha ai of JB AK Er | 


2253. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia : 
berkata: Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami. Dan Farug Al 
Khaththabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muslim Al : 
Kasysyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Harb : 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan | 
kepada kami dari Ayyub, dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik, ia 
berkata, “Nabi @& memberitahukan berita kematian Ja'far, Zaid bin 
Haritsah dan Ibnu Rawahah. Beliau memberitahukan berita kematian | 
'mereka sebelum datangnya berita mereka, sementara kedua matanya 
berlinang air mata.” 


oa» 3 KA YLSA Enno -YYot 
SN Gis Ju Cena Uj pa Ba 2G 
AA » ebi Tana “JG daa PAN 


aa Oa Sak 


618 








Hilyatul Auliya” 


4. 


pian io IBI se 
“era! 


— 2254. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Abdurrahman Al Mugri menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari 
Humaid bin Hilal, dari Hisyam bin'Amir, ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Antara penciptaan Adam hingga terjadinya 
kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar daripada dajjal.” 14 


Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ayyub As-Sakhtiyani dari 


. “ Humaid. Diriwayatkan juga oleh Humaid dari Abu @atadah dan Abu 





— Ad-Dahma' dari Hisyam. 


(188). AL ASWAD BIN KULTSUM 


Di antaranya juga adalah yang memohon syahadah yang 
terselubung, Al Aswad bin Kultsum. Doanya tulus sehingga disegerakan 


kemuliaannya. 


mm —— —— —— —— 


4 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang fitnah (2946/126). 


619 


Hilyatul Auliya" 

Kh :JB Su KA Gak -yYoo 
IE gl aa “JW Jo Sa ngan 
SA db ee ol aa. "5 daan 6 Ta 
AS IE IIA ah 3 Sa ng 
an BS) 2S (AG Ten TN en 
AI 33 Ya ae PO anna 9 aa) 53 | 
Ki Peng kap TG of AA aan “as IE ' 
HA SS Ia San SP 5 Pns | 


2 
2“. 


oa ai Oo SAT) : JU Ye as ES es 
Hoo IS ob Bed Gi 
ap ae GG GS LS Up cai 
3 BBB Ka Ad bb Lag 
al Ketind I A S Uan EN JS | 


Ia 


£ 5 


620 











Hilyatul Auliya' 


ad tap 53 IAI JB JA 3 Ia 


IE Je ep HT De 
TPA BS) LAN Mag lia AA Agen 
SA YA aa J3 Ban 
a13 oles YP nol Jas Ba diy S3 
ABS Is, Ul ee La Hu 


- 


at S3 al na 1 Simi NP 
| 25 


2255. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Ibrahim 
bin Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Al 
Mughirah mengabarkan kepadaku dari Humaid bin Hilal, ia berkata, “Di 
antara kami ada seorang lelaki yang bernama Al Aswad bin Kultsum, dia 
itu apabila berjalan maka pandangannya tidak melebihi kedua kakinya. 
Suatu ketika ia melewati kaum wanita, saat itu di sebelah pematang 
terdapat sebuah benteng, kemungkinan salah seorang dari mereka 
menanggalkan pakaian luarnya atau menanggalkan penutup wajahnya. 
Tatkala mereka melihatnya, ia mengejutkan mereka, namun kemudian 
mereka berkata, “Tidak perlu khawatir, sesungguhnya dia adalah Al 


621 


Hilyatul Auliya' 


Aswad bin Kultsum.” Ketika ia datang untuk berperang, ia berkata, "Ya 
Allah, sesungguhnya jiwaku ini, di saat lapangnya menyatakan ingin 
berjumpa dengan-Mu. Bila ia benar, maka anugerahkanlah itu 


kepadanya, dan bila itu bohong, maka bawakanlah ia kepadanya, jika 2 


ternyata tidak menyukainya, maka berikanlah dagingku mena binatang 
buas dan burung-burung.' 


Lalu ia bertolak bersama pasukan berkuda, lalu mereka masuk 
ke sebuah kebun, lalu mereka dikepung musuh, kemudian mereka 
menembus celah kebun, lalu Al Aswad turun -dari kudanya dan 
memukulnya hingga terbuka, lalu ia pun keluar, lalu mendatangi air, lalu 
berwudhu kemudian shalat. Orang ajam (non Arab) berkata, 
“Demikianlah kepasrahan orang Arab apabila mereka memeluk Islam." 
Kemudian Al Aswad maju dan bertempur hingga gugur. Kemudian 
setelah itu, kepala pasukan menyusuri kebun itu, lalu berkata kepada 
saudaranya, “Sebaiknya engkau masuk lalu melihat barangkali ada sisa 
tulang-tulang dan daging saudaramu.' Ia berkata, “Tidak ada. Saudaraku . 
telah memanjatkan doa-doa lalu dikabulkan, maka aku tidak 
menemukan apa pun dari itu'.” 


(189). SYUWAIS BIN HAYYASY 


Di antaranya juga adalah orang tua Bani "Adi, Syuwais bin 
Hayyasy Abu Ar-Raggad, ia lahir pada tahun hijrah dan mengalami 
masa Nabi &. Ia pernah menerima pemberian (sumbangan) dari Umar 
bin Khaththab 4. | 


622 





Hilyatul Auliya 





Oa pi Gi Ma BAL ay Yo 

! LA AN Na Kena AA NAN Ten Pam 
dala aa ul Pn “JG (Ip ai 
Feb ag BAN -JU 
WEE Ia B5 J8 JGA Aa sae 
La MI 1G Ta, AN AN 3 Ka 


Ls :JG KI as Pn! 


Pnya Kh Aa aa “JG sya ea 
H3 TEA (op Pb NE Ie 


2956. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepadaku, ia berkata, 
ayahku menceritakan kepadaku dari Abu Khaldah, ia berkata, “Abu Al 
Aliyah berkata kepadaku, “Siapa yang masih tersisa dari orang-orang tua 
Bani "Adi?" Aku berkata, "Abu As-Sawwar.' Ia berkata, 'Ta termasuk 
kalangan pemuda.” Aku berkata, Ia telah memutih rambut kepalanya 
dan jenggotnya.' Ia berkata, Ta memang termasuk kalangan pemuda, 
adapun yang aku tanyakan adalah tentang orang-orang tua.” Aku 


623 





Hilyatul Auliya" 





berkata, “Syuwais Al Adawi.” Ia berkata, “Ya, dialah yang pernah 
menerima dua dirham pada masa Umar 48.” 


Tie o Ge X 3 9 


Chan jp Kaban ap AI Ie HA —YYOV 

SP SEL BIS 5G Lag 3 IN 
CA Oi ajak Ip SALA is 1JG an) 
aa aa MAA 2 we Ia ena au 


le pr 2g Tg AON ol ka 
to Ih AT gl Jas BE Je 
JS Y ton Cat D IE GK yaa 
ang Aa ye Pas ja WS 


3 og 


L "0 Uas Dinas PSA Ka 1 , aah 


624 








Hilyatul Auliya 





2257. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far dan Ubaidullah bin 
Ya'gub menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ishag bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Amr bin Al 
'Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Amir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Jasr Abu Ja'far menceritakan 
kepada kami dari Abu Mas'ud Al Jariri, dari Syuwais Al Adawi -ia 
termasuk para penerima dua dirham-, ia berkata, “Sesungguhnya 
malaikat di sebelah kanan adalah kepercayaan -atau ia mengatakan: 
pemimpin- malaikat di sebelah kiri. Bila anak Adam melakukan 
perbuatan buruk, lalu malaikat di sebelah kiri hendak mencatatnya, 
maka malaikat di sebelah kanan berkata, Jangan tergesa-gesa, mungkin 
saja ia melakukan kebaikan." Bila anak Adam itu melakukan kebaikan, 
maka dibuanglah satu dengan adanya satu kebaikan, dan dicatat baginya 
sembilan kebaikan. Lalu syetan berkata, “Aduh celaka, siapa yang dapat 
melemahkan anak Adam?” 


-. 


40 An 


(de 5 Kaban Op Ijah Wil —YYOA 


ana Ba ga is Eee -JG 
EA An AS JB las SA JG 


ol Sae & B3 “ ala “JG ab na 
Naga YI ana jae S5 Jaa Ha YG 


TN 


625 


Hilyatul Auliya' 





2258. Amr bin Muhammad bin Hatim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: kakekku Muhammad bin Ubaidullah bin Marzug 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami 
dari Tsabit, ia berkata, “Aku pernah hidup bersama sejumlah orang dari 
Bani “Adi, yang mana salah seorang dari mereka shalat hingga tidak 
dapat menghampiri tempat tidurku kecuali dengan merangkak.” 

Syuwais meriwayatkan secara musnad dari Utbah bin Ghazwan 
Al Mazini 485. 


Jk CON Op Ing SAS: 8, 23 TA 
Pd aa 2 


« 


Nara Kap P3 


Me aan apa su Au 
II P3 OA TR bs NG ok 
Sr (ra Ii 3 GI o| Vi JW A3 JK 
Sg se aa WE Gn an Al 
(Kipas 0 ja UB GE Ou JS 3 

SA apn na yA, 


yna 


626 








Hilyatul Auliya" 
2 - B8 - - " Laga 2. mr Pai - Na - 


2 0. 





29259. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Idris bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin 
Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Na'amah Al Adawi 
mengabarkan kepada kami dari Khalid bin “Umair dan Syuwais, 
keduanya berkata, “Utbah bin Ghazwan 4 menyampaikan khutbah 
kepada kami, lalu ia berkata, 'Sesungguhnya dunia telah menyatakan 
untuk berakhir dan menjadi potongan-potongan, dan tidak ada yang 
tersisa darinya kecuali sedikit sisa seperti sisa minuman di dasar bejana. 
Dan sesungguhnya kalian berada di negeri yang kalian pindah darinya, 
lalu mereka pun pindah dengan membawa kebaikan selama kehadiran 
kalian. Sungguh aku telah melihat diriku sebagai orang ketujuh di 
diantara tujuh orang bersama Rasulullah @, yang saat itu kami tidak 
memiliki makanan yang dapat kami makan kecuali dedaunan pohon 
hingga bibir kami bengkak (luka).” Al hadits 


(190). ABDULLAH BIN GHALIB 


Di antaranya juga adalah sang ahli ibadah nan tekun, yang 
menyingsingkan lengan lagi meratap, yang merindukan lagi penuntut, 
Abu Firas Abdullah bin Ghalib. 


Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah mewaspadai 
dunia dan lari darinya, serta mendambakan akhirat dan pencariannya. 


627 


Hilyatul Auliya" 





£ 


JB - Pa al aa YUL 


AA As EL IG OI ASIA ME 
Mn aa IU Ade : 
Sih - JG Aa 3 UN SLS 


- Oo £ Oo o- 5 
OS 3 1 US da £ Tag A3 Kan ng ee 


JL 3533 AAL 3 23 


2260. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Abdullah bin Ghalib memiliki dua rumah, satu rumah untuk 
ia beribadah di dalamnya, dan satu rumah untuk keluarganya. Dan ia 
juga mempunyai dua wirid satu wirid siang hari, dan satu wirid malam 
hari.” 


Bas :JU Se KE daan YA 


an Han la Kava JB sja 9 KA Ip Al X2 


628 








4 
| 





Hilyatul Auliya" 
ye au v3 2 3 GAS 1JE £ 
ea uga at 


z 


na Ina 


2261. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Nuh bin 
@ais menceritakan kepada kami, ia berkata: Aun bin Abu Syaddad 
menceritakan kepada kami, “Bahwa Abdullah bin Ghalib biasa shalat 
dhuha seratus raka'at, dan ia mengatakan “Untuk ini kita diciptakan, 
dengan ini kita diperintahkan. Dan hampir saja para wali Allah dicukupi 


.” 


dan dipuji'. 


( AL - 2 ee Ca YYUY 
TEE aa 3 ga Kara “JG Aya ta 3 Cu 
Oo, So A4 4 9 5 


NN ai elg “JG 
Bi XS IE ag ol 33 25 
A8 GIE AN le" oli gak 


. 


629 


Hilyatul Auliya" 


Hae Ju Ba ee Gina Id 


Pa 
. 


- AP o Naa saat - “Sand Ta 
, Uu D9 MI Ry si pe Cal 


Sus rat alot ena rat oh 


5 Da ab OR BENER) 
SP is ih KA LSI JB AK 
SY fasa 


2262. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr 
Al Azdi menceritakan kepadaku, ia berkata, Nuh bin @ais menceritakan 
kepada kami dari saudaranya, yaitu Khalid bin @ais, dari @atadah, 
“Bahwa Abdullah Ibnu Ghalib bertutur di masjid agung, lalu Al Hasan 
melewatinya, maka ia berkata, “Wahai Abdullah, engkau telah 
memberatkan para sahabatmu.' Ia berkata, “Aku melihat mata mereka 
berlinang dan aku tidak melihat punggung mereka beranjak. Allah 
memerintahkan kita, wahai Hasan, untuk banyak-banyak mengingat- 
Nya, sementara engkau menyuruh kami untuk sedikit mengingat-Nya. 
Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya: dan sujudlah dan 
dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)! (Os. Al “Alag (96: 19). Kemudian 
ia sujud. Al Hasan berkata, “Demi Allah, aku tidak pernah mengalami | 
seperti hari ini. Aku tidak tahu, apakah aku harus sujud atau tidak?” 


630 





Hilyatul Auliya 





X5 u Ray - Me —YYIY 
ajal BE See KA Pa Ju ana 
5 Ih ob aj BA GL “JG 


3 at BAL: 2 kai AL YG ga 


h 


Ca la Lah , ui 


2263. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahhab menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishag As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu Ziyad dan Muhammad bin Al 
Harits menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sayyar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Abdullah bin Ghalib mengatakan di 
dalam doanya: “Ya Allah, sesungguhnya kami mengadukan kepada-Mu 
kebodohan fikiran kami, kekurangan amal kami, dekatnya ajal kami, dan 
perginya orang-orang shalih dari kami.” 


631 





Hilyatul Auliya" 


S5 1 ep 3 Pawai YA 





aj Gas Kara JG AA 3 ala BIS 

Ain angan pa sya 
au FI 33 ad: 1 aa 1S HE 5 
Md es ha 


Y Ulik Ol ap TU 3 JES LAS li, 


s 


“ai san an ana Ju Dan 


- 


Pj 


Eh hd IE Ol LA Ki Jb Ji 
OP Sh INN lil (YEN Ia 
Di ata SAY 


2264. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Amr Al Azdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Nuh bin @ais 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Adalah Abdullah bin Ghalib, apabila memasuki 
“waktu pagi ia mengatakan, “Sungguh tadi malam Allah telah 


632 





Hilyatul Auliya' 





menganugerahiku kebaikan, aku membaca demikian, shalat demikian, 
dzikir demikian dan melakukan demikian.” Lalu dikatakan kepadanya, 
"Wahai Abu Firas, sesungguhnya orang sepertimu tidak pantas 
mengatakan seperti itu." Ia berkata, “Sesungguhnya Allah Ta ala telah 
berfirman, 'Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu 
menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)" (@s. Adh-Dhuhaa (93): 11), 
sementara kalian malah mengatakan, “Janganlah engkau menyebut- 
nyebut nikmat Tuhanmu'.” 


Pa IS An GG NT 
JG SI "JB Ka KA As 
- p - Pd 


Be or BI ae Ge 


to 2 Koe .. . X0 & - 


sa AP PT Ia Dra Lan kn Lebat 

- ra 
2 IA 20 

Aset R9 Tani B5 sm 

2265. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia berkata: 

ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata,  Abdushshamad 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghassan menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Sa'id bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Abdullah bin Ghalib bersujud, sementara seorang lelaki pergi ke 


633 


Hilyatul Auliya" 


dermaga untuk membeli pakan ternak, lalu ia membeli keperluan dari 
dermaga itu dan kembali, sementara Abdullah masih sujud.” 


“ “ . 


JB ak 3 ee AA ES YAN 


so oo Tgn mi Haa at £ Ka. 
AA KE SAS 2JE (BA eta al Kab 
gi Ta Aa AG - 2 : Lo AG. A3 

JB Gb WAS YG ol 


BE K5 TEH As os 


JI NA Ho ee ju ol 


o TA oz 0 & - "SANA 
aelma an) 273 Oa Janya OS 


2266. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Abu Ziyad dan Muhammad bin Al Harits 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sayyar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Aku mendengar Malik bin Dinar berkata, “Pada hari Zawiyah, Abdullah 
bin Ghalib berkata, “Sesungguhnya aku melihat hal yang aku tidak sabar 
terhadapnya. Antarkan kami ke surga.' Lalu ia memecahkan sarung 


634 








Hilyatul Auliya' 


pedangnya, kemudian maju dan bertempur hingga terbunuh. Lalu dari 
kuburnya semerbak aroma misk.” 


CAS :JG Sub SK Ga —Y YA 


“9 


A5 AS Gis JB AA Hp AI AG 


ee Ta Tana Dasa FU ana 
ih BI Kp ST JB teka jl CAS 
Wap al MN Al IS 
AS 5 MA 3 VE Up Tea Bebe 


12 "Ia Par 


Ae bo IE NA nan 
AB Kh Ip ah A3 33 LE 


PIA JG Lat C oi at ii 
sa ida JG JB Kia Diab 
4.8 2m 9 


TNO ee S3 AF 5 Ost “al 


Re 


635 


Hilyatul Auliya ' 


2267. Abu Bakar bin Malik: menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ubaidullah bin Umar Al Gawariri menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Isa 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Pada hari Zawiyah, aku melihat 
Abdullah bin Ghalib meminta air, lalu ia menuangkannya ke kepalanya, 
yang mana pada saat itu ia sedang berpuasa sementara hari itu sangat 
panas, dan di sekitarnya para sahabatnya, kemudian ia memecahkan 
sarung pedangnya lalu membuangnya, kemudian berkata kepada para 
sahabatnya, “Antarkan kami ke surga.” Lalu Abdul Malik bin Al Muhallab 
berkata, “Wahai Abu Firas, engkau aman, engkau aman.” Namun ia - 
tidak menoleh .kepadanya, kemudian ia beranjak, lalu memainkan 
pedangnya hingga terbunuh. Setelah gugur, ia dikuburkan, lalu orang- 
orang mengambil dari tanah kuburnya, seakan-akan itu adalah misk 
yang mereka oleskan di pakaian mereka.” 


Abdullah bin Ghalib meriwayatkan secara musnad dari Abu Sa'id 
Al Khudri &. 


Kan 


“JW jaan » 3 Ka Ie WA —YYYIA 


N: - Pa - 


JG ala Ot ud WA 
ar 5 JB « abal & , APE daan Pu | Lavap 
CB Oi (laa GAS Gap 3 Mah 


(SIS A6 


636 








Hilyatul Auliya 


3 
- 1 £o 2. 


H3 BG EA IE ujan D3 Uo GS JG 
Ag era aa 
Aa Ben AN ka IA 5 GP 
ye ep Ad Ita Y gelas Ayang 


PJ 4 Oo A Ta 

SI 2 ya 4 

2268. Abdul Aziz bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Daud menceritakan kepada kami. Dan Abu Bahr Muhammad bin Al 
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ghalib 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Shadagah bin Musa 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Dinar menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Ghalib Al Huddani, dari Abu Sa'id Al 
Khudri 4, bahwa Nabi @ bersabda, Dua karakter yang tidak layak 
berhimpun di dalam diri seorang mukmin: kikir dan buruknya akhlak.” 


IS Dha'if Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang adab 
(1962). Di-dha'ifkan oleh Al Albani di dalam Sunan At-Tirmidzi, terbitan 
Maktabah Al Mararif, Riyadh. 


637 


Hilyatul Auliya' 
(191). ZURARAH BIN AUFA 


Di antaranya juga adalah yang takut dan menyembunyikan 
amalnya, Zurarah bin Aufa, ia lembut sehingga diilhami, dan 
dikembalikan kepada Dzat yang Paling Tinggi. | 

Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah rintihan hingga 
kepergian, perpindahan hingga tempat istirahat. 


3 Op pr Le ba 2 JG le 
LAN Ko SN 303 G 5 ale 1J OS 
Pad” “ 


1 sila R3 Aa SA sg da 
2S BA aya SS, Ha Ea “ 


2269. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Abu Janab Al @ashshab, namanya Aun bin Dzakwan, berkata, 
“Zurarah bin Aufa mengimami kami shalat Shubuh, lalu ia membaca: 
Hai orang yang berkemul (berselimut)' (Os. Al Muddatstsir (74: 1) 


638 








www ——-— Hilyatul Auliya 


hingga sampai pada: “Apabila ditiup sangkakala /@s. Al Muddatstsir 
(74): 8), ia pun tersungkur jatuh lalu meninggal, dan aku termasuk yang. 


membawanya ke rumahnya.” 


ter Ae 2 jika Na bae Ga —YYV 


o- 4 90 24 0 Ka so. 4 o y 3 o- 
AP ot Ta) Be pabengg ata 


Ka KA 8 se cb copa 


23 3g Ga db JB (3 5 “dn JG 


3 


SI 2g) G3 jas E Aan Sg 


SIB 2 II Jaa 3 TA AMI 10) 
Ab Sha aa AN AU ant Heat - SA Ae Ti DAA 
9 LAI AI ah IP So 0S 
l | - "Sa 

BP BS Yaa 

2270. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh Ibnu 
Abdul Mukmin menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghiyats bin Al 
Mutsanna Al @usyairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Bahz bin 

Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata, “Zurarah bin Aufa shalat 


mengimami kami di masjid Bani Gusyair, lalu ia membaca: Apabila 
ditiup sangkakala" (Os. Al Muddatstsir (741: 8), lalu ia jatuh dan 


En 


639 


Hilyatul Auliya" 


langsung meninggal. Kemudian ia dibawa ke rumahnya.” Bahz bin 
Hakim berkata, “Ia biasa memberi wejangan di rumahnya. Dan ketika Al 
Hajjaj datang ke Bashrah, ia memberi wejangan di rumahnya.” 

Zurarah bin Aufa meriwayatkan secara musnad dari sejumlah 
sahabat #&. 


Ka “ 


ngan orak Gde —YYVA 


SE 49. 
TAM A5 sd 6 SA IE CM 


“ 
Pen") “ 
. 


Ko I— 


Oa Gi Ang BAL JB Ka ae OK 
SN gi 2 ne GB 13 giaa ai “JG 
-X 


Ke lo MI IP JB J3 GIA ui 


hn G “3 Lp Yuta SG AN DI Ag 


z 9 0.109 2 d5 PJ 
Sia IE SU Maha 
2271. Abu Abdullah Mubaramad bin Ahmad bin Makhlad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah 
menceritakan kepada kami. Dan Muhammad bin Ahmad bin 


Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun 


640 








Hilyatul Auliya' 





menceritakan kepada kami, ia berkata: Mis'ar mengabarkan kepada 
kami dari Oatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurairah, ia 
berkata, “Rasulullah &@ bersabda, Sesungguhnya Allah Ta ala 
memaafkan dari umatku apa yang terdetik di dalam dadanya selama itu 
tidak dilakukan atau dikatakan!.”76 

Ini hadits shahih lagi valid, diriwayatkan sejumlah orang dari 
Oatadah, di antaranya adalah Syu'bah, Hammam, Aban, Syaiban, Abu 
'Awanah, Hammad bin Salamah, Al Mas'udi, Imran bin Khalid, Al 
. Gasim bin Al Walid dan Maja'ah bin Az-Zubair. Ada perbedaan dari Al 
Mas'udi dalam hal ini dari @atadah, yang mana Yazid bin Harun 
meriwayatkannya dari Al Mas'udi di dalamnya dari @atadah, dari 
Zurarah, dari Imran, dari Nabi & seperti itu. Sementara Abdullah Ibnu 
Daud Al Khuraibi meriwayatkan dari Mas'ud, dari @atadah, dari 
Zurarah, dari Sa'id bin Hisyam, dari “Aisyah #&. Diriwayatkan juga oleh 
Al Musayyab bin Wadhih dari Sufyan bin “Uyainah, dari Mis'ar, dari 
Oatadah, lalu para sahabat @atadah menyelisihi pada segi lafazhnya. 


4 
34 0 ai Kan 


Op Ma Cl - JG Pi ab —YYVY 
Tee Ka “JG CNN syaa & Kue 


3 


IE 3 aja Ip Aa YA Hara “JG 


16 Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang talak (2209) 
dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang talak (2044). Dishahihkan oleh Al 
Albani di dalam kitab-kitab sunan tersebut, terbitan Maktabah Al Ma'arif, 
Riyadh. 


641 


Hilyatul Auliya” 


Ma RB La aa TAB £E 0 “0 £ 0 Teh 0 
Jd sm) J8 "JB OA us ML NT 33 g£ 
B3 - “ ag sa kta or & “5 TN 
telah ) gina Sy ipeg tele de @ 

“. 9 E “90. 09 : 

bae ng Ay je d 

2272. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad 

bin Muhammad bin Al Hasan Al Baghdadi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Musayyab menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
bin “Uyainah menceritakan kepada kami dari Mis'ar, dari @atadah, dari 


Zurarah bin  Aufa, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
“Rasulullah & bersabda, Hawa nafsu itu dimaafkan bagi pemiliknya 


selama ia tidak melakukannya atau mengatakannya 


“4 7 o Go AL Lo AG 
"JB (ib Ken Wa —YYVY 
So. o y OI 30 49- an 


KP AA AA 5 


2 0o- 


Bi S3 v 995 23 B3 53 ca 15 Gas 
Y J8 Ig ale MI Io AD ola Pi) 
AN KOS EN Geri DARA Au 
Sapa Umar bin Ana 1 Hatim menceritakan kepada 


kami, ia berkata: kakekku Muhammad bin Ubaidullah bin Marzug 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah menceritakan kepada 








Hilyatul Auliya 


kami dari @atadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurairah, bahwa 
Nabi & bersabda, “Tidaklah seorang wanita menghindari tempat tidur 
suaminya kecuali Para malaikat Allah melaknatnya'."1! 


Ini hadits valid. Diriwayatkan juga dari Gatadah oleh Syu'bah, 
Sa'id dan Mis'ar. | 


Eaa JB Aa A1 es HAL VE 


( - 40 A 


ea J6 “Sal Put: Aa LL ami 


ne IP UIN ai DI IP 36 3 dita 
de ai Iga) J6 16 corab Yi 
Sya 5 Tn Ka Kya ANE AA 
Ip agak ai Ar Adi Sai ea 
V3 iga 2 Y WAH Opa 

“jasad! H3 PE OA 


M1 Diriwayatkan oleh Ahmad (2/348). Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari pada 
pembahasan tentang nikah (5193) dan Muslim pada pembahasan tentang 
nikah (1436/120) menyerupai itu. 


643 


Hilyatul Auliya — 


2274. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan 
kepada kami dari @atadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Imran bin 
Hushain, ia berkata, “Rasulullah @ bersabda, 'Sebaik-baik umatku 
adalah generasi yang aku diutus di tengah mereka, kemudian yang 
setelah mereka, kemudian yang setelahnya lagi. Kemudian datang kaum 
yang memberi peringatan tapi mereka sendiri tidak mengindahkan, 
mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi padahal 
tidak diminta bersaksi. Dan banyak tersiar kegemukan di kalangan 
mereka'.”78 | 


Ini hadits shahih lagi valid, diriwayatkan juga oleh para 
-pendahulu dan para pakar dari Abu Daud dari Hisyam. 


4 o- 


AI 3 EL —y ve 


Pa 4 : to. 

Lo A— "JG ( » 

z# 

: 3 g A PP MU P3 IG ea - LoL $$ A4 

Kd JG gl #1 Ko d— JG ma YAN 
s - 

an Ga PA 


£ o Ta - 0 ag Pa Oo Pd - 3 1 
IS da eh 23 1S 03 15 calha Lah 
GUI Y ID Y 2 (AP 


" Pn Ta sa - 2 P” ». 0 . 0 Oo 
Ol gs JS dl SP) Jae S Cold ji Ann 
P3 . 


8 Diriwayatkan oleh pada pembahasan tentang kesaksian (2651), pembahasan 
tentang keutamaan para shahabat Nabi SAW, pembahasan tentang 
kelembutan hati (6428) dan pembahasan tentang sumpah dan nadzar (6695). 








Hilyatul Auliya" 


ora 3 ad 306 lh RN ID 


NA UNA Tr KALI Ga PL R3 
Op — BUS ale ja, seba JG - 31 


2275. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah dan Hisyam 
menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Zurarah bin Aufa, dari 
Sa'd bin Hhisyam, dari “Aisyah &, bahwa Nabi & bersabda, "Orang 
. yang membaca Al @ur'an dan ia pandai membacanya, maka ia akan 
bersama para malaikat yang mulia lagi baik, dan orang yang membaca 
Al @ur'an -Hisyam mengatakan: sedang ia kesulitan membacanya- 
maka ia mendapat dua pahala."? 

Diriwayatkan juga dari @atadah oleh sejumlah orang, di 
antaranya: Rauh bin Al @asim, Sa'id bin Abu “Arubah dan Abu 
“Awanah. Dan ini adalah hadits shahih yang disepakati keshahihannya. 


Sa TAAT (Kam AA Pala Bab —YYVA 


g do al Bas :JB AA A3 aa 


7 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang tafsir (4937) dan 


Muslim pada pembahasan tentang shalat musafir (798). 


645 


Hilyatul Auliya" 


Bata ea Pe usa Jo ta “JG 2 


- 
30- o 


H3 IA 3 AP Oi op ud oi 3 
JB Ina ea KD Jan dk ge 
SAI IE 16 AI Ai 1 CA pa 
NI Me Je sa aa Gu 


0. Ae 1“ Te Pn aE£ .NeP OA s1 2 Pd 
BA PS ea LI elo 


222 5 
Sg da aa ol 
2276. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Mu'adz bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibrahim Ibnu Abu Suwaid Az-Zarra' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Shalih Al Murri menceritakan kepada kami dari @atadah, dari : 
Zurarah bin Aufa, dari Ibnu Abbas 48, ia berkata, “Seorang lelaki | 
berkata kepada Nabi &, ia berkata, “Amal apakah yang paling dicintai : 
Allah Ta'ala?” Beliau bersabda, 'Yang datang dan pergi. Lelaki itu | 
berkata, “Wahai Rasulullah, apa itu yang datang dan pergi?" Beliau 
bersabda, Pembaca Al @ur'an yang memulai dari awalnya hingga 
akhirnya, dan dari akhirnya hingga awalnya'.”80 
8  Pha'f Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang bacaan 


(2948) dan Ad-Darimi (3476). Di-dha'ifkan oleh Al Albani di dalam Sunan 
At-Tirmidzi, terbitan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh. 


646 





—m—w Hilyatul Auliya 

Ini hadits gharib dari hadits Zurarah. Tidak ada yang 
meriwayatkannya darinya selain @atadah. Diriwayatkan juga dari Shalih 
— Al Murri oleh Zaid bin Al Hubab dan Ya'gub bin Ishag Al Hadhrami. 


Git aj aa 3 A1 X5 BAL —YYVV 


an BELA - - 3 6 1 Sa Kara “JG 


1 Aga CAS 2J6 2 Tan Berat 

JB da dl bi CARA SAI US 

3 Ay Pj ben as Bas 

na “alas 9 Ia OP So 8, 93 33 

S1 J5 J6 "IG GS 3 2 Pena 
Near ra ag la sang ala Al la 


2277. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Jarir menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Utsman At-Tanukhi menceritakan kepada kami, ia 
. berkata: Ibnu Abu As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: 
“Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu 'Arubah, 
dari Oatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'd bin Hisyam, dari 
"Aisyah #&, ia berkata, “Rasulullah @ bersabda, Hindarilah dunia dan 
segala isinya | 


647 


Hilyatul Auliya' 





Demikian At-Tannukhi meriwayatkannya dari Ibnu Abu As-Sari. 
Jika ini terpelihara, maka ini gharib. Yang benar adalah apa yang 
diriwayatkan oleh Sulaiman At-Tamimi dan Abu “Awanah dari @atadah, 


dan dengan sanadnya: (44 W83 ai 2 2 AS tg ) (Dua raka'at fajar 
lebih baik daripada dunia dan seisinya). 


(192). UOBAH BIN ABDUL GHAFIR 


Di antaranya juga adalah sang pendakwah yang banyak 
bersyukur, Ugbah bin Abdul Ghafir. Ia senantiasa berdzikir di kala 
sempit, dan senantiasa bersyukur di kala lapang. 


£ P 
o ee PA nd 


Na ea Ot pa u MA — —YYYA 
D3 Ia an gala ap Oa - JG 
Ju An Da Es “JG COaS re ud Je 


PIN IS ASI gi Kep AI 


Ia J3 Op SS bar ip JAN 5 


648 





Hilyatul Auliya” 





BIG An PS 3 J3 ES MEI 
Mb RP NAS MS 


2278. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku membacakan kepada ayahku, Affan 
. menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Tsabit mengabarkan kepada kami dari Ugbah bin 
Abdul Ghafir, ia berkata, “Berdoa secara tersembunyi lebih utama 
daripada tujuh puluh dua secara terang-terangan. Dan apabila seorang 
hamba mengamalkan suatu amalan secara terang-terangan dan 
mengamalkan seperti itu secara tersembunyi, maka Allah mengatakan 
kepada para malaikat-Nya, Inilah hamba-Ku yang sebenarnya.” 


Was :JU yna 3 Ke SS —YYVA 


P4 
0... o & 0 


JB Ips De sp Ni 


. 3 


Pan ust Pi va na Ana at 
MP J6 Ad IS oi Kas Ta TU “5 


153 K5 AI De ES PUS #Utal 
SAS 





649 











Hilyatul Auliya' 


2279. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Affan menceritakan : 
kepada kami, ia berkata: Hammad mengabarkan kepada kami, ia 
berkata, Humaid mengabarkan kepada kami dari Tsabit, dari Ugbah bin 
Abdul Ghafir, ia berkata, “Shalat Isya secara berjama'ah seperti ibadah 
haji dan shalat Shubuh berjama'ah seperti ibadah umrah." 


” 


Kera 2 


—YYA: 
2.16 ag Peng oa Ha 
Fe 0 KA Ga -JG "23 ee 3s 
hat JG 335 2 Jap CAS JB seo 
Y Sat gal UC :JU BB Ke Gi Tas 


Y » . dat Otkaha OE OS Gia 5 


8 - 3 


33 sala AA kt oya 25 
Uas y LP Yg 3 UB 


650 








Hilyatul Auliya' 


LAN se 1 AN Jai Oni PG ya 


AE Kun ah ala taat Lal 


- . 


“ 


2280. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdurrahman bin Muhammad bin Salm menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hannad bin As-Sari menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin “Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Wail bin Daud menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Ugbah bin Abdul Ghafir berkata, “Tidaklah 
malaikat terbit kecuali di kedua sisinya ada dua malaikat berseru 
memperdengarkan kepada para penghuni bumi selain manusia dan jin, 
keduanya berkata, "Wahai manusia, kemarilah kepada Tuhan kalian. 
Apa yang sedikit dan cukup adalah lebih baik daripada yang banyak 
namun lalai.” Dan tidaklah matahari terbenam kecuali ada dua malaikat 
di kedua sisinya yang berseru memperdengarkan kepada para penghuni 
bumi selain manusia dan jin, “Ya Allah, berilah ganti bagi yang berinfak, 
dan berilah kerusakan bagi yang menahan'.” 

Ugbah meriwayatkan secara musnad dari Abu Sa'id Al Khudri 
dan mendengar darinya. 


AP 3 Ja Ii gal SAS NYA 


Pn NS Ea d3 GA 
1 - Lan site 0 o- Papa - : 3 Si 
Wae JB Cilaa Gp AI IS SAS 2JB asa 


” ” 2. 


3 bwww 


Kp 


651 








Hilyatul Auliya' 
4 3. - £ P4 1 
OP Ke Ioi gl 533 (dar Wa— :JB sal 
Kana Ju sie PR) AN Baek (2 YG - 4 | 
A5 D Pa . 2 das Kd KA | 
SP f 48 - Sa el 8 og 5 L 013 30 3 2 
LAU, — Wi :J ii Oloukus Oi pn 
£ 3 o - 9 PJ Pd 2 Si aa Pa 
JB BI XS up Kas aa 3 SAS :JE 1 
s, ap - 4 8,3 3 PN Ta P4 EA 0 — 
AA 2 em undan aa De OR AA Pine mata Kk 
PA an Aa Na PN Pad ai Tao “La (aa 
— IV 99 Ye Jera s al dal) la Os v3 
0. GT - - A, Panda aa - - 
aa Las — Yu al AS «ipa Fa) JB 
Ba ea y Sae 5 8: Be HA Pa 
TE AJB CS LS Aa sal JB LI 
P3 Pd 
JE— FS Al Ke IE Up :JB 
- 2 2 
- “G1 


o o 3 - .A Pd 
Ne anne . no V9 o- GA o AA 
yag ol, 3 AI Me paha 135 la ud 


A4 0 7. Pa Se er NI Tgk MDK en 


652 








Hilyatul Auliya 


Pe &3 5 Os bl 3 Jah Yeta 


Le 35 Oa Te age jk aa 2 Uhan ua 
Kar # Madi dls Kal — J8 cas SP 
pe... “ 3 0 nd - 2 - ap 
JB DG ES sn Nala WS IE ed 

Oa” Lan - Pn » — "3 2. 3 4 o 2 N 
IL CJR JB Je) pa ab au Hl 


e..9 Sa aan Koo Aa aa Ka ie 
La Gp JB Basa DG JB Sola3 ba 


“ ". Pd (-3 PA o Pp Pd . “ Oo . ” 
JB Oke O LAES IE Cb) Ol 2BHE K3 
22 "pa P0... 3 Ane ee o go 1 0 
PIN 3 gas 35 D5 Ulaku ya hh Car 
- - z 0 
SIS NP 
2281. Abu Al Hasan Sah! bin Abdullah At-Tustari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Ishag At-Tustari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami. Dan Abu Ahmad Muhammad bin 
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Sufyan 
dan Imran bin Musa, keduanya berkata, Ubaidillah bin Muadz 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman At- 
Taimi menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan 
kepada kami -dan ini adalah lafazhnya-, ia berkata, @atadah 
menceritakan kepada kami, ia mendengar Ugbah bin'Abdul Ghafir 
berkata, “Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri menceritakan dari 


Nabi &: "Bahwa beliau menyebutkan seorang lelaki dari kalangan yang 
telah berlalu -atau beliau mengatakan: dari kalangan orang-orang 


653 


di del Auliya" 


Teka ga kalian- yang Allah 4 melimpahkan kepadanya harta dan anak 
-Abu "Awanah mengatakan (dengan lafazh): yang Allah membanyakkan 
hartanya-. Lalu ketika datang kematian kepadanya, ia berkata kepada 
anak-anaknya, "Ayah macam apa aku ini bagi kalian?” Mereka berkata, 
“Sebaik-baik ayah.” Ia berkata, “Sesungguhnya tidak terhimpun sedikit 
pun kebaikan bagiku di sisi Allah -Gatadah menafsirkannya: tidak 
disimpankan kebaikan sedikit pun di sisi Allah-, jika Allah menakdirkan 
atasku, maka Dia akan mengadzab-Ku. Karena itu, bila aku mati, maka 
bakarlah aku, hingga setelah aku menjadi arang, maka tumbuklah aku, 
kemudian pada hari yang berhembus angin kencang, maka 
hamburkanlah aku padanya." Nabiyyullah @ bersabda, "Lal: ia 
mengambil janji-janji mereka atas hal itu, lalu mereka pun 
melakukannya". 


Diriwayatkan juga: "Setelah ia mati, Allah berfirman, “Jadilah 
engkau,” maka tiba-tiba ia menjadi seorang lelaki yang berdiri. Lalu Allah 
berfirman, “Apa yang mendorongmu melakukan hal itu?" Ia berkata, 
Wahai Rabbku, karena takut kepada-Mu -atau ia berkata: karena takut 
kepada-Mu-.' Maka tidak terhindarkan untuk mengasihinya'". Ia berkata, 
“Lalu aku ceritakan kepada Abu Utsman, ia pun berkata, 'Aku 
mendengar ini dari Sulaiman, hanya saja ia menambahkan di dalamnya: 
"Kemudian hamburkanlah aku di lauf, atau sebagaimana yang ia 
ceritakan'.” 


Shahih lagi valid, disepakati keshahihannya. 


“JG Chan » AN X5 CA —YYAY 
3 HI Tar 1 JS xe A2 3 a86 era 


& 


654 





Hilyatul Auliya' 





Atu Cas IE al oi da CA JB ES 


S0) dus » Kis ga 333 Br gap y cl ee 
0. Jor 2 -2 4 L.. 2 oz? P f o- 


- 


9. o- o- 2 Meida or A "5 & 8. 
JOO R3 gwe al el dya) 


: o- Pn s - - o-o£ A SA Sgak 
ENYA Tell Tn SAS 21 JB ce jpr3 


Sen esa Sh 
z - 


2282. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim' bin Arafah, menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mu'alla bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam bin Abu 
Muthi' menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Ugbah bin Abdul 
— Ghafir, dari Abu Sa'id Al Khudri #, dari Rasulullah &, beliau 
meriwayatkan dari Rabbnya &, "Allah berfirman, "Aku telah 
menyediakan untuk para hamba-Ku yang shalih apa yang tidak pernah 
dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah 
terdetik di benak hati seorang manusia pun'"81 


Pama na ena Sunan 
81 Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan awal penciptaan (3244) 
dan Muslim pada pembahasan tentang surga dan sifat kenikmatannya (2824). 


655 





Hilyatul Auliya” 


Gharib dari hadits @atadah, tidak ada yang meriwayatkannya 


darinya selain Sallam. 


? 


Era Aa 29an CAS —YYAY 


0 laa Kana AT LA Pa bana 3-0 
Asa Ka “Ju Gen a AP kare JG Uas 
PB ab yi Tab YP G5 36 gi 3 


3 Io data Rana AN GEN kat ai 
LL JB 13 Ap TA Na ae 


8 . 3 Lo 3 SI 


Td . 2 & 
Kan Rat ea DNA EK al 


4 2 Tab BN @ ja 2 See Wing 
IE 0 Ka BO WI YA JB cp 
Ro os 1. N, rd or . 
PU (2 Bu 3 ag bi Il odg «0 1 

Go SAN) 


2283. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Al Mu'alla Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Hisyam bin "Ammar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Munabbih bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: Khulaid 


656 








Hilyatul Auliya” 





bin Da'laj menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Uabah bin Adul 
. Ghafir, dari Abu Said Al Khudri, bahwa ia mendengar 
Rasulullah & bersabda, "Akan keluar dari neraka orang yang 
mengatakan, “Tidak ada sesembahan selain Allah,” sementara di dalam 
hatinya ada keimanan seberat biji gandum. Dan akan keluar dari neraka 
orang yang mengatakan, “Tidak ada sesembahan selain Allah, 
sementara di dalam hatinya ada keimanan seberat biji sawi. Allah Ta'ala 
tidak akan membiarkan di dalam neraka seorang pun yang di dalamnya 
terdapat kebaikan kecuali Allah mengeluarkannya darinya." 


Hadits gharib dari hadits Gatadah dari Uabah. Tidak ada yang 
meriwayatkannya darinya selain Khulaid bin Da'laj. 


(193). IBNU SIRIN 


Di antaranya juga adalah si pemilik akal nan tenang, yang wara' 
lagi teguh, yang suka memberi makan kepada saudara-saudara dan para 
pengunjung (musafir), yang membesarkan harapan bagi yang berdosa 
dan yang muwahhid (ahli tauhid), Abu Bakar Muhammad bin Sirin. Ia 
memiliki keshalihan, amanah, perlindungan dan pemeliharaan. Di 
malam hari ia banyak menangis merintih, dan di siang hari ia banyak 
— tersenyum dan melancong, ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. 


Dan telah dikatakan bahwa tawassuf adalah upaya sungguh- 
sungguh, memberi makan, berpandangan jauh dan suka memberi. 


657 


Hilyatul Auliya' 


3 JB PETA GAS —YYAL 
SA OP akta DAN EA AU Veda Op AA 


ra 


Sa V ibamo Oi 3 3 Ju Ve 
bg Tedi TU IE AS MAH IN 


2-6 


PE arga 


2284. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
. berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: ' 
Azhar Ibnu Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata, 
“Dikatakan kepada Muhammad bin Sirin, “Wahai Abu . Bakar, 
sesungguhnya ada seseorang yang telah menggunjingmu, apakah 
engkau akan menghalalkannya? Ia berkata, 'Aku tidak akan 
menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah'.” 


JB :JG Ola 23 Te Gl Ae 
yaa ai ae “JG Hg ik GAN 


658 











Hilyatul Auliya 


220” 


bd dan Un Dn AN OP 
SEN Jeli AA sJG 


2285. Ahamd bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
“Umair menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “As-Sari bin Yahya -atau yang lainnya- 
mengatakan kepada Ibnu Sirin, "Sesungguhnya aku telah 
menggunjingmu, maka jadikanlah aku di dalam kehalalan.' Ia berkata, 
"Sesungguhnya aku tidak suka menghalalkan apa yang diharamkan 
Allah Ta'ala.” 


“JG de ng Ia ui Sa 


3 0-3 5 . 


PER PA 


Ea IE Ml 3 St Bab —YYAT 


Pad 
ro 8, 


sana BA Na ea ea 
1 cas KU Ah J3 SIB 3 TI 
Ud a23 Je 3 Ps 


659 


Hilyatul Auliya' 


RA JA Ui 3 PT Gas) Wol arah KAS 
Or na B3 


2286. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Ubaidullah bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar . 
seorang syaikh menyebutkan tentang Muhammad, ia berkata, Ta pernah 
ditanya mengenai suatu fatwa, lalu ia pun memberikan jawaban dengan 
baik mengenai itu. Lalu seorang lelaki berkata, “Demi Allah, wahai Abu 
Bakar, sungguh engkau telah memberikan fatwa yang baik dalam hal itu 
“atau perkataan yang baik dalam hal itu-.” Kemudian seakan-akan lelaki 
itu berkata, “Rasanya para sahabat tidak lebih baik dari ini.” Maka 
Muhammad berkata, “Seandainya kita ingin setara dengan pemahaman 
mereka, niscaya akal kita tidak akan sampai'.” 


Bi :JU banda Uks BIS —YYAV 

IE gl ie 2Jb Jo KA HA Ag 
Pa aa 22 ala GS :JG Eh Gis 
af p 5 Jb Isa Uh OS Jb (oya 
GI AS CLUB JK ag ICA 3 Plh 


660 








Hilyatul Auliya' 
Sa 5 IS 
par LA 


2287. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Rauh menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Sirin, ia berkata, “Di antara apa yang dikatakan kepada 
seseorang apabila ia hendak bepergian untuk berniaga, “Bertakwalah 
kepada Allah Ta'ala, dan carilah apa yang telah ditetapkan bagimu 
dalam kehalalan, karena sesungguhnya jika engkau mencarinya dalam 
selain itu, maka tidak akan engkau peroleh lebih dari apa yang telah 


,” 





ditetapkan bagimu'. 


Ip GIS JB Lia ie. AAA Gas 
KA Oi Baju (ana Sa JB Gea 
dar) AP JA Nee “ib 


y Ka Li da3 ab 
UG alel 


661 


Hilyatl Alya — 


2288. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Muhammad mengatakan tentang 
sesuatu yang aku mengkonfirmasikan. itu kepadanya, “Sesungguhnya 
aku tidak mengatakan kepadamu, “Tidak apa-apa dengan hal itu," tapi 
aku mengatakan kepadamu, “Aku tidak mengetahui bahayanya tentang 
hal itu'.” 


KG 


(Ce: ai ta Mara GA —YYAA 

oa Pj CNN Jai GA 
Ha & ag Hp Ifan IL OB ep 
ur OKE WAS :JU wp Suaa ag 
SA 5 23 Hat EA J8 CN Yah 


2. . 0. Pd 40.1, 


3 Ia PAN ti 
PAN, Gama 3 HA “JG ae 


» Aa 


Sa TE Tn RN 


ed 


Nan Ta 


662 








Hilyatul Auliya 
Sai “at on 3 Ya Aoa Tel 2d Sae HS 


w o - .£ Pn 
AI ala Ja del IS 
2289. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hishn bin Abu Bakar Al Bahili menceritakan kepada kami. Dan 
Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin 
Umar Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Gasim bin 
Umayyah Al Hadzdza' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Hakam bin Sinan menceritakan kepada kami. Keduanya dari Yahya bin 
“Atia, ia berkata, “Aku katakan kepada Muhammad bin Sirin, 
"Seseorang mengantarkan jenazah, yang mana ia tidak 
mengantarkannya karena mengharapkan pahala tapi karena malu 
kepada keluarganya, apakah ia mendapat pahala dalam hal itu? Ia 
berkata, "Satu pahala, bahkan dua pahala. Yaitu pahala menyambung 
hubungan dengan saudaranya, dan pahala menyambung hubungan 
dengan yang hidup”.” 


To. 3 0 AN 


21 
PI "JB EL up Ka Pj dl Ae GAS “JG 
- P7 - - 


(laka Y 


2 
Peni # 


to JI— JB Te 


An 4 9 Aan 


Pe Pe Et Pa “JG LA ep d gw 


663 


Hilyatul Auliya' 


“ 
0. 


- A 

SES .JU Ca GP an Ot 
No On saat 20. 
colgin 9 SA ada Sa ae, NS ae 


2290. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan: menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Aswad bin 
Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan 4 
kepada kami dari Habib, dari Ibnu Sirin, ia berkata, “Apabila Allah . 
Ta'ala menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah menjadikan 
baginya penasihat dari hatinya yang menyuruhnya (kepada kebaikan) 
dan melarangnya (dari keburukan).” | 


o oo. R0 Ao 


SS AI KA G ta ses 
Pj Pn IE KA AI Ae ag 
IE aejLANI AN Ke 5 re . 9g 
. | bon ee Pena aa “JG aa ag 
153 BI AI KG JA IN Ga eh 

3 ie LI 


2291. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 


664 











Hilyatul Auliya" 


berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asy'ats 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Adalah Ibnu Sirin, apabila ia 
ditanya mengenai sesuatu tentang fikih, apakah itu halal ataukah haram, 
maka berubahlah rona wajahnya sehingga seakan-akan ia bukanlah yang 


memberatkanmu.” 


- 


Wi J8 su Ki 


PA 


AE Uni 


G: 


21 
:J6 | Pena JB Jas Pa va Pa Nae 


- 
80 1G. 3 Papa 


Op Kun Kg JG Hen ur Pura Da Wo J— 
Lo BX ar. £ 9 - Pd 
Gila Gi Ca BE SIN 2IAI aa 


2292. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Ulayyah 
menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata, “Muhammad bin 
Sirin pernah mengatakan, “Janganlah engkau memuliakan saudaramu 
dengan sesuatu yang menyulitkanmu'.” 


Ba - JG AN —YYAY 


ae 1 aa ME Eos ap al IE 


” 


665 


Hilyatul Auliya' 

& S3 sg » su 25 UI “& “JG ana 

3 s agar 2 Cg “JG 2 3 o ala 

(3 Jas segede akang 
0 Oa Ju ap ga AN (5 JG 
Go 2 ia AN an AS uan 


2293. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Hasan bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku, ia berkata, Dhamrah 
menuliskan kepada kami dari Raja" bin Abu Salamah, dari Ibnu Aun, ia 
berkata, “Ibnu Hubairah mengirim utusan kepada Ibnu Sirin 
(memanggilnya), maka Ibnu Sirin pun datang kepadanya, lalu Ibnu 
Hubairah berkata, "Bagaimana engkau meninggalkan warga kotamu?' Ia 
menjawab, “Aku meninggalkan mereka dalam keadaan kezhaliman 
tersebar di tengah mereka?.” Ibnu Aun berkata, “Ibnu Sirin memandang, 
bahwa itu adalah kesaksian yang ditanyakan maka ia tidak suka 
menyembunyikannya.” 


” 
AD - 


WI— 


. Kara . 


an DN 


MA ae Gea se 5 Naa 


: JG Pa ea Ir V 


666 





Hilyatul Auliya' 





gaga 


Kara - 


- JG aki F! 


2294. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ya'gub bin Ishag Al Makhrami menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syabib bin Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mendengar Muhammad bin Sirin berkata, "Perkataan itu lebih luas 


daripada apa yang didustakan oleh seorang jenaka'.” 


Enta 6 PEGANG Sab —YYAO 


Kara . 88 3 90 38. 43 


CPO rae - JG Oo 


: JG O$ 21 os “J3 Ya BAL BAL JB 


LA gel dung Ao maa 


Aa 16 Ta PER 


2 353 


667 


Hilyatul Auliya” 
NA dna sea Sean 


Be as ' ana 4 
2295. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata, “Aku 
berbicara dengan Muhammad bin Sirin mengenai seseorang, dan aku 
katakan, “Wahai Abu Bakar, sesungguhnya ia termasuk ahli ilmu.” 
Kemudian keesokan harinya aku kembali kepadanya, lalu aku berkata, 
“Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau melihat sahabat kami itu?” Ia 
“berkata, “Jauh dari apa yang engkau katakan. Ia memandang bahwa ia 
mengetahui ilmu, tapi untuk hal yang tidak pernah ia dengar ia tidak 
mengatakan, "Aku tidak pernah mendengarnya'.” 


30 38-34 Ea 
. 


JB (Sal aa Sabun Ud —YYAM 


“g - 
30 4 (AL 


ME Ki Eta JB oa Ganda) Wa 


tai SA US dB GP jl BIS IU 


I IG UE SI) Lb abal IN 
Le 








Hilyatul Auliya 

2296. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Sa'dan menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakr 
bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hurrah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Muhammad bin Sirin tidak suka 
mengatakan ab (haid) untuk wanita, tapi sebagaimana yang 


difirmankan Allah Ta'ala: Exp (haid).” 


ia Teo Ka A4 0 BS ni Pane 
"JB CL ep Ulapun gal Code —YYAV 
20. Lo Ae Pa Ta A Lo 1D 3 


GI Lana Ia bagi War 
AG Aa WTA AG SS HS Kotor 
Se La Ta DA Ha Ta Ka 


pe A3 Ngbaia op Ta I Sa ora He 
OS 


2297. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Al Abbas menceritakan kepada kami, ia 
' berkata: Ziyad bin Yahya menceritakan kepada kami dari Imran bin 
Abdul Aziz, ia berkata, “Aku mendengar Muhammad bin Sirin ditanya 
tentang orang yang mendengar Al Gur'an lalu pingsan, ia berkata, 
Standar antara kami dan mereka adalah mereka duduk di kebun 


669 


Hilyatul Auliya' 


(taman), lalu dibacakan Al @ur'an kepada mereka dari awalnya sampai 
akhirnya, jika mereka jatuh, maka mereka sebagaimana yang mereka 
katakan.” 


ra rA 
KA R0 3D IA ..9 


Sal Iamea Sal si Dn —YYAA 


Salak sa kentang : 


“ 


JG sana ISC “JG duda 
Bo ala ae rd JB Sh 1J En 


2298. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Khalifah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Sallam menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Salm bin @utaibah pernah mendatangi Muhammad bin Sirin dengan 
menunggangi kuda pekerja, kemudian ia mendatanginya dengan 
berjalan kaki, maka ia berkata, "Apa yang terjadi pada kudamu?' Ia 
menjawab, “Aku menjualnya.' Ia bertanya lagi, "Mengapa?" Ia berkata, 
“Untuk biayanya.” Ia berkata, “Apakah engkau melihatnya telah 
menggantikan rezekinya padamu'.” 


670 





Hilyatul Auliya 





LA ep 3G. A4 Si Kedua —YYAA 

- rg Hn e. 4 -, 0 B- An gi : 
2 , , 

B8. 0 e X0 Ae 3 


uv 553 an oa as Pn Kara JG ea 
Jis OS tepar Ol 03 Me 
ab Ip Ip Kan. ye du SS yui 


2299. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Jusyam menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abu Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Umar bin Harun menceritakan kepada kami dari Gurrah bin 
Khalid, dari Ibnu Sirin, bahwa ia pernah mengatakan, 

“ Sesungguhnya jika engkau membebani dengan sesuatu yang tidak aku 
sanggupi, 
maka akan buruklah bagimu sikap yang menyenangkanmu dariku.” 





Era “JG 3 Nae ea EN YeKa | 


K0 48. 3 na Ju 0. 309 | 


8 ui PU 
LP IG da GIS “JG Aga Ma 


671 


Hilyatul Auliya' 
Cai Ca SB pa R3 Ph 3 AA 
of egd PAS AB Kena Ol OP Bal 53 


0. 3 


Dag BEA GS AI JB eps Op AA 
ni Gt OK SEN, 


2300. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Yahya Tsa'lab, Muhammad bin Sallam Al Jumahi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ashma'i menceritakan kepada 
“kami, ia berkata, “Aku berjumpa dengan Ibnu Abu Utharid, saat itu ia 
seorang yang sudah tua renta, lalu aku katakan kepadanya, “Apa yang 
engkau hafal dari ayahnya dari Ibnu Sirin?' Ia berkata, “Ayahku 
menceritakan kepadaku, bahwa Muhammad bin Sirin mengatakan 
kepadanya, “Nikahilah wanita yang melihat tanganmu, dan janganlah 


, ” 


engkau nikahi wanita yang engkau lihat tangannya'. 


S5 JB MU SE BAL YAA 

Ta sa JB sja HA GA Ne 
Jana an aa UI LS db AN 
s4 Jl Lha Ia JB Tega a81 9? (Raka s 


672 








Hilyatul Auliya 





39 SA aU JO Laga Gi 


D1 196 Kate Sat oU de sej Y £ 


ba bbo Cas Wp HAL Ol Ha JA 


# 

2301. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku, ia berkata, 
“Dhamrah menuliskan kepadaku, dari Raja" bin Abu Salamah, dari Ibnu 
Aun, ia berkata, 'Ketika kematian hampir menjemput Muhammad bin 
Sirin, ia berkata kepada anaknya, Wahai anakku, lunasilah hutangku 
dan jangan menagihkan untukku, kecuali pemenuhan janji.” Ia berkata, 
“Wahai ayahku, perlukah aku memerdekakan budak atas namamu?" Ia 
berkata, “Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk memberiku 
ganjaran, dan engkau tidak perlu melakukan kebaikan itu'.” 


5 JB Bl HL GIS —1YN 
An 138 03 Bi 15 AU 3 ml 


JB AS AN al yi Si up Na “2 Ja 


673 


Hilyatul Auliya' 





at sa. 

PIN at 2 ss) LA Na Gp La 
PP, Sa 3 90 4 

ala pal pp SIANG an oi aa 
2302. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibrahim bin Nailah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal 
menceritakan kepada kami dari Ghalib, dari Bakr bin Abdullah Al 
Muzani, ia berkata, “Barangsiapa yang ingin melihat kepada orang yang 
paling wara” di zamannya, maka hendaklah melihat kepada Muhammad 
bin Sirin. Karena demi Allah, kami tidak mendapati orang yang lebih 


wara' darinya.” 
Kara Pd | 
NY. 


30 JG. 4 Pap 
nve 


Be 6 Sab :J6 Buah 0 Wa 


o- 34 o 4 


SI ep Sl Hara : JG colis - JU Jam 
aa Tgn Tamat - J6 Ara Ta Ga 
Sa YG saman “g 


PA ea AA 


2303. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan 


sean aa 


674 








Hilyatul Auliya 


kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami: 
dari Ashim Al Ahwal, ia berkata, “Aku mendengar Muwarrig Al “jli 
berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih faham 
dalam ke-waraannya, dan lebih wara? dalam pemahamannya, daripada 
Muhammad bin Sirin.” 


Kara £ 


"dB aa : Aa ad BI rt 


5 Lk AN En Ju ak sn ba Aa rar 
o BA Pan 2 e ..1 02 "KG sena 
Pp Nee PARA 


IG 


“ 


2304. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Al Abbas As-Sarraj menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Amr Al Bahili menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Sufyan bin "Uyainah berkata, “Tidak ada orang Kufah 
dan tidak pula orang Bashrah yang wara'nya seperti wara” Muhammad 
bin Sirin.” 


( JB Cia 2 AA Bh ro 


AA ea () y 4 0 


2 re aa “JG Nan" Kasad Pa Ia 


. 


675 


Hilyatul Auliya' 
Ni 8 A1 aw ae 25 Ta -JG ct 
Oa a o “ala ar cl prt Kek ra “JG 


HA sad Jaa One Un aa s4 


2... 3 


May ya Ca Lala JB SA sa Ta 


2305. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Amad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata, Ahmad bin 
Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Syihab 
menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, “Bahwa ia 
membeli sesuatu, lalu ia mendapatinya dengan harga delapan puluh 
ribu, kemudian terlintas sesuatu di benaknya, maka ia pun 
meninggalkannya.” Hisyam berkata, “Itu bukanlah riba.” 


Kau -. 4 o Ka uu 48 - 


-JU img vda— STYY.U 
pe AS 
SAS :JU SAS ea Ae AL JB 
AN DPS 18 gi SA a 3 ab 
8 s3 Tn Ate 0.5, 5 , »E..0o - 


676 








Hilyatul Auliya' 
PN MA 2g Sa KA Ona Tag og (nota A0 2 
Vega BSA IA ge Olah, Tanam 


2306. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad 
Ibnu Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu Ishag Ath- 
Thalgani menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah menceritakan 
kepada kami dari As-Sari bin Yahya, ia berkata, “Sungguh Ibnu Sirin 
telah meninggalkan laba empat. puluh ribu dalam sesuatu yang 
dimasukkannya.” As-Sari berkata, “Lalu aku mendengar Sulaiman At- 
Taimi berkata, "Sungguh ia meninggalkannya dalam sesuatu yang tidak 
seorang pun ulama yang berbeda pendapat mengenainya'.” 


SAS JB Cia ee Ai Ga YA Y 
2 P1 
SAS :J6 sg SIH JB (Ka 2 MX 


7” 0 ? 


(On ola Tamala J8 ita » Laga 
Kah S3 3 ine GAS IU & 4 

-. 4 4 Pane TON PENLU ON 7 5: - 
Gaya R3 Hy sdyas djia JAN ep Sl 


AA -. 


Aam Atas Ktu Jus 





Hilyatul Auliya' 
Je ata TB daya Lai 
& Pa Ta 5 


2307. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Musa bin Hilal menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Hisyam bin Hassan 
menyebutkannya, ia berkata, “Adalah Ibnu Sirin, apabila ia diundang 
kepada suatu walimah atau acara pernikahan, ia masuk rumahnya lalu 
berkata, “Berilah aku minuman gandum.' Lalu dikatakan kepadanya, 
“Wahai Abu Bakar, apakah engkau pergi ke walimah atau acara 
pernikahan sehingga minum minuman gandum? Ia berkata, 
Sesungguhnya aku tidak suka membawa panasnya laparku kepada 
makanan orang lain.” 


Gas :JB Ola SN OI NYA 


2. 


Kara -JU AS sa “JB At AA gi Al X5 
“JG ala u ana v ag ge - 


Pee 2 ata Pes 


Pd 340 AG. & 


EA DS ST Sasa BIA 


678 








Hilyatul Auliya 
2 NN La P4 Ta: « aa 3 P4 & 2 
Ob pg 4 | GS bala pi aa 4 2. 

- HI 


ta 2 "2 2 2 us 3 


2308. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibrahim bin Habib bin Asy- 
Syahid menceritakan kepada kami dari Hisyam, ia berkata, “Anas bin 
Malik #, berwasiat agar dimandikan oleh Muhammad bin Sirin. Lalu 
dikatakan hal itu kepadanya, yang mana saat itu ia dipenjara, ia pun 
berkata, “Aku sedang dipenjara.' Mereka berkata, “Kami telah meminta 
izin kepada sang Amir, dan ia mengizinkanmu.' Ia berkata, 
“Sesungguhnya sang Amir tidak memenjarakanku, akan tetapi aku 
dipenjarakan oleh orang yang memiliki hak (atasku).' Lalu orang yang 
mempunyai hak | atasnya (yang menyebabkannya dipenjara) 
mengizinkannya, lalu ia pun memandikan (jenazah) Anas'.” 


N 1 


EA JG Btn HM Bi ra 
2. R 0-3 - Ea o o PE aa MA 


” ” 


SIB cp MN AI AG Gd GAS JB HA 
Y 3G. OS 


679 


Hilyatul Auliya' 


. Ca 


2309. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Yahya bin Nadhr menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Muhammad tidak biasa makan di tempat orang lain, 
maka apabila ia diundang ke suatu walimah, ia memenuhinya namun 
tidak makan. Dan ia biasa mengeluarkan yang rusak dari hartanya.” 


JB ega Gi Dasa Bd YA 
La Pe tr Era - JG RN d pu Sayan na 2 
Sa 6 alan gr Vc Uu Aa AL JG 
Sa te bis 2 Lena Kaali 5 oLja eni 
Beny 
2310. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Abu Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad 
bin Zaid menceritakan kepada kami dari Hisyam, ia berkata, “Aku 


680 





Hilyatul Auliya' 


mendengar Ibnu Sirin berkata, “Seorang muslim adalah yang selamat di 


hadapan dirham dan dinar'. 


uan 1 2 Ga Gi Laraparia 


Kara 2 0 


NG. 3 - 5 3. of 

Oka Bea “JG 0,2 3. Pe si 

Pd ot -P o A4 H4 Pa Nu Pe .. P) . 

Ugal 3 AR) Kur al SA & Jaan 
208 Io Ao 2? 

2311. Abu Bakar bin Malik menceritakan sada kami, 38 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Azhar menceritakan kepada 
kami dari Ibnu Aun, ia berkata, “Muhammad tidak suka membeli 
dengan dinar-dinar dan dirham-dirham baru ini yang mencantumkan 


nama Allah, dan ia mengatakan, “Apakah seorang muslim itu hambanya 
dirham?” 


Wis J6 cik Hala 4d Gas ra 


681 


Hilyatul Auliya" 
. 1 o- Ao AA aa Gia sana aa 
Dg Aj 3 Ob Lada "JB Olas Ud— 
Pan an Tekan 1 - Se RAB Fa 
o- NG PN NP DIN SEN SI 2 SAT MA 
Tp NN sales Va Sales Cal 
Sa ana C3 
0 Caadl Ao Jia 
2312. Abu Khulaid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ali bin Sah! menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami 
dari Ayyub, ia berkata, “Ibnu Sirin disebutkan di hadapan Abu @ilabah, 
maka ia pun berkata, “Siapalah di antara kita yang mampu atas apa 


yang dimampui oleh Muhammad bin Sirin? Muhammad itu menempuh 
yang seperti ujung panah'.” | 


Ma BU KN Gas SI YYAY 

SA aa IE ya ny Di 

Al “JG AR An Ip Se (AL JB 
Aa ge AB Sayan DA SI 


2313. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 


682 








Hilyatul Auliya 


berkata: Abu Bakar menceritakan kepadaku, ia berkata, Sufyan bin 
“Uyainah menceritakan kepada kami dari Ashim, ia berkata, “Ibnu Sirin 
tidak pernah meninggalkan seorang pun yang berjalan bersamanya.” 


(| Po Tg 4 0 Na 3 Kara 5 


Mp sn Ne Et JB EA 
Kis JB BAL Mi 5 dental BA :JG 
PE UPI oi JELA IP CaRi Oi al 
ae jan Cuyer ol te 5 JP JI 


” 


CL JENAS GUE su. Kau Ar ag 
6 Ona Ga Ja ds tag IA 
SG er, Up pm Pa 43 Jp 


2314. Muhammad bin Ahmad Abu Al Jurjani Ahmad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad 'bin Musa bin Al Abbas menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Sa'id Al Kisa'i menceritakan 
kepada kami, ia berkata: An-Najm bin Basyir menceritakan kepada kami 
dari Isma'il bin Zakariya, dari Ashim Al Ahwal, ia berkata, “Ketika aku di 
tempat Ibnu Sirin, seorang lelaki masuk kepadanya lalu berkata, “Wahai 
Abu Bakar, bagaimana pendapatmu mengenai anu?" Ia pun berkata, 


683 


HilyatuA ya—— 


“Aku tidak hafal sesuatu mengenai hal itu" Maka kami katakan 


kepadanya, “Katakanlah pendapatmu mengenai hal itu.' Ia berkata, 
"Apakah aku mengatakan pendapatku mengenai hal itu, kemudian aku 
menarik kembali pendapatku itu? Tidak, demi Allah' 2 


2 Pa ena ( 
Ap 1 IE KI Tur 


jasa - ana Hare #3 CBM aga Gi 
(one di DS SA SL db Bip Ot 


A1 Ja Pura ng “JG IN, adi, 


bowl Pijhg 


—YYYO 


5 3 233 Rt, C6 Ob Sh sai 


2 1 5 uh Hae un va 3 


setan LN G6 Sa 


684 





Hilyatul Auliya" 





2315. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Al Hasan bin Ma'bad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdullah bin Sa'id Al Asyajj menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Marzug, 
ia berkata, “Ibnu Hubairah mengutus utusan kepada Ibnu Sirin, Al 
Hasan dan Asy-Sya'bi (memanggil mereka), lalu mereka pun masuk ke 
tempatnya. Lalu ia berkata kepada Ibnu Sirin, Wahai Abu Bakar, 
bagaimana pendapatmu semenjak engkau didekatkan ke pintu kami? Ia 
berkata, 'Aku melihat kezhaliman yang menyebar.” Maka anak 
saudaranya menepuk bahunya, maka Ibnu Sirin pun menoleh 
kepadanya, lalu berkata, “Sesungguhnya bukan engkau yang ditanya, 
tapi aku yang ditanya.” Lalu ia (Ibnu Huraibah) mengirimkan empat ribu 
' kepada Al Hasan, tiga ribu kepada Ibnu Sirin, dan dua ribu kepada Asy- 
Sya'bi. Adapun Ibnu Sirin, ia tidak mengambilnya.” 


KAL Ju ag 5 Ae 3 YAN 


ep da a “Je YAI yi 


ap 3 Ga “JG ai ad 


ag BA AG Lae HA 


Ka ISA Y V3 GA 


£ 


685 


Hilyatul Auliya 


2316. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: ' 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan 
bin Abdul Aziz Al Jarwi menceritakan kepadaku, ia berkata, Dhamrah : 
menuliskan kepada kami dari Raja" bin Abu Salamah, ia berkata, “Aku $ 
mendengar Yunus bin “Ubaid menceritakan tentang Al Hasan dan Ibnu. 
Sirin, ia berkata, “Adapun Ibnu Sirin, tidak pernah diajukan kepadanya | 
dua perkara dalam urusan agama kecuali ia mengambil yang lebih 


kuatnya'. 


Kara Alb ui - 2.0 BE VPA Minat —YYNV | 
Ii fiz IE Jo Ka 3g ki 23 | 


- 30 1 -— ( 


(Jb ot apa :JG Ae u sada Sa 


ang tua JB, OLyae » PENA 23 2 JG | 
Yuu NA : JB APA 233 2 | 


Ta ya 


BEE AS | 


2317. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Aswad bin - Amir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Muhammad bin Sirin, dan ia 
mengatakan kepadaku, “Engkau lihat lelaki hitam itu? Kemudian ia 


686 





Hilyatul Auliya” 


berkata, “Aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak melihat kita 


kecuali telah menggunjingnya'. 


P3 
...0 £ hh 3 o- 


EA JB (Aa 2 AN IS EA NYA 


. 


0 4”. na sena 2 da o 8. PRA -0 
Oi yaaa WA 1JE toe 0 Aeraa 3 BI 
"JB Krmadi aee 23 KA EA 2 II ale 
IN OS JB 03 il PA 3 US SAS 


P NN an ae Tea TN Teten 8 
SU Ja RA Ja oa NI Len SRY IE Ga 


SEE o 6 Bo 5 aa At un 
ob NG A5) ed Ol) ale ISI 28 US 
aa 


2318. Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ja'far bin Amir Al Bazzar menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ahmad bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia 
berkata, “Ibnu Sirin mempunyai tempat-tempat yang tidak disewakan 
kecuali kepada ahlu dzimmah, lalu hal itu ditanyakan kepadanya, maka 
“ia pun berkata, “Bila tiba awal bulan, aku mengamatinya, dan aku tidak 


suka mengamati seorang muslim'.” 


687 


SP lansia Dan TS ena aa Rn 





Hilyatul Auliya' 


SO in ar 6 Oo.) K Pa Ipa 

BI JB IN Ap SG pl Bab YAA 
TA R2 Tb a- 0 PE 2 Lo AA 20 1G. 3 
Uagan oi Jaan de AE JB OP Ul AS 


Pa 
Ore. Or 


8 Moe UAN PARE AI 
Ugal alel Ob J3 HB 2 Jl BAGS dadi my 


2319. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia : 


berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Azhar Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku masuk ke tempat 
Muhammad bin Sirin, sementara di hadapannya ada madu yang belum : 
diperas, lalu ia berkata, “Kemarilah dan makanlah, karena makanan itu 
lebih mudah untuk dibagi'.” 


JB ab 3 da yh BIS NY, 

10 3-0 £ Hn On Lag” 0 X0 AG. A Pa 
KE EA JB Blah op Kaban Vida 

9 ae - “0, X0 Ao A F3 ae 4 0 


“3 
3 
N 
KJ 
N 
"€ 
P3 
N 
“ 
N 
“ 
NX 
$ 
4 o 
2 3 
&. 
- 
2 
AN 
- 
Ka 
G:. 
- 
3 
F 
ter 
» 
01 
« “ 


683 





Hilyatul Auliya 
Dana na, £ a5 J5 See Im -, GT PPA 
Sa Tanda Jadid Lil Cmh Uli Celah 


Na INN PA aan 3 AG. 3 Santan 
| ot Pn nga na Nan Ma . Loc 
An Ola Ogal ala JB Lagis 
2320. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ourrah bin Khalid 
'menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku pernah makan di rumah 
Muhammad bin Sirin, setelah kenyang, aku mengambil serbet dan 
mengangkat tanganku, maka Muhammad berkata kepadaku, 
"Sesungguhnya Al Hasan bin Ali #8 berkata, “Makanan itu lebih mudah 
untuk dibagi.” 3 


L 


G- aa LL... Si Pa AG 
CI JB (KA Ap Oak Wak —YYYA 


BL 3 0 aa — An ea d8 o 4 P3 
zZ 
Pn NP, £ 


Pa SN ee TNO, s Pa Iri AA S3 Ie 2 


2321. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Bakkar bin Muhammad As-Sirini menceritakan kepada kami, ia berkata: 


689 


Hilyatul Auliya' 


Ibnu Aun menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami tidak pernah 
mendatangi Muhammad bin Sirin pada suatu hari pun kecuali ia 
menyuguhi kami makanan berupa khabish (manisan campuran) atau 
faludzaj (tepung, air dan madu).” 


# £ 4 
0. o o- Lo AAN Pa 


Bab —YYYY 
Fi PALA ca -JE Ia 3 2 Kaya “JG 
Ka as “JL a05 te Tata aa AI 


4 « o Bo 


AA H3 jala Ai 


2322. Ahmad bin Ja'far bin Ma'bad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khaldah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku, Ibnu Aun dan Sahm Al 
Faraidhi masuk ke tempat Muhammad bin Sirin, lalu ia berkata, “Aku 
tidak tahu apa yang akan aku sajikan kepada kalian. Setiap kalian di 
rumahnya memiliki roti dan daging.” Lalu ia menyuguhkan madu yang 


690 





Hilyatul Auliya 


belum diperas (keras) kepada kami, lalu ia memotongkan untuk kami 


, ” 


dengan tangannya, lalu kami pun makan'. 


An 


(aj ae Na GAY YYY 


Lo No 19 108 


(lal Ot peka Lil “JG yA aa 3 
gi Kepua Han de tra J6 GM pl G5 :JU 


eh SS KU SP La JUS bayan 


abad ga ab wu jk hi 
Wala JS) bai Jaa 


2323. Sulaiman. bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khaldah 
' menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami masuk ke tempat 
Muhammad bin Sirin, lalu ia berkata, “Aku tidak tahu apa yang akan aku 
suguhkan kepada kalian, karena di setiap rumah kalian telah ada roti 
dan daging. Wahai budak, bawalah kemari madu yang belum diperas 
itu.” Lalu budaknya membawakannya, lalu Ibnu Sirin memotongnya dan 
makan, dan dia kami beri makan.” 


61 


Hilyatul Auliya' 


E 


bana en er 


aa senar sar Dep 
OP ing0 Ada spa - JG OP 
ol 6 pas 2pU peta 3 ama D3 UG 
PT Ta pe aan PA 
SA Kh Y SG Jap Kom SA JL 


35 
Kritgt 
2324. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Wahb Al Ghazzi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abu As-Sari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepada kami dari Raja” bin Abu 
Salamah, dari Ibnu Aun, ia berkata, “Ketika ada suatu kegembiraan di 
keluarga Ibnu Sirin, Fargad As-Sabakhi datang kepada mereka untuk 
mengucapkan selamat. Lalu mereka menyuguhkan Kkhabish (manisan 
campuran), namun ia menolak memakannya, maka mereka pun 
membawakan mentega, madu dan roti tawar, lalu ia pun makan. Lalu 
Ibnu Sirin berkata, “Apakah makanan yang engkau tinggalkan itu karena 
makanan yang engkau makan ini?” 


692 





Pa na naa PNP PAKAR PN YAAA NN 


Hilyatul Auliya 


Pa ra Aa Ba ea na 
Ns Bab JB lia 
Ob iga gi da 3 JB ed 
HAN GI AN er Se 
AB Ifa IS IG S5 aah mh AAA aa 


£- 0. & 2, "uga P MEA : 1 
saj V3 9 el Lali 05 :JU sana UY 
203 3 o- £ 4 De las SES o 4 2... 
do SI Dar Adu Kala dal as “3 


Os ae 


1 0, 2 Puas 
- - - - - - 
# 


2325. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Habib 
bin Asy-Syahid menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, 
“Aku masuk ke tempat Muhammad bin Sirin pada suatu hari yang 


| panas, lalu ia melihat debu di wajahku, maka ia berkata (kepada 


budaknya), “Wahai budak, bawakan makanan untuk habib, cepat, 
cepat." Ia mengatakan itu beberapa kali, lalu aku berkata, “Aku tidak 
menginginkannya.” Ia berkata, 'cepat.” Lalu ketika budaknya 


693 








Hilyatul Auliya' 


membawakan itu, aku berkata, “Aku tidak menginginkannya." Ia berkata, 
“Makanlah walau hanya sesuap, dan engkau boleh memilih." Ketika aku 
memakan sesuap aku merasa bersemangat, maka aku pun makan 


hingga kenyang.” 


Ba JB UC 3 KG al (Yr 
JB eat LI SJ ee ah DAS Aa at 5 


PN Oa Ud Pra SM On en Ma Oh 

La Oa NS AM Sa) Va OS II 

Tes YES GB UAS jf 2 yaa Ab 0 
aa 25 La AI AAN 


2326. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibrahim bin Habib 
menceritakan kepada kami dari Hisyam, ia berkata, “Adalah keluarga 
Ibnu Sirin, tidaklah seseorang masuk ke tempat mereka kecuali mereka 
menyuguhkan makanan. Hingga akhirnya ketika kondisi mereka telah 
berkurang, mereka membeli kurma muda yang dimasak atau direbus. 
Lalu bila ada yang masuk mereka menyuguhkan itu kepadanya.” 


694 








Hilyatul Auliya 


be 


09 B- o ak Pa 
(Ala daan j3 Oles Gabe —YYYV 


40 , 8 0- 


PI KS UI 1dB cah) al BIS :JB 


0 9 o - 8 -—0 £ Pa Pan o, “ 
s , £. o Bo 


KAA 


2327. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Raug menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Al Ashma'i menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Muhammad 
bin Sirin, “Bahwa ketika ia menanggung hutang, ia meringankan 
makanannya, hingga aku menampungnya (memberinya tempat), dan 
kebanyakan lauknya adalah ikan-ikan kecil.” 


CA IE AL 3 OMA SAS -YYYA 
"A0 2G Aa 9 “Te To o & X0 A50 £ 


- Aan Tebe aan AI Uu 
Jha 5") Wa— :JB (PI Wa :JB (Naa 


695 


Hilyatul Auliya' 

NA Il ame Kah V6 :JB ea 

Pn NN ea DA OA Na BLN 
Sbs 


2328. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Yahya Tsa'lab menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Sallam menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Al Ashma'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal Ar-Rasibi 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Muhammad bin Sirin 
mengundang kami makan siang, lauknya adalah ikan-ikan kecil. Dan 
tidak ada yang berdiri dari kami kecuali Abu Utharid.” 


21 Pisa ge Jual Pa Tenepal —YYYA 


40 an 


Ol JAS Wa 
Haa “JW Dag ee Hei 1 B1 3 


0 4G. A4 G - 


“JL Bh ee Sabun Ud 


“0 


(aga Na Gd Laba 21 eat 
L :J6 OS ui CA J5 Tara A6 Kk YG 


HMS ia GAN 263 alel Kas Th 


696 





Hilyatul Auliya' 


bad Le (3 T9, - Pera 0. As NA - 
A3 BEA) SNI sad JB OLS Ganoe 


- 


RE (ro SBL (w San Ht IL | 


De ga (OK EKO 


2329. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aror bin Zurarah menceritakan kepada kami. Dan Abu Muhammad bin 
Hayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Al Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'gub Ad-Dauragi 
menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Ibnu Ulayyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada 
kami, ia berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih 
mengharapkan kaum muwahhidin daripada Muhammad bin Sirin. Ia 
biasa membaca ayat ini: 'Sesungguhnya mereka dahulu apabila 
dikatakan kepada mereka: 'Laa ilaaha illallah' (Tiada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri! (Os. Ash- 
Shaaffaat (37): 35), dan membaca ayat: 'Apakah yang memasukkan 
kamu ke dalam Sagar (nerakaP' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak 
termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. (Os. Al Muddatstsir (741: 
42-43), serta membaca: 'Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali 


697 


Hilyatul Auliya" 


orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling 
(dari iman). @s. Al-Lail (92): 15-16).” 


ab e Je 03 Kabah CA Yr. 
anton X3 C5 JB ES IP KA 
JB IE Pe Ui Ika hal JB Ong 53 


nasa GI Sup IP Al ES Ca US LS 


FE 


& an “ “ ” 
SA 5) la) 


2330. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdushshamad bin Yazid menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Al Fudhail bin “Iyadh berkata, "Al Hasan 
berkata, “Sesungguhnya itu adalah ketaatan kepada Allah atau neraka." 
Sementara Ibnu Sirin berkata, “Sesungguhnya itu adalah rahmat Allah 


, »” 


atau neraka'. 


Kan 


si : JG Kanan Sasa YYYA 


Le KAA LO NG A4 


698 





Hilyatul Auliya" 


3 0. 


2 va, en "J8 (Kau P S Lg ga Ka 


Ai GIA SPA 


2331. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Azhar bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun 
menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia berkata, “Mereka 


berharap berada di tempat berdiri, hingga janin di perut ibunya.” 


L& 6 418.0 A pap 


Jaban Wiabe —YYYY 


Aa ar ena na Lega 


ae Kam int Sasa an d3 Aa 
aa ale MI Joo DG En 


2332. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Yahya bin Nashr menceritakan kepada kami, ia 


699 


Hilyatul Auliya" 


berkata: Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata, “Ibnu “Aun menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Seorang lelaki membacakan di hadapan 
Muhammad Ibnu Sirin: Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang 
munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya." (Os. Al Ahzaab 
(331: 60), maka Muhammad pun berkata, "Aku tidak mengetahui 
sesuatu yang lebih diharapkan oleh kaum munafigin daripada ayat ini. 
Kami tidak mengetahuinya paling membujuk mereka hingga 
meninggalnya beliau $&'.” 


A4 0 


- : DD Oke op za sa —NYYY 
Tae Kon Ioi Hau UNP: He 


yet A3 3 Ad Gis Ta :Jb SU ae o- er 36. 4 
HSNI Tab gp AN ya Ot 


Ket Ss Sa De Gb 


'. 


N 


NX 


PU IR Ga da ale JG HI 


8 £ 


AI of der, Sesi dab B3 ear oa Ule 


N 


2 
t 
N 


& 


Tae 3 PE OS API AN 





Hilyatul Auliya' 


Jb Ad aa Jne 5 IG 


. 


NA Aa TATO Ba KEL Haa Dan 


'2333. Abu Amr Utsman bin Muhammad Al Utsmani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nu'man bin Ahmad 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Haitsam bin “Ubaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Suhail saudara Hazm Al @utha'i 
menceritakan kepada kami —aku tidak tahu kecuali ia menyebutkannya-, 
ia berkata, “Ibnu Sirin mendengar seorang lelaki mencela Al Hajjaj, 
maka ia pun menoleh kepadanya lalu berkata, “Mengapa, wahai lelaki. 
Sesungguhnya, seandainya engkau telah memenuhi akhirat, maka tidak 
ada dosa sekecil apa pun yang engkau perbuat yang lebih besar bagimu 
daripada dosa terbesar yang diperbuat oleh Al Hajjaj. Dan ketahuilah, 
bahwa Allah Ta'ala adalah Hakim Yang Maha Adil. Bila Dia 
menghukum Al Hajjaj karena orang yang dizhaliminya, maka Allah juga 
akan menghukum orang yang mengzhaliminya. Maka janganlah engkau 
menyibukkan dirimu dengan mencela orang lain'.” 


701 


wa 
TAAT 


£ 


Aa RA ia AK BP JI MN 





Ta “ Pa") 

2334. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Hasan Al Bahili menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, 
dari Muhammad bin Sirin, “Sesungguhnya ketika ia menanggung 
hutang, ia berduka karena itu, lalu ia berkata, "Sungguh aku tahu 
kedukaan ini karena dosa yang pemah aku perbuat empat puluh tahun 
yang lalu'.” | 


o B8. 3 3 0 2 0 Pane 


Pagi Donlot PNG EA Era ea —YNYYO 


Sg An AA Pi 
Ta SAN WN OI II Haa "1 yg yu 


702 








Hilyatul Auliya 


Oo. & Pa 


Haa Tani Aa JP GA YAN JB 


CX 


2 


2335. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Umar bin Bahr Al Asadi menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Aku mendengar Ahmad bin Abu Al Hawari mengabarkan 
Abdullah bin As-Sari, ia berkata, “Ibnu Sirin berkata, “Sungguh aku tahu 
dosa apa yang membawaku kepada hutang itu, yaitu aku katakan 
kepada seorang lelaki empat puluh tahun yang lalu, “wahai yang 
bangkrut.” 


yu on Wa Data YAI 


SG ak Sl ua At An 3 Jus 


GA S3 1 om 2,33 3 


2336. Lalu ia menceritakannya kepada Abu Sulaiman Ad- 
Darani, maka ia pun berkata, 'Dosa-dosa mereka sedikit, maka mereka 
pun tahu dari mana itu mendatangi mereka. Sementara dosa-dosaku 
dan dosa-dosamu banyak, maka kita tidak tahu darimana itu mendatangi 
kita'. ” 


703 


Hilyatul Auliya' 





JB AL 3 da pl BAL —YYYY 

10 1-0 £ Pap Pa Lag 0 4 0 BA Papa 
Sao Led "JB Gbu 3 Saus Lu 

Ss pega rana Je akan “si ie aa 





Sd, FP yg Rr Saa Era 4 “tas 
Ap Kaban im Jd KN Ie ih 
IS 3 ae OS, LA JA AT Laga 


2337. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Muhammad bin Abu Nashr An-Nammar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: kakekku menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit, 
ia berkata, “Muhammad bin Sirin berkata kepadaku, “Wahai Abu 
Muhammad, tidak ada yang menghalangiku bergaul denganmu kecuali 
khawatir popularitas. Dan aku masih terus terkena petaka hingga aku 
tinggal di teras, lalu dikatakan: “Ini Muhammad bin Sirin, ia memakan 
harta orang lain.' Sementara ia adalah orang yang punya banyak 
hutang.” 


704 





Hilyatul Auliya 


BA JB IL 3 S3 al BA —YYYA 
A0 Ao £ . HNS -.- 0-90 5 20 NN, &o- 
£ o- - X Kara :i 


sg 14 0 


2 Sk 5 -JU HA ai 
SA Ga AS WI JB 013 AP 
ka st ET Os D5 PS kala us 

GEA AI 


2338. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu 
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin @uraib 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku mendengar sebagian orang 
yang menceritakan dari Ibnu Aun berkata, “Ketika Ibnu Sirin 
menanggung hutang, ia meringankan makanannya, hingga aku 
menampungnya (memberinya tempat), dan kebanyakan lauknya adalah 
ikan-ikan kecil.” 


705 


Hilyatul Auliya' 





L 20 30 - 


“JG (daan Oa ne d3 Ce “JG CA Aa Haa 


Tia “JW Gap Aa 


Bb An 3, 2 As ga Pn Ke 


45.7 


2339. Makhlad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far Al Firyabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Gutaibah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Anas bin Sirin, ia berkata, “Muhammad 
bin Sirin mempunyai tujuh wirid yang biasa dibacanya di malam hari. 
Lalu bila ada yang terlewat darinya maka ia membacanya di siang hari.” 


£ h 
LX o- La 


JB SA HA AG BAL -1rt. 


1 Kaban Hita Ng Ody sala ra! tara 


BP AI AI IE PA oi 


BEN oi BA Gp dak jl: 2 « Os£ 


BNN 


706 








Hilyatul Auliya" 
AG $3 An abi & Sam 0 A5 Ara ol 
AG CA atas 


2340. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ya'la Al Maushili menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Husain Al Burjulani menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Azhar menceritakan kepadaku dari Ibnu Aun, ia berkata, Yusuf 
memberitahukan kepadaku dari Abdullah bin Al Harits, “Bahwa 
Muhammad pernah ketiduran dari Isya hingga terlewat, kemudian ia 
bangun lalu melaksanakan shalat itu, kemudian menghidupkan sisa 
malamnya itu.” 

Lo - So A- 0 f 


DA gi Ak Yi KS Bab YA 


Ca 4 


Pa 


Gas IE gd AN es .JU 
Pp apa ie IE AI K8 3 LSI 


ak CI kalah Sama GI WS 6 
8? #0. 


S AR Hah Ja sll 2S, clay 


0 Io ID — 


Major) Pend 


2341. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada 


707 


Hilyatul Auliya' 


kami, ia berkata: Al Hasan bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Dhamrah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syaudzab, ia 
berkata, “Ibnu Sirin biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan pada 
hari ia berbuka, ia hanya makan siang dan tidak makan malam, 


kemudian sahur dan paginya ia berpuasa.” 


4 0 A0 £ 


Men Je MORE BI NAN 
SIB LE Ip TA HS dB MA AG 


3. 0 aw 2? 0x6 - ia “ Pd o o 1D 0. 
Al os ah LAS IE PS Up eka GAS 
| z : 4 2... : 
o BA £ 43 5 2 & 5 BD : o A1 
4. 2 0? IA X0 Pd s 4 - ae 
II 


2342. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakannya kepada kami, ia berkata: Nashr 
bin Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Bisyr bin Umar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ummu Abbad isterinya Hisyam 
Hassan menceritakan kepadaku, ia berkata, “Kami pernah singgah 
bersama Muhammad bin Sirin di rumahnya, maka kami pernah 
mendengar tangisannya di malam hari dan tawanya di siang hari.” 


708 








Hilyatul Auliya” 


Z 


5 


-JU Hi pe ate SS —yytr 
JG Si as a33 KA JB Tn KAL J6 


ra 
o£ Ki 4 


Bone 0 aa Sh, JB AS G anata 
ta Nya, Baja 


2343. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Khalifah bin Khayyath menceritakan kepada kami, ia berkata: Sidan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Abu 'Awanah berkata, "Aku 
melihat Muhammad bin Sirin di pasar, maka tidak seorang pun 
melihatnya kecuali ia berdzikir kepada Allah Ta ala.” 


35 JB el 3 PK GIS —yret 
- JG Pang JG MA Gp Ka 
Ne an Pane 
Tema. pe sa Hai G yaa Jang Oa 


0 Gu 4 AI 


en Kaan ah, 


709 


Hilyatul Auliya' 


£ TN Ta Ing ar "3 Tg 3 "APN 
Ia SS #Jarg ad JB Jl Sha 

02 A3 2 2... P. 

Pa PEN Ta at $ ma i9 
Alas Kel Up) 2JG 2st 
2344. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Nashr bin Ali menceritakan kepadaku, ia berkata, Musa bin Al Mughirah 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku melihat Muhammad bin Sirin 
masuk pasar di tengah hari sambil bertakbir, bertasbih dan berdzikir 
kepada Allah Ta'ala, lalu seorang lelaki berkata kepadanya, “Wahai Abu 


Bakar, di saat inikah?” Ia berkata, “Sesungguhnya itu adalah saat 
leng 


Na 2 SESI Ta yh Gs Sy yeo 

KENA EOS J6 Tn 2 ag. ta 
(ON KAS :JE Aa Gi Pn Deban raba 
KAL JG an se 3 
OTP CL YG ls 2 Kaban y Jet 


LA OS JB cadas pr LS SIG AA 


710 








Hilyatul Auliya' 


- 2 - 
Tes jab IS DEA SSI ame bi 


2345. Abu Ali Muhammad bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Al Humaidi menceritakan kepada kami. Dan Abdurrahman bin Al Abbas 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Ishag Al Harbi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishag bin Isma'il dan Muhammad 
bin Abbad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan bin 
“Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair Al Agtha' 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Adalah Muhammad bin Sirin, 
apabila disebutkan kematian, maka serta merta matilah semua anggota 
tubuhnya.” 


5 & £ 8 - S5 0- 0 --.90 £ 10 y 4 0- 
4 8 Oo. Pa Lan Ani. 0 4 0 0 AG - 


Ka Ke 5 JG SIA V3 AJB oya 


Ke Uu 33 3 Al 633 H3 bay Gi 


Hilyatul Auliya" 


PAN an et CA 5 JA JG 
Ogan AS (el Sial 2 Aoi 


2346. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Yahya bin Ishag 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahdi bin Maimun menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Jariri mengabarkan kepada kami, ia 
. berkata, “Kami sedang di tempat Muhammad bin Sirin, lalu ketika kami 
hendak berdiri, kami berkata, “Doa, wahai Abu Bakar.' la pun 
mengucapkan, Ya Allah, terimalah dari kami sebaik-baik apa yang telah 
kami lakukan, dan maafkanlah kami sehingga termasuk di antara para . 
penghuni surga sebagai janji yang benar yang dijanjikan kepada 


, ” 
. 


mer 


“JG Lag PPI K3 SIS NY 


Papa 


NG 6 AI Oa CAS 2JB Kedai BA 
IG Kena KA JG Cena Oo 
31 Gas Ya GA AU 

aj 


712 








Hilyatul Auliya' 


2347. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Ya'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam bin Miskin menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Muhammad bin Sirin 
berkata, “Apabila seorang hamba dalam keadaan jaga bertakwa kepada 
Allah, maka tidak akan membahayakannya apa yang diperlihatkan 


, ” 


kepadanya di dalam tidur”. 


Haa IE liat 23 AS SAS YAA 
ena gek mui sae 1 


2 o£- 


2348. Abu Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Wahb bin Jarir menceritakan kepada “kami, ia berkata: ayahku 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Apabila ada seseorang yang 
menanyakan tentang mimpi kepada Ibnu Sirin, ia berkata, “Bertakwalah 
kepada Allah dalam keadaan jaga, maka tidak akan membahayakanmu 


, »” 


apa yang engkau lihat di dalam tidur (mimpi). 


713 


Hilyatul Auliya' 





4 


-JG aa » Aa Ke BA —yrta 


Ag tt IG DG BN ea 


- 


BS jaan HA IE GA ana Anna ep 


IG. $ 


daa Ju “JG SA Pan “JG Aa 
2 SL Gp PEN gd Cap 1 Dum Oi 


net 


SEE Kh EU DA 4 is 23 
AI Ip Ken dah Par 
IE Ssy Kb Lane EI 3 Ka LA 

KPI GPS Jia 


2349. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Al Hasan bin Harun menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Muhammad Al “Akki menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ja'far bin Abdullah bin Kurdus menceritakan kepadaku, ia 
berkata, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, “Muhammad bin 
Sirin berkata kepadaku, "Aku bermimpi seorang teman dudukku di 
dalam tidurku, ternyata kedua betisnya emas, maka aku katakan 
kepadanya, 'Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Ia berkata, “Allah 
mengampuniku dan memasukkanku ke surga, serta menggantikan 


714 








Hilyatul Auliya" 


kedua betisku dengan dua betis dari emas. Aku bisa bepergian 
dengannya di surga ke mana saja yang aku kehendaki." Aku berkata, 
"Karena apa?” Ia berkata, “Karena menyingkirkan gangguan dari 


, n 


— jalanan". 


. ? 


JG Oa - ab GAS —Y Yo. 
KELAS Jb alba PI 2 


Gr 2) ee ia Ka Je 8 243 


- . 


N 


ag KPA pa Lo G3 2 
YP J3 Aa Na Sal, Ca JG 


6. 003 


Pres 23 


- 2850. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Al Hasan Al @aththan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ziyad Az-Ziyadi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Hassan, ia berkata, “Sebagian keluarga Sirin menceritakan kepadaku, ia 
berkata, "Aku tidak pernah melihat Muhammad bin Sirin berbicara 
dengan ibunya kecuali ia merendahkan dirinya.” 


715 

















Hilyatul Auliya 


A5 JB ala IA Ea —y ren 


-JU A As -JU Bat Sx 


1 


SJ JS UE wp 3 Asad 
Sad asa oa asma en aa 
Es SS 0 KA GS Aje 3 


2351. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
— berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Isma'il menceritakan kepada 
kami dari Ibnu Aun, ia berkata, “Seorang lelaki masuk kepada 
Muhammad, saat itu ia sedang di hadapan ibunya, lalu ia berkata, “Ada 
apa dengan Muhammad, apa ia menderita sesuatu?" Mereka berkata, 


, ” 


“Tidak, ini kebiasaannya bila di hadapan ibunya'. 


Kas :JU PE ren BIA 93x —YYey 
se LA IN. 0O AG 4 


3 aa Gi BIS dB ag 3 Masa 


0. AA o Bi 32 0 9. 49 Pa 


716 








Hilyatul Auliya" 


2 an “ga Y £ o 0 9 - AN 
KB ey ISB Adi 09 uya KAI DI 9 Spa 


2352. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Azhar Ibnu Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, “Dulu 
ada sebuah pohon di sebuah daratan yang disembah selain Allah, 
kemudian seorang lelaki mengambil kapak, lalu keluar menuju pohon 
tersebut dan menebangnya, maka ia pun diampuni.” 


Lo AG. A4 


bara “JG (al DD nve Tata —NYoY 
Pun BIS JB JI ae AP oa SA j 
SOP 2 ai E Ken “JG Ma 1 
KA PP sd Mo Bi anna 
Ke 
2353. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Jabbar menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Syuja' bin Makhlad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Azhar menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibnu 


717 


Hilyatul Auliya' 





Sirin, ia berkata, “Dulu mereka memandang bahwa baiknya akhlak 


adalah pertolongan terhadap agama.” 


“9 


nu 


—X 


A0 AG A1 — 0 
“ 


AN 


- o pg. AG - 2 3 - P4 Aa 


BD AL 0 -— 


4, o- 2 Ta sA Pa Oo 2 “0 3 
doa Celana Ce Sy Ulu us Ge 


- - Z - 2. 
-“ 0. 0 - at 2 & ps - o 


2354. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakariya As-Saji menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abbas Al Bakisa'i menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada kami | 
dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, ia 
berkata, “Dulu mereka biasa memuja tanpa keraguan.” 


- 
2 3G. Pa Ra 


jar Gg! PN ea Kab —YYoo 


Bd el Bb 
2“ - - 


“AN 


NX 


: 2 o 0 “ria 0. 0 Ar 
DA HI SA GA IE He 3 MG 
2 


718 








Hilyatul Auliya 

Sy Ha Jb SE 

EN ia MA 3) SU, La 
AR Kan al 


2355. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ahmad bin Al @asim bin Musawir menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Mahdi bin Maimun menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Muhammad bin Sirin pernah mengemukakan sya'ir dan menyebutkan 
sesuatu lalu tertawa, hingga ketika datang hadits dari As-Sunnah ia 
merengut dan sebagiannya mengkerut kepada sebagian lainnya.” 


EL 2JG lu I3 KO Ce ton 

Par 23 Oi AI 3 Pa JG KA HN Ng 

Ii Pa ka 3 Uji 

& Dewo La Ian ap OS YG ya 
2356. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Hasan bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku dari Dhamrah, dari As- 


719 


Hilyatul Auliya' 





Sari bin Yahya dan Ibnu Syaudzab, keduanya berkata, “Ibnu Sirin 
pernah tertawa hingga terlentang dan melonjorkan kedua kakinya.” 


CAN Kabah Be Ma Bara — YYoOV 


:JB ana d! KA 23 ae BL JB 
BA :JU 3 parang Ga 
Ang Sa te (3 IE oa Di RP 
BBS Je ma AA 


He ang 
2357. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami," ia berkata: Al Husair?- bin Ahmad "bin “Bistham 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mugawwin -yakni Yahya bin 
Hakim- menceritakan kepada kami,. ia berkata: @uraisy bin Anas 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Habib bin Asy-Syahid 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Ibnu Sirin tidak pernah merintih 
karena suatu petaka, bahkan ia pemah tertawa hingga kedua matanya 
berair.” 


720 








Hilyatul Auliya' 


HI ea 33 dala yh GIS —YFOA 
Ah ae CAK db Ba G3 KS kara 


s 30 A4 00 3 


IE ata Op Uni Oo LB 
B3 aa H3 OS Gaya Gi Tata Tah 
Sonta 


“ “ 


2358. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Amr bin Rustah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yusuf bin 
— Athiyyah Abu Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku melihat 
Muhammad bin Sirin, ia banyak bercanda dan banyak tertawa.” 


o- PA KO - 


"JB « Cp gi JAR Gi AAS WI — —YYOA 


Cole PA SAS JB II "ge Ip KE Gis 
eri “JG Sy. pangan Eat “JG 
22 0. Pad Ae 


bea, L—,h ina d bed Sa oe 
NA She 5, SI ONE SKI 


721 


Hilyatul Auliya ' 





2359. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibnu Hayyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, ia berkata, “Ibnu Sirin 
biasa mencandai para sahabatnya, dan ia pernah mengatakan, “Selamat 
datang wahai a/ mudarfisyun,” yakni bahwa kalian menyaksikan jenazah- 


jenazah dan membawa orang-orang yang telah meninggal.” 


Se AN da aa GOR Ai 
AG - Ta - 0 G- o 8 ,- Aa an 
Wa :JB (il aa Kena . is 1 Je 


Gg 
CN 
Cu 
ja Se 
CN 
— 
&,» 
Brp 

La 
“ 
Ba 
LH 
Sa 


SNI 5 daa LSI 


2360. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Muhammad bin Hatim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hamid bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin “Abad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Ishag -Bashri- menceritakan kepada kami dari 
Sa'id bin Abu “Arubah, dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia berkata, 


722 








Hilyatul Auliya 





“Buah delima di antara buahan-buahan lainnya adalah bagaikan Jibril di 


antara para malaikat lainnya.” 


Ea db RE 3 ORAL ES PN 


- 0 40 -— .G- un 3 ea y o- o Ta 
Ie at BIS JB Gem Al KS Uh Ws 


.. 2 


“J3 :JE Ag agar RI— JG (PI J8 
“8 op - 2 - o- 9 ed - o B- 
AE Lapa2 Ale ASI SL Ion oi kebal 
i “ai an 2. - » 
Agak 51 DI J3 


2361. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Khalaf bin Ubaidullah Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Ashma'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwairiyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku katakan kepada 
Muhammad bin Sirin, “Sesungguhnya aku membeli seorang budak 
perempuan berbibir tebal.” Lalu ia berkata, “Itu lebih empuk 


diciumnya'.” 


723 





Hilyatul Auliya' 


"4 


Mb o 2 u HP 3 Kata JG CE 
GO la NAS” Ia Dana 5 KI 3 IE 
TS OS AS y LAS CG :Jbs 
Aa pa 

HAB BAB SA Lan AB oa La PSI 


2362. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Sa'id Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Hasan bin Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Ashim menceritakan kepada kami dari @urrah bin Khalid, ia berkata, 
“Aku katakan kepada Muhammad bin Sirin, “Apakah mereka biasa 
bercanda?” Ia berkata, “Mereka tidak demikian kecuali orang-orang 
seperti Ibnu Umar, ia bercanda dan menyenandungkan sya'ir, dan ia 
mengatakan, 


“Menyukai khamer dari kantong penyesalan, 
dan tidak suka berpisah dengan uang.” 


Kis 36 Cb KA 6 BS ya 


2 0 - 4 0 He 


Pa “JG Laka » Ave DD 


“JG AE "5 Be &: SA v aa 


724 








Hilyatul Auliya 
JG SI ae 3 Ale ae ie 
o Bo. AA 0 OLX ? - P3 8. 
Pamit dan 
AS ya 2 Ss Na an Sa ea 
GI ia AA PA 3 M0 J3 B5, 
JS P9 MAN Tang SIG AAU Na PN 
- - - 3 
JA MI Ita) IS... al Sia ja 





Pn, 
3 


3 313 4 


2363. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Hammad bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul @uddus bin Muhammad bin Syu'aib bin Al Habhab 
menceritakan kepadaku, ia berkata, pamanku Shalih bin Abdul Kabir 
menceritakan kepadaku, ia berkata, pamanku Abu Bakar bin Syu'aib 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku sedang di tempat Muhammad 
bin Sirin, lalu seorang lelaki mendatanginya, lalu menanyakan 
kepadanya tentang sesuatu dari sya'ir, hal itu terjadi sebelum shalat 
Ashar, maka ia pun menyenandungkan bait-bait sya'ir ini: 

“Seakan-akan khamer dan jahe, 
serta aroma lavender dan cairan madu. 
menetralkan dinginnya taring-taringnya, 
kala bintang tampak seimbang di tengah langit." 


725 





Hilyatul Auliya" 


Kemudian ia memasuki shalat.” 


Kas IG dab Ky Ea rat 


LI ep RN SAS JG JAS IL 
Mn Oa Ne ae 


2... 4 6 8 98 - 30 35- 3 1 
Se gag Je MAIN Gaga op Iataa Jt 
"JUS Sega 
2 
SA A3 IA ESA ad Sau 
3 
J yel 
Je PR SN Ge an on wu ea 
PE ap 5 Saka 
JA JG 5 


2364. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibrahim Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin 
Khulaif bin Ugbah menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, 
“Muhammad bin Sirin ditanya, “Bolehkah seseorang bersya'ir dalam 
keadaan mempunyai wudhu?" Ia berkata (mengucapkan sya'ir), 


“Aku diberitahu, bahwa seorang gadis yang aku lamar 


726 








: Hilyatul Auliya 
urat-urat lututnya seperti bulan puasa panjangnya. 
Gigi-giginya seratus atau lebih satu, 


semua bentuk darinya kelak memanjang! 


Kemudia ia mengucapkan, “Allahu akbar." (Memulai shalat).” 


SIB Kena 2 Na ea Adat 


- Pa Ipa aa Da Ii ar X9 GL 


o. Lo 3 A- DD 


alim Gr Bj 2 La Kara JB toples 2 


Gs ani V9 3 Ky 215 Ja 
BU 


2365. Ahmad bin As-Sindi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Abbas Al Muaddib menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Khalid bin Khidasy menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari 
Muhammad, ia berkata, “Perumpamaan orang yang duduk tanpa 
menanggalkan sandalnya adalah bagaikan hewan tunggangan yang 
diturunkan beban bawaannya tanpa diturunkan kantong-kantong 
(wadah) darinya.” 


727 


Hilyatul Auliya' 





SPS G3 Jab Kan! Ta age 


Pa 


—Y YAN 


“JG naa Pa Pn Pra Pn ds 


- Jo 


ui a bea Kena “JG Ja aa ee AI 4 
OP Bona Oi jap WAS 


um IU Ben daa Semat nash 


-JU (ala 


P 


Se SNI aa SI PA 5 Ne ueaa 


2366. Ja'far bin Muhammad bin Nashr mengabarkan kepada 
kami -di dalam kitabnya-. Dan Abu Amr Al Utsman menceritakan 
kepadaku darinya, ia berkata, Abu Al Abbas Masrug menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Sinan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Umar bin Habib menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Aun, ia berkata, “Aku mendengar Muhammad bin Sirin berkata, “Tiga 
hal yang: tidak disertai pengasingan: berakhlak baik, mencegah 
penganiayaan dan menjauhi keraguan'.” 


“.- 


CA JB KI oa Et Ya 


Bh Ia nas IN 


Gx 


“ 


- P3 o 1 "3 


728 








Hilyatul Auliya' 


o Ba pa CITA Oa 0d. 9. Tua 
23 oyasadi Klan JM OS G SP Gib JB 


B3 1 
0 9 | o BG 3 0 


BE gan 3 bai AP 


z 


eLALe Gl Ja BA 5G P3 Ta 
na) 3 Olenabi 0G G pEXX GUS 
ME ea pat Ui Kh 


2367. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin As-Samaida' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Musa bin Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin 
Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Dinar 
menceritakan kepada kami dari Muhammad Ibnu Sirin, “Ada dua orang 
yang bersengketa mengenai batas-batas tanah, lalu 
Allah & mewahyukan kepada bumi, maka bumi pun berbicara kepada 
keduanya, ia pun berkata, “Wahai dua orang miskin -atau: wahai dua 
orang sengsara-, kalian berdua bersengketa mengenaiku. Sungguh aku 
pernah dimiliki oleh seribu orang buta selain yang sehat-sehat'.” 


1IB UI op Kaban Gp AS Gila — — YA 
“JG jp Pu A ora u Tera SI Ka 


An Pa “ 


EA J6 ca DES EA IG cotis Bis 


729 





Hilyatul Auliya" 
: Ha Mi 13 OP NA G8 0 Ba, 
SB SI ada 3 ed idB 0S sala 
AN Con pi LAS Ja SAN abi 
s .. N NN Ba o an. Pa 2 2 Ting 
SKI GS JSI aa3 Ih rs JS 





2368. Umar bin Muhammad bin Hatim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: kakekku Muhammad bin Ubaidullah bin Marzug 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia 
berkata, “Kemerahan yang ada di ufuk-ufuk langit ini tidak pernah 
terlihat hingga terbunuhnya Al Husain bin Ali #, dan tidak pernah 
kekurangan kuda belang di dalam peperangan hingga terbunuhnya 
Utsman 4&.” i 


Kara Ay La u 2 Pe Haa —YY14 


2 
2 
P 
A4 0 Na In oa -JU 0-1 0. - A0 AG. 4 
du » Ge yana “3 ds “A 
BK ET Ss 
“ 5. 


BA 20 Tea LG - 4 


5 Ab "JW Coy gta pe 


Pr : Ro o- Pap Kena 3g 
SE RI AS Yi me WAS LB Jjall 


730 








Hilyatul Auliya' 

Oa 0 - ba PA GT - 3? £ 4 0 

i “1 Be 23. - o 4 “3 2. 4 2 AN 

1 - Ta - . 5 Pa 1 - an 9 £ “. 
AI 20 12 P 2 A - 

MN Ap PA IKA UB ag 1156 


2369. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Al @asim bin Musawir menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ahmad bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Marhum Ibnu Abdul Aziz menceritakan kepada kami, 
ia berkata, “Aku mendengar ayahku berkata, “Ketika munculnya fitnah 
Yazid bin Al Muhallib, aku dan seorang lelaki bertolak kepada Ibnu Sirin, 
lalu kami berkata, “Bagaimana menurutmu? Ia berkata, “Lihatlah 
kepada orang yang paling bahagia ketika terbunuhnya Utsman, maka 
ikutilah dia.” Kami berkata, “Ini Ibnu Umar, ia menahan tangannya'.” 


Khabar-khabar gharib-nya mengenai takwil mimpi: 


:JU an APA —YYV: 


PP Ye Maak 4 AA en Una 


Wax “JG SE S1 # Ab “JG Oy£ 


En 


731 


Hilyatul Auliya' 


o - 0. Ki 23 1 0 Ps o- Ka Aa 
2) ci al Hg Al JS up A3 


JS MI SKA Eh up JB tea 


2370. Ahmad bin Ja'far bin Salm menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Yahya Al 
Himmani menceritakan kepada kami, ia berkata: @uthbah bin Abdul 
Aziz menceritakan kepada kami dari Yusuf Ash-Shabagh, dari Ibnu 

Sirin, ia berkata, “Barangsiapa melihat Rabbnya Ta'ala di dalam 


mimpinya, maka ia masuk surga.” 


JB Al ae 3 mmg) GAS —YYVA 


- RO Oa AG Aug. 0 30 SG. 4 an 
(harn Pas. dad 6m A 


4 


Oi OAnumd Tea "JB € A3 as olga Sara “JG 


# 
o - 0 4 sa 2 2 - o - o - P4 
- P - 
2. Pad 


MEI 3 ai) SETUJU Ja) SU Ga 


732 








Hilyatul Auliya 
SA BSA FA nan LA JB Cah SN Ci 
CI 


2371. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
@utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin 
Salim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mas'adah bin Al Yasa' 
menceritakan kepada kami dari Khalid bin Dinar, ia berkata, “Aku 
sedang di tempat Ibnu Sirin, lalu seorang lelaki menemuinya, lalu 
berkata, "Wahai Abu Bakar, Aku bermimpi seakan-akan aku minum dari 
lobang kendi yang berlubang dua, lalu aku mendapati salah satunya 
tawar dan yang lainnya asin.” Ibnu Sirin berkata, “Bertakwalah kepada 
Allah. Engkau punya isteri, sementara engkau menyelinap kepada 


, ” 


saudarinya'. 


Bo ALA Ro SA Pa Ipa 


| JG Jb ai boa DO - sIoe —YYVY 

z - 
ea 9 - sg - y Oo. o @- 8. KG 
COAS SAS 1GB II MS j3 Kaban (Siar Vida 
Pa aa £ RN 0. o- 410 4,95. A8 - Kg sa 
wd :YG R99 Aj slab Kd JB 


23 


X5 — ka in 2 EN EN ah 0. A4 « 
Tan, SK 30 JB Yee ol A3 al 3 Dl 


733 


Hilyatul Auliya' 
w. Pp: 2 s5 PNan G3 8, - : ak 4 d 1g 
CE ag BTA GE JB US dpi 3S 

AF WA : JBS “JG 





2372. Umar bin Muhammad bin Hatim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: kakekku Muhammad bin Ubaidullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Zaid dan Wuhaib menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu @ilabah, “Bahwa 
seorang lelaki berkata kepada Abu Bakar, “Bahwa seorang lelaki 
mengatakan kepada Abu Bakar, "Aku berimimpi seakan-akan aku 
kencing darah.” Ia berkata, “Apa engkau menggauli isterimu ketika ia 
'haid? Ia menjawab, Ya.” Abu Bakar berkata, “Bertakwalah kepada 
allah, dan janganlah engkau ulangi.” 


PP 
PJ P, “9 AD 


:JB dl AS 3 ealj Ul —YYVY 


4 4 
4 0 Pe PN B P3 2 


“ 


Ia w aa Da “JG tan 


Ea 
TR 
EN 
Tt 


734 





Hilyatul Auliya 


ap IA, 0 4 


ji YM AE Same oh 


Sl 


2373. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin 
Salim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mas'adah menceritakan 
kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ibnu Sirin, “Bahwa seorang lelaki 
bermimpi seakan-akan ada seorang bayi yang menangis di 


Y 
Y 
N 


pangkuannya, lalu ia menceritakan mimpi itu kepada Ibnu Sirin, maka ia 
pun berkata, “Bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau 
pukulkan tongkat.” 


NA Y o o -0 Pa Ipa 

JB AS 2 alah Kab —YYV£ 

Ao 2,3 A3 KTNA sia X0 AG. 3 Pa Ipa 
op 0 WAa— "JG (Gal DO Sauna UI 


Sh Pa 


u (ekarana rara “JG (3 Ka . JG Caagan 
4 pe 3? - Hita -) ar £ Sama 


735 





Hilyatul Auliya” 
e 0 - Ia 20 “9 29 

AA AIA Gp SA GAS ASI saja 5 
AGAIN Jt kale (ang ad ala 


2374. Ibrahim bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Miihammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
@utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mas'adah menceritakan kepada 
kami dari Sulaiman, dari Habib, “Bahwa seorang wanita bermimpi 
bahwa ia memerah ular, lalu ia menceritakan itu kepada Ibnu Sirin, 
maka Ibnu Sirin pun berkata, “Susu adalah fithrah, sedangkan ular 
adalah musuh, sama sekali tidak ada kaitan dengan fithrah. Wanita ini, 
'di datangi oleh para penurut hawa nafsu'.” 





Bas 2JE Stang 2 AAS AL —ypvo 


GAS JG AS Oi Ne te tara Par AI 
S Hang » MI st, -JG saia u Ya 
R5, Lala is ara Ka 3) Mala 
IC MI Kh 3 


736 








Hilyatul Auliya" 


- 0, - TA Do £ Ka na aa K3 24 o- 
. . $ 2 2. . 
Dana Oil DI dls ohebaa UT sa UII AG 
BN VE ok cikal dil ob JL 
- Pa ARA - 2 FAN 2 8 Pa ITA) 
ko. 


EPA 584 


2375. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Amr bin Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah 
bin Hafsh menceritakan kepada kami, ia berkata, “Al Hajjaj bin Yusuf 
melihat bermimpi seakan-akan ada dua bidadari mendatanginya, lalu ia 
mengambil salah satunya dan yang lainnya ia lewatkan. Kemudian ia 
. menulis surat kepada Abdul Malik, lalu Abdul Malik membalas surat 
kepadanya, “Selamat, wahai Abu Muhammad, hal itu telah sampai 
kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata, “Sasarannya melenceng dari lobang. 
Ini adalah dua fitnah, yang satunya terjadi dan yang lainnya luput.” Maka 
ia mengalami peristiwa Al Jamajim (peristiwa Ibnu Al Asy'ats dan Al 
Hajjaj di Irak), dan yang lainnya luput.” 


A3 JB (Batal 23 IS Meera —YYVI 


737 


Hilyatul Auliya' 
Ju 


2 5 


Aka 1 is Ai ar Kera! ot 
. # 3 Ie o- Ad 9 Pa 

Ada SN GA D ya aa C3 yag 
2376. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hisyam 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Ibnu 
Sirin melihat seakan-akan bintang gemini mendahului bintang kejora, 


maka ia mengatakan di dalam wasiatnya, “Al Hasan akan meninggal, 
dan aku meninggal setelahnya. Dan ia lebih mulia daripada aku'.” 


Gx 


Eta 18 oaab 3 AA GAS ru 


# 
- 30 4G 


An MA JB te SEK 


SAE EA JB PM Hi AI SS db 
ah gi Oya 02. 33 JB :JB TA 
3 GA IE Ap ie ea SA 

Hii - or 2 dea OhE rai - 


: KAN 


738 








Hilyatul Auliya' 


LI Td wal, Hoya 2). Je) dE3 1db 


| # BD bm Se BE aa NIA Cia POP 


2377. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits bin 
Musygif menceritakan kepada kami, ia berkata, “Seorang lelaki 
mengatakan kepada Ibnu Sirin, “Sesungguhnya aku melihat seakan-akan 
aku menjilat madu dari cangkir yang terbuat dari permata, lalu Ibnu Sirin 
berkata, “Bertakwalah kepada Allah, dan biasakanlah baca Al Gur'an, 
karena sesungguhnya engkau seorang yang telah membaca Al Gur'an 
kemudian melupakannya'.” Ia berkata, “Seorang lelaki berkata kepada 
Ibnu Sirin, 'Aku bermimpi seakan-akan aku menyiangi sebidang tanah 
namun tidak tumbuh.” Ibnu Sirin berkata, “Engkau lelaki yang suka ber- 


, ” 


az! isterimu (mengeluarkan sperma di luar kemaluan isteri)”. 


A0 


B5 JB ag 5 KM G5 —yrvA 


3 Ar gu : & Pa J6 


PKn apon 23. Kg JB 1JB ya hj 


739 





Hilyatul Auliya" 


ci Jb La y Tah 3 Jua 2 Sa 
naa OY Ja IE 16 Ul puan 1s 


rd 


GT TU Ga SL ag et 5 th 
SS ja 


2378. Ahmad bin Bundar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak bin 
Yazid Al Bashri menceritakan kepada kami, ia berkata, “Seorang lelaki 
mengatakan kepada Ibnu Sirin, “Aku bermimpi, seakan-akan aku 
mencuci pakaiannya namun tidak bersih.' Ibnu Sirin berkata, “Engkau 
orang yang suka menjengkelkan saudaramu'.” Ia berkata, “Seorang 
lelaki berkata kepada Ibnu Sirin, “Aku bermimpi, seakan-akan aku 
terbang di antara langit dan bumi.' Ibnu Sirin berkata, “Engkau orang 


, »” 


yang banyak angan-angan'. 


Lai, | - Na Sat GG AS :JE 


PJ Pa Ipa 


Ha ara Uu alan Ls “JG Pura W— “JG 


740 








Hilyatul Auliya 





- 


A ca 2. Ki 2 Ad 5 : Ju 


- Z “ 2, : ? Pt o& 
3 25, . sal Pr oG 3 AA Hape 


Yan, " 4 PAP Ian 3 


4 Pa 
SE 3G UB db SE Ol ng GA aah 
US pb Gk JAS SI 
358.0 
yap KPA dh ari na Sa aa 
OLUL 
2379. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Humaidi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Hassan 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Seorang lelaki datang kepada ' 
Ibnu Sirin, saat itu aku sedang di tempatnya, lalu ia berkata, 
“Sesungguhnya aku bermimpi seakan-akan di kepalaku ada mahkota 
dari emas.” Ibnu Sirin berkata, “Bertakwalah kepada Allah, karena 
sesungguhnya ayahmu berada di negeri asing, dan penglihatannya telah 
kabur, sementara ia ingin agar engkau mendatanginya.' Lelaki itu tidak 
menambahkan perkataannya hingga memasukkan tangannya ke ' 
kantongnya, lalu mengeluarkan sebuah surat dari ayahnya, yang di 
dalamnya ia menyebutkan, bahwa penglihatannya telah kabur, dan ia 


741 


Hilyatul Auliya 
berada di suatu negeri yang asing, dan ia menyuruhnya agar datang 


kepadanya.” 


£ 


8 - 0 ..o £ R10 3G. 3 Ah 


8 o- AG 5 Ten £ Ti 53 An & . 
AS Wak JB (Aalal yal UI SI Was :JE 


p” o 


Kaban YP UG ul CAS JB cela 3 Sal 
P4 # 


2380. Muhammad bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, 
ia berkata, “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari 
siapa kalian mengambilnya.” 


4 o- 


op AN 3 BIS —Y YAN 


# 
9 


Gema up 
CI ai IA II SALA Aa 1G Ole 


7 


JI Ae je Jet (AL JB 


Pa 


742 





Hilyatul Auliya 

- 6 “9 2 ".g - 1 - o BB. 3 Oo - 
Ody Y NS JG Ca ep Je US 
s3 . - 3. ang Pa i TN ac “0 : 
Ibr) GI Iyan #IJB Kal 283 Lal cool 


Ja db emas SE RN ya Ia 


pa 0 Ga, 0 H4 
AH ILU YG A5 


2381. Abdullah bin Ja'far bin Ishag Al Maushili menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ahmad Ibnu Al Mutsanna 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Zakariya 
menceritakan kepada kami dari Ashim Al Akiwal, dari Muhammad bin 

. Sirin, ia berkata, “Dulu mereka biasa tidak menanyakan sanad (mata 
rantai periwayatan), lalu setelah terjadi fitnah, mereka berkata, 
'Sebutkan kepada kami para perawi kalian. Lalu kami akan melihat 
kepada ahli sunnah, lalu kami mengambil hadits mereka, kami melihat 
kepada ahli bid'ah, maka kami tidak mengambil hadits mereka'.” 


Muhammad bin Sirin meriwayatkan secara musnad dari 
sejumlah sahabat, di antaranya: Abu Hurairah, Abu Sa'id Al Khudri, 
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Imran bin Hushain, Abu 
Bakrah, Anas bin Malik dan yang lainnya. 





Gas JB LL ep SAE 3 —YYAY 


1 LX 0 Lo 


db Gaga Ga TPA tra JB tgag GA 


743 


Hilyatul Auliya' 


Teo 


T - AB. 3 0 .0- KB - 
OA e) s CAN Jo Bs Wo d— 


SA Ab de aan Li 


- “ta 
& 3-0 s0. 


Le Lb Lio ab Las PU Ga 
2 


2382. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Haudzah 
bin Khalifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan 
kepada kami dari Muhammad dan Khilas, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi &, beliau bersabda, "Apabila seseorang dari kalian berpuasa lalu ia 
lupa kemudian makan dan minum, maka hendaklah melanjutkan 
puasanya, karena sesungguhnya Allah telah manoana makan dan 
memberinya minum."82 


ar sel A5 oi 
Conan Oi JASA GP COLA G3 plta UI JU 


2 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar 
(6669) dan Al Baihagi di dalam As-Sunan Al Kubra (8072). 


744 








Hilyatul Auliya" 


Yg aa 3 y g V IM - T. 2 Koo £ 0 
ale Ai bo Jaw) JE JB Spa PNG 
par LA JS Ie ng LA ng 
P nan aan Ui Kayo 


2383. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hisyam bin Hassan memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin 
Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah bersabda, 
"Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu ia makan dan minum, 
maka hendaklah ia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah 
telah memberinya makan dan memberinya minum.” 

Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya dari hadits yang 
diriwayakan oleh sejumlah orang dari Muhammad dari kalangan tabi'in, 
di antaranya: @atadah, Ayyub As-Sakhtiyani, Khalid Al Hadzdza”, 
Habib bin Asy-Syahid dan lainnya. 


Na “JG PE Ka u Xi Aa era — NYA 
Ae 3 Tan CA 1 AE IG OI 


Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang puasa (1933) dan 
Muslim pada pembahasan tentang puasa (1155/171). 


745 


Hilyatul Auliya' 





TT PE NA KAN Tr ala Oa Au 
SK AA JUAN IP Je Kara 


ot. A @ Gr NI To f 
4la 0 Ceko ai J3 , Je JB OP & 
AA Ga Kp ea 


“ 


LA NS G3 SEA Is Kas 


. 


(- 
aa 


IN 


(alta 


2384. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Amir bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: dari 
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, keduanya berkata, 
“Rasulullah & bersabda, 'Sesungguhnya pada hari Jum'at ada suatu 
saat yang mana tidaklah seorang hamba muslim shalat memohon 
kebaikan kepada Allah Ta'ala bertepatan dengan saat tersebut, kecuali 
Allah memberikan itu kepadanya.” Abu Hurairah berkata, “Beliau 
mengisyaratkannya sedikit (sebentar).” | 


Ini lafazh Hisyam. Diriwayatkan juga oleh Syu'bah dari Aun. 


4 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Jum'at (852/14). 


746 








Hilyatul Auliya" 


(| 4 0 3D. AA 


SI ee rPke 

N o- Pa ap “3d PP NP, :! £ 5 
ag Ie ko NJu 42 ar 2 Opal 
8 Hera "JB « - 3 Te | 


, 


Ce 
E 
9 


- - 
4 - 2 - 
OA AB z BD A4 Ao A DB — Be 


Rd 
an 

Cc 

tax 
Ca 
t 

bs 

n. 

in 

2 


Pr 2 3 #5 22 Pd “Lo. #0. 
Ka ale Ko PA di 
Yi 3 Sa PEP O 
3-0 


“0 yA 


2385. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
“kepada kami di dalam jama'ah, mereka berkata: Abdullah bin Ahmad 
Ibnu . Hambal menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia 


747 


Hilyatul Auliya" 





berkata: Abdullah bin Aun mengabarkan kepadaku dari Muhammad, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi 8&, menyerupai itu.85 


Hadits Syu'bah diriwayatkan sendirian dari Hajjaj dan darinya 
oleh Ahmad bin Hambal. Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Ayyub, 
Salamah bin “Algamah dan Yazid bin Ibrahim. Dan ini adalah hadits 
shahih yang disepakati keshahihannya. 


Lo AG AA —. 9 


Op Sa a Pi Pb Eka —YYAN 


JG AI Oi HI hara JB HB en 


Ao ' Kara 3 0 TA (x 
3 alis LG “JG Tn Uu kd 


Teo 3 On - . 8 0 


SIB BIA up Kaya Gi Jab 3 Mas 
SI Dam ng PARA do Ai da JG 


3 2” 


gada Sein UI 4960 ek 


J3 ci Jasa S Kalo Dri wp IA 
KA YM 3 ta Ta 3 Ob aa Sa 
8 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Jum'at (935) dan 


Muslim pada pembahasan tentang Jum'at (852/13). 


748 








Hilyatul Auliya" 

SA 1, "3 3 2 8 sg 3 ... - o o Pang 
am) e PL @ Pd 
8 y - 1 : og 4 0. 
nanya sama D2 
2386. Al @adhi Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin 

- Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim Ibnu Zuhair 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Makki bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami 
dari Muhammad Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
“Rasulullah & bersabda, “Sulaiman s8 berkata, Malam ini aku akan 
menggilir seratus isteri, lalu masing-masing isteri akan melahirkan 
seorang anak yang kelak menggunakan pedang (pejuang) di jalan Allah. 
Tanpa mengecualikan —yakni tanpa mengucapkan: insya Allah—. Lalu 
ia pun menggilir seratus isteri. Kemudian hanya seorang isteri yang 
melahirkan setengah manusia." Kemudian Rasulullah & bersabda, 
"Seandainya ia mengecualikan, niscaya masing-masing dari isteri itu 


melahirkan seorang anak yang menggunakan pedang (pejuang) di jalan 
Allah 4g.” . 


Diriwayatkan juga menyerupai oleh Wuhaib bin Khalid dan 
jama'ah dari Ayyub, dari Muhammad. Dan ini adalah hadits shahih lagi 
valid yang disepakati keshahihannya. 


ss Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang hadits-hadits para 


nabi (3424) dan Muslim pada pembahasan tentang keimanan (1654). 


749 


Hilyatul Auliya 

opa aa GE UN NYA 
Haa 5 pena AJE: kelar Kebasi 3385 
25 AL: Ju CARA S Eis S5 JB CA | 


202 , 


SIA A3 Kian SKA IPA 


Ih Ie ISS ala le Ke AJ Ol 


“JS SS U 5 NT in Ce OA Up sa Kite 
ol ES ui IX Y B3 :Jls LAN “5 


3 IX s3 JI Sad do 
ASI FA 3 


2387. Muhammad bin Ahmad bin Al Hassan dan Farug Al 
Khaththabi menceritakan kepada kami di dalam jama'ah, mereka 
berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Bakkar As-Sirini menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin 
Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu 
Hurairah, “Bahwa Rasulullah @& masuk ke tempat Bilal, dan ia 
mempunyai tumpukan kurma, maka beliau bertanya, 'Apa ini, wahai 
BilaR'.” Bilal menjawab, “Kurma, aku menyimpannya.' Beliau bersabda, 
Kasian engkau, wahai Bilal. Apakah engkau tidak takut kelak ia akan 


ag 


750 








Hilyatul Auliya'" 


berasap di neraka. Infakkanlah, wahai Bilal, dan janganlah engkau takut 
pengurangan dari Dzat pemilik 'Arsy.”81 

Ini hadits gharib dari hadits Ibnu Aun dari Muhammad. 
Diriwayatkan juga oleh Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin. 
Harb bin Maimun meriwayatkannya sendirian darinya. 


“ . 
- Z4 0 


AKN apa Me ON SIA 
L ar 8, 
“JG Lg Nee uv PAN oran “JB Si 


2 
- 


a LM Gas 24 An ata Ta ta 
Ie ja dpn Ju “36 sdah 2 


2388. Muhammad bin Amr bin Aslam Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Saihan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harb bin Maimun menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, 


"Hasan Diriwayatkan oleh AthrThabarani di dalam A/ Kabir (1024). Al 
Haitsami mengatakan di dalam A/ Majma'(10/241), “Sanadnya hasan." 


751 


Hilyatul Auliya 


“Rasulullah & bersabda, 'Berinfaklah, wahai Bilal, dan janganlah engkau 


takut pengurangan dari Dzat pemilik Arsy.” 


Oo Ao 19 - 


3 Bbatah BARA AI CI YAA 


£ 
- 


Td £# 2 
Pn ta 


PA LA LO AD 4 “3 Lo £ - “0 
!JE Ce Iban Ud 1JU SIA mall 
KTA op 0G ABIS JB ae yh Ea 
ale Al Iyo) Jb JB BIA al UP aa Ui 
o or PI 0 L-: : .. o 2 - ya Obatagi or san 
Ia dee 33 239 VI 2 ah ya Lo ig ale DI 
KI IU Aa Gino AJB aah AG 
8g 23 - 0 #.- 4 PAP 2 Tata P3 P3 33 as) 
OU ola Jis Alai US JS AI ap) 3 

Da Aa or 93 "3 y PH AN o PP Ida 

Mag Ale MI Ike AI Sya Tab oa Lagiiab 


2389. Al @adhi Muhammad bin Ishag bin Ibrahim Al Ahwazi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad Ibnu Nu'aim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, 
“Rasulullah & bersabda, "Tidak ada seorang bayi pun kecuali telah 


88 -FYasan. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam A/ Kabir (1025). 


752 








Hilyatul Auliya 


ditaburkan padanya dari tanah kuburannya.” Abu Ashim berkata, 
“Engkau tidak menemukan keutamaan Pa ini pada Abu Bakar dan 
Umar 4, karena tanah mereka dari tanah Rasulullah &.” 


Ini hadits gharib dari hadits Ibnu Aun dari Muhammad. 
Kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Abu Ashim An-Nabil 
darinya, ia salah seorang yang tsigah lagi berilmu dari penduduk 
Bashrah. 


Bl oi ye Hi A5A BAL —1ya. 
Tara “JG Kana, 1 BN Ke - JG SS 
D yaaa Ia 6 


oo o B8. 8 oo 


Na Ongan korea SPAN e dana 
Hoek 
Hoa RA Lp Kena) Ja 
ae Age 3g Jar seludid (21 


s 


1 830 AG. & 


“JG dea 2 Het 


Kara - 


2390. Muhammad bin Amr bin Aslam Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Bakr menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Jami' menceritakan kepada kami, ia 


753 





Hilyatul Auliya" 


berkata: Mu'alla bin Maimun menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj 
bin Al Aswad, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi & mengenai firman Allah Ta'ala: "Dan barangsiapa yang 
membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah 
Jahanam." (@s. An-Nisaa” (Ml: 93), ia berkata, “(Yakni) jika Allah 
membalasnya.” 

ni hadits gharib dari hadits Muhammad. Kami tidak 


mencatatnya kecuali dari jalur ini. 


Pn ai B- 


JB Aa aa pa da Taat IE GS 


30 A aa an ep aa 


03 Jana Ca A5 SE IA BI an ang 
16 oli SA 3 1 BAL :JE Ceaga 
Sum lk wa 5 
ol: 36 da aan Sea Th 


Air Ie A Iko "3 Sd SJ Sa oU | 


“ 


& aja sasa 3 II Da 


Ahh 


754 








Hilyatul Auliya' 


2391. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Khalaf Waki" 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ibrahim Mirba' 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Sa'id bin Asad bin Musa 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al “Awwam Al Gaththan 
menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Mathar Al Warrag, dari 
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi & bersabda, 
"Sesungguhnya keimanan itu adalah Yaman hingga Lakhm dan Judzam. 
Semoga shalawat Allah atas Judzam, mereka memerangi kaum kuffar di 
atas segala bantuan untuk menolong Allah dan Rasul-Nya". 

“Ini hadits gharib dari hadits Muhammad bin Sirin yang 
diriwayatkan oleh tabi'in dari tabi'in, karena @atadah dari kalangan 
tabi'in dan Mathar juga dari kalangan tabi'in, sementara Muhammad bin 
Sirin juga dari kalangan tabi'in. Abu Al 'Awwam, yaitu Imran bin Daud 
Al @aththan, meriwayatkannya sendirian, 


” 
B8 8 380 AG. 4 


Sg KAS Gi EPA PA —NYAY 


hara “JG Dai Pend amalan “JG 
GAN KE ab ES dB dhag 3 LA 


PB OP PAN GI RI KALA 5 toa 
ia It be AN op KA SP ame AS 


755 


Te anya 
Oa oa PI Ol AN :JB (lah 
pe da BE UI Ia 3 SS La 


2392. Muhammad bin Muhammad bin Makki menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Amr bin Hisyam menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Umar bin Abdullah bin Razin menceritakan kepada kami dari 
Muhammad -yakni Ibnu Al Fadhl-, dari At-Taimi, dari Ibnu Sirin, dari 
Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau bersabda, "Empat hal yang tidak 
pernah kenyang dari empat: Bumi dari hujan, wanita (atau betina) dari 
laki-laki (atau jantan), mata dari melihat, dan alam dari ilmu'".?9 


Gharib dari hadits Muhammad dan dari hadits At-Taimi -yaitu 
. Sulaiman bin Tharkhan At-Taimi, yang mana Muhammad bin Al Fadhl 
meriwayatkannya sendirian darinya—, yaitu Muhammad bin Athiyyah, 
dan kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Umar bin'Abdullah bin 
Razin, gadhi Naisabur, ia valid lagi tsigah. 


ea “ 


KG Ki 

GA NE GS 5 YA 

10 A.A -— AD yan PP P8 - 40 2.0 £ 

Aka IS ar an aa 

8  Dha'if Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam A/ Ausath sebagaimana 
disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1/135, 136) dari hadits "Aisyah RA. 


Al Haitsami berkata, “Di dalam sanadnya terdapat “Abdussalam bin “Abdul 
@uddus, ia dha if. tidak dapat dijadikan hujjah.” 


756 








Hilyatul Auliya” 
APA A5 GP Uda Pap ah 
BP kep KA NG ap yaa 
Tg ala Ko We TKA 
Jaa Ya CI HIU Ia Pal Ol 2d 


7 


Psk Any di 


IS | jaf BE CI CA in 
NE) GAS HS 2S DN sala Jani ae 
Se ia 3 D6 AN 3 D6 TIM alif 
Sila SS LN Ge NG GE IN Kenakan Sak 


AL Id 3 


OYG al 


2393. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ali Al Khazzaz menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sallam Ath- 
Thawil, dari Zaid Al Ammi, dari Manshur bin Zadzan, dari Muhammad 
“bin Sirin, dari Abu Hurairah -Zaid mengatakan: ia me-marfu'kannya 
kepada Nabi &-, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah #& mempunyai 
malaikat di langit yang melihat perbuatan Bani Adam dari Bani Adam 
dengan bintang-bintang langit. Apabila mereka melihat seorang hamba 
melakukan ketaatan kepada Allah, mereka menyebut:nyebutkan di 


757 





Hilyatul Auliya 





antara mereka, lalu menyebutnya, dan mereka berkata, 'Beruntunglah 
fulan malam ini, menanglah fulan malam ini." Dan bila mereka melihat 
orang yang melakukan kemaksiatan terhadap Allah Ta'ala, mereka 
berkata, Merugilah fulan malam ini, binasalah fulan malam ini"" 

Ini hadits gharib dari hadits Muhammad, yang mana Manshur 
bin Zadzan, meriwayatkannya sendirian darinya, ia seorang tabi'in dari 
Oura Washit, dan Zaid Al Ammi meriwayatkannya darinya. Diceritakan 
juga oleh para imam yang terkemuka dari Abu An-Nadhr dari Sallam. 


Pa o -0 Ia Erna « 9. 
(OI 2 sa NASA :JE coal Kab :JE 
G P4 KL. 2. ga 5 : o Pn SA 3 £.. 
Bd BA IE JI ep Ea :JU 
z 
A9 - 


MG anna Heh dj aa 4 Tae 
B3 Up Oo TI Aa Hg 


3 IN) Lp S3 Je Ta P3 oa Ir 


Sd Ca aan £ pa SG Ju CE5 CA, 


758 








Hilyatul Auliya 
Se So Ira 3 Cs Cb 
: JG Krn Let Ha er Be J3 2 ye 
I Ko MIA IE J6 AB IYA, 


“ 
0g 


End Ian Va gaos 1 lg Ale 


2394. Muhammad bin Ishag bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim 
bin Sa'dan menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakr bin Bakkar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hurrah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Sirin menceritakan kepada 
kami dari Abu Sa'id Al Khudri, “Bahwa ia keluar bersama suatu 
pasukan, lalu mereka mengalami kelaparan. Kemudian mereka 
mendatangi suatu pedesaan, lalu seorang budak perempuan menemui 
mereka lalu berkata, “Sesungguhnya kaum lelaki kami sedang pergi, 
sementara tetua kampung tersengat binatang berbisa. Apakah di antara 
kalian ada yang bisa merugyah?' Maka aku pun berangkat, lalu aku 
bacakan Ummul @ur'an kepadanya hingga ia sembuh. Lalu mereka 
memberi kami kambing dan juga memberi kami makanan. Lalu kami 
pun makan dari makanan itu dan kami terima kambing itu. Ketika kami 
sampai kepada Rasulullah @, kami memberitahukan itu kepada beliau, 
beliau pun bersabda, "Darimana engkau tahu bahwa itu rugyak?." Ia 
menjawab, “Tidak. Demi Allah, kecuali aku hanya menggunakannya 


X 
ts 
LN 


PN 


759 











Hilyatul Auliya" 
(memahaminya).” Lalu Rasulullah & bersabda, "Ambillah, dan berilah 
aku bagian dari itu.” 

Diriwayatkan juga dari Muhammad oleh sejumlah tabi'in: Ayyub 


As-Sakhtiyani dan Abdullah bin Aun. Kami tidak mencatatnya dengan 
sanad tinggi dari hadits Abu Hurrah kecuali dari hadits Bakr bin Bakkar. 


“JG de Jawa 1G - Magi (Gd Yo 
pe AA BEN - 2 LX 0 A0, Kara - 


Lai oi aan 15 :Ju GAP UI z3 


5 daa J9 ka Ha SA ab vs 


Ka Tea BI si 


2395. Ali bin Humaid Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Mugatil menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Zaid Al Ami, 
dari Muhammad bin Sirin, dari Imran bin Hushain, ia berkata, 


2 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang keutamaan- 
keutamaan Al Gur'an (5007) dan pada pembahasan tentang pengobatan 
(5736, 5749), dan oleh Muslim pada pembahasan tentang salam (2201). 


760 











Hilyatul Auliya' 


“Rasulullah #& bersabda, Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang 
beriman apabila fakir maka ia tidak meminta-minta “11 

Gharib dari hadits Muhammad bin Sirin. Kami tidak 
mencatatnya kecuali dari hadits Zaid dan Muhammad bin Al Fadhl bin 
Athiyyah. 


(193-B). ABDULLAH BIN ZAID AL JARMI (ABU 
—.. @ILABAH) 


Di antaranya juga adalah yang cerdas lagi pemberi nasihat, 
khathib yang fasih, yang banyak belas kasihannya sehingga banyak 
infaknya, Abu Oilabah Abdullah bin Zaid Al Jarmi. 

Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah nasihat dalam 
belas kasih, kelapangan dalam akhlak. 


de a Sasa Tp Dkasua Widon SYYA 


Hara Je Sala peka kar! kn mali Tata “JG 


£ 20.2 


Aa & ana » 2 
4 Dha'if Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam A/ Kabir (18/186, no. 


441). Di-dha 'ifkan oleh Al Albani di dalam Adh-Dha ifah (51). 


761 














Hilyatul Auliya' 


2 - - L. 2 4 € - LL 2 
2 y - Pen o 2 - - m3 - Ar 2 o Es 

& Sido lo Clan Ke Y4 coca ad CA 
“3 


2396. Muhammad bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami dari Shalih bin 
Rustum, ia berkata, “Abu @ilabah berkata, “Wahai Ayyub, bila Allah 
Ta'ala memperbaharui ilmu bagimu maka perbaharuilah ibadah kepada- 
Nya, dan janganlah tujuanmu sebagaimana yang 'dibicarakan oleh 


manusia. 


ta “re Ea Pa 


SNEAY 





an 
Haa S5 1JB JUN TI 2 IS Ka Meh 
Cat S3 Aj ep ES Eau “JG Ten 


sr AI S GNI Is “JG AG J5 ar 
sale AI Hi 22 353 ll J6 


2397. Ahmad bin Ja'far bin Salim menceritakan kebada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ali Al Abbar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Al Gasim bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 


762 





Hilyatul Auliya" 


Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu @ilabah, ia 
berkata, “Dikatakan kepada Lugman, “Manusia bagaimanakah yang 
paling berilmu?” Ia berkata, “Yang menambahkan dari ilmu orang lain 
kepada ilmunya'.” 


SAN MAS 3 o- Ka 0 


Co ES IG AYI AG Par si) 


P4 
#0. 


Ny eta Kya 


338. 5 # - NN Ha aa 


Ft SBU AL Gl S3 Aa A3 


26 

2398. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
“kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdul 
Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan 
kepada kami dari Abu @ilabah, ia berkata, “Tidak seorang pun yang 
menghendaki kebaikan atau keburukan kecuali ia mendapati di dalam 
hatinya penyuruh dan pencegah, yaitu penyuruh yang menyuruh 
kebaikan, dan pencegah yang mencegah dari keburukan.” 


763 


Hilyatul Auliya' 


Pan - 
Yy X0 AD 


JW (habun ae Il KS GS —yYaAA 
Tn e 


PA Ya Haa . el AP ana £ - o 2 £ IK. 
Lalai Jia :JB ep PKI Pa ma (ga Ws 
2 ki YAI Pd “3 :$ 438 Ta 
Sai (Bl NEVIG Lg Sain DI Pa Jia 
25 - Tasih Lang 28- z0 Bia At - 

Val US 5 1519 hg yu Kamar Ist A0, 
2399. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul 
Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub 
menceritakan kepada kami dari kitab Abu @ilabah, ia berkata, 
“Perumpamaan ulama adalah bagaikan bintang-bintang yang digunakan 
sebagai petunjuk dan tanda-tanda yang diikuti. Bila itu hilang maka 


mereka akan kebingungan, dan bila meninggalkannya maka mereka 
akan tersesat.” : 


BIL 28 ai 1 KA Ba —yt 
2 
Aa & SAS JB KA Ih Al IS 


764 








— Hilyatul Auliya” 


dalan GA Upah Aj dala MS SE) ttalu 


o PP - o - 
dalan GA pang (dy dadar Jasi HE 
2400. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari kitab 
Abu @ilabah, ia berkata, “Ulama ada tiga macam: Orang alim yang 
hidup dengan ilmunya dan masyarakat hidup dengan ilmunya, Orang 
alim yang hidup dengan ilmunya sementara masyarakat tidak hidup 
dengan ilmunya: Dan orang alim yang tidak hidup dengan ilmunya dan 
masyarakat tidak hidup dengan ilmunya.” 


AG ne 2 - o 8 - IG 
WA JB MB ep JP Hd YA 


Pa, 
30 10. 


“G - 3 & P Pe « Bi RX 3 0 
Bae ta ea II ee DA sa aan 


765 





Hilyatul Auliya 


z 


SE II BA G5 Yo rn) Kanan 


A34 AAN 3 1, £ 5 Kas 

2401. Ali bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far bin Muhammad Al Firyabi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
@utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul 
Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub 
bin Kaisan menceritakan kepada kami, dari Abu @ilabah, ia berkata, 
“Perumpamaan masyarakat dan pemimpin bagaikan tenda, yang mana 
tenda itu tidak dapat berdiri kecuali dengan tiang, dan tiang tidak dapat 
berdiri kecuali dengan pasak-pasak. Setiap ada pasak yang dicabut 
(lepas), maka tiang itu bertambah lemah.” 


:JG Cape MI aa MEA YAN 
Po FP sg ra 


EX 


aa "JG Ted) Ea Ga 


30 AA 


s Na naG Tara “JG 2 Oi S3 Haa 
Ie St J5 La VA Ta Po JB NG 
ak) BERANI in Op Al 


2402. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yusuf Al @adhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ar- 
. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid 


766 








Hilyatul Auliya" 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada 
kami dari Abu @ilabah, ia berkata, “Lelaki mana yang lebih besar 
pahalanya dari seorang lelaki yang memberi nafkah kepada keluarganya 
ketika mereka kecil sehingga membuat mereka tidak minta-minta, dan 
Allah Ta'ala memberi mereka manfaat dan mencukupi mereka 


dengannya?” 


- 
& o- LG 


-JE Taun NN ON NE Pj 
CAga Je 3 Ol - JB 3 ad s ena 
jai ya kas Fa Tai aa aja ka 


Lina 43 sa 


2403. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abu Sahl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub 


767 





Hilyatul Auliya 


menceritakan kepada kami dari Abu @ilabah, ia berkata, 
“Sesungguhnya ketika Allah Ta'ala melaknat iblis, ia meminta diberi 
tangguh, maka Allah pun menangguhkannya hingga hari kiamat. Lalu 
iblis berkata, "Demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan keluar dari perut - 
atau: dari hati- anak Adam selama ia masih bernyawa.” Allah berfirman, 
Demi kemuliaan-Ku, Aku tidak akan menutupi taubat darinya selama ia 


, » 


masih bernyawa'. 


Mi A9 CI yet 


E 20 AG. A4 : 


ji | lb La bi 0 Kaban aa 
pai ASI Se Gan Maa Sd 

5 AN ato 3 J6 4 AG A3 Ten 
2 Va OS AKAN BF metal Gt 
Se ia da on Uh KE LAI, 
pia 


2404. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abu Sahl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami dari 
Ayyub, dari Abu @ilabah, “Bahwa di dalam shalat-shalatnya ia: 


768 





Hilyatul Auliya 


' mengucapkan: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
kebaikan-kebaikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, 
mencintai orang-orang miskin dan Engkau menerima taubatku. Dan bila 
Engkau menghendaki suatu fitnah bagi para hamba-Mu, agar engkau 
mematikanku tanpa terkena fitnah'.” 


Se Ia saka yang sa Ka —Y$.0 


K0 AL JB Oh pegi 


?. 


coe LA AS JG A6 IL JB IA 
AE Gnddoo den JG 
PART HA Ke , ne Jis Ud 2g “JG 


JS OA dai pe Lp BAN HAN 


2 ks a o- IS 

ia K3 AL AE PG ja NA as 
- Pp 

NA Ja AI 

2405. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia 


berkata: ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja" maula Abu @ilabah 


769 


Hilyatul Auliya 





menceritakan kepada kami dari Abu @ilabah, ia berkata, “Kami sedang 
duduk di hadapan Umar bin Abdul Aziz, lalu mereka menyebutkan 
tentang sumpah, lalu akan menceritakannya dari Anas mengenai kisah 
orang-orang “Urani, maka Umar berkata, “Kalian akan tetap dalam 
kebaikan, wahai penduduk Syam, selama orang ini atau yang seperti 
orang ini masih ada di tengah kalian'.” 


- JG (3 ya Oo da sd LAB —Y M1 
4 ana 
“JG ma 2 tata Gas 38 Ga 


# 
4 ke Ka - 


Pa ge JG Oa A3 2 OTP Kg 


“ 
2 - 


13 ga Ng CA 


AN akan das 


2406. Abu Ishag bin Hamzah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj bin Abu 
Utsman menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu Raja' maula Abu 
@ilabah mengabarkan kepadaku dari Abu @ilabah, “Bahwa “Anbasah 


770 








Hilyatul Auliya 


bin Sa'id mengatakan kepada Abu @ilabah, “Pasukan ini akan tetap baik 


, y” 


selama syaikh ini masih hidup di tengah kalian'. 


“ 


os Y yu 0 eaa JB R0) Ja “AYI 
AE JB Olinya Anya OS LA Ga TE jl 
f " 40 - 

BRI PU 1 cai 


2407. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hatim bin AHLaits menceritakan kepada kami, ia berkata: “Arim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan 
kepada kami dari Ayyub, ia berkata, “Demi Allah, Abu @ilabah 
termasuk para ahli fikih yang berakal cerdas.” Lalu Ayyub berkata, 
“Muslim bin Yasar berkata, “Seandainya Abu @ilabah itu dari non Arab, 
niscaya ia menjadi mubadz mubadzan.' “Arim berkata, “Yakni gadhinya 


, »” 


para gadhi'. 


771 


Hilyatul Auliya' 


JB ab Ip ab AN ES YAA 
- Pan Kar “JG Aa aa 


“G 


BA :JG TG BA 


Ti Ong Gi ae 


“ 
2 Pa 


DLL OS ISI JB RB ah £ JAN aa 
SS ISNG Cs ol Bas Bli yA Goa saka pel 
Tag Oh Ip BB sa Ia de 


2408. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hatim menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Arim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Tsabit bin Yazid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ashim Al Ahwal menceritakan kepada kami dari Abu @ilabah, 
ia berkata, “Bila seseorang lebih mengetahui dirinya daripada orang lain, 
maka itu sangat besar kemungkinan ia selamat. Dan bila orang lain lebih 
mengetahui daripada dirinya, maka itu sangat besar kemungkinan ia 
binasa.” 


Ka Taka Seda -Yt 4 


772 








Hilyatul Auliya 
do BI ca BET EA JB Ga 
Up ai Dio dB 3 


0 


an Jas santa £ LD P3 Aga H3 A8 
ASI DN Oper AS Ol 158 


# 


Ne 


2409. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku bersama Abu @ilabah 
dalam menghadiri jenazah, lalu kami mendengar suara penutur kisah 
dan suara kawan-kawannya, lalu Abu @ilabah berkata, Jika: demikian, 
mereka itu benar-benar mengagungkan kematian dengan ketenangan'.” 


IE le 3 F. Bab YA. 
NOT 3 “JB AG Pn ga “Ja JA is 
ai an Ka gah 2 - Ora Gr 


773 


Hilyatul Auliya" 





2410. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami...?2 ia 
berkata, Humaid Ath-Thawil menceritakan kepadaku dari Abu @ilabah, 
ia berkata, “Jika sampai kepadamu tentang saudaramu sesuatu yang 
tidak engkau sukai, maka carilah alasannya semampumu, jika tidak 
engkau temukan alasannya, maka katakanlah pada dirimu, “Mungkin 


, »” 


saja saudaraku mempunyai alasan yang aku tidak mengetahuinya'. 


BD 8 Ao Lo 


iki KA HAN Gb NE 


-, 
a 


Ba IE daa pa GP AA SAS 45 :JU 


SIB cg A3 BUS BIS JB ae Kaban 
EA JG 138 H3 sd “5 Ly ra 
BS SS SE ST AG ME 
Be BN ea 
UI eh BD eh UabSI SI II 
Dea bg US — Kan IE — Usa dh 


2 Disini ada yang hilang pada cetakannya. 


774 








Hilyatul Auliya” 





Pe 


Ab Un UE sae ea HE ah 


2411. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin “Ubaid menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu @ilabah, ia berkata, 
“Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman,. Wahai anak Adam, 
dua hal yang Aku anugerahkan kepadamu, tidak satu pun dari keduanya 
milikmu. Yang pertama, bahwa engkau pelit dengan apa yang engkau 
miliki hingga apabila Aku mengambil dari simpananmu dan menjadi 
milik selainmu, maka Aku menjadikan bagian -atau: kewajiban- 
untukmu yang dengannya Aku membersihkanmu dan mensucikanmu. 
Adapun yang lainnya (kedua) adalah doanya para hamba-Ku untukmu 
setelah terputusnya amalmu yang mana saat itu engkau sudah tidak lagi 


, »” 


bisa beramal. 


“ 
- 


“JG "Tn ee Jual | Kara TNANNY 
han aa PN an aa 


4 - 


Cit Up JIE LA Jenltah Vida "JB 33 


775 


Hilyatul Auliya" 

Tan ah 1 Sa BE Lo @ £ o- Pad N. Man Tiang 

UB pl S5 AE Ba MA TAN LJ JB 
-P, # & — —.i -, An 
Aa IP Lp el 


2412. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Amr bin Zurarah menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il Ibnu : 
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata, “Ketika 
Abdurrahman bin Udzainah meninggal, disebutkan Abu @ilabah untuk 
menjabat sebagai gadhi, maka ia pun melarikan diri hingga datang ke 
Syam.” 


Kara 


6 10 aj Aa ya X5 aa da GAS :JB 


ag 


at Ca 3 3 W— “JG Nana eni 
o19- - ak g - To 2 Pn 

La NB ANE ola PI del SAS :JU 
Tua PP (9 -, "3 -t.£ o 4 TP 4 06 
3 & api sa, ae) mas NU, pa Lag 
2413. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibnu Hassan menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia 
berkata, “Aku dapati orang yang paling mengetahui peradilan adalah, 


. 776 











Hilyatul Auliya' 


orang yang paling menghindarinya, dan aku tidak menemukan di kota 
ini orang yang paling mengetahui tentang peradilan daripada Abu 


Oilabah.” 


JB aa 3 aa ih BS —Y tt 


Pa - 0 J0 AG. 4 


JG Ab Pee 


Oo 


- £ 0. “ - xp ii ia 2 25 Pa 
Tas sa (Lp al OS B9 ba— "JG colas Ud 
“ sa - 2 ra G oo - ja P 6 2 “ 01, 
"Jas “Mp0 si cas Cl JG apr Lo ep 


Ah ses u JI 


2414. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hatim menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami dari 
Ayyub, dari Ghailan bin Jarir, ia berkata, “Aku meminta izin untuk 
masuk ke tempat Abu @ilabah, lalu ia berkata, "Masuklah jika engkau 
bukan seorang haruri”.” 


JL 3 ia ep KA WAS —Y NO 
SIB BASE AM PA K3 SAS :JU 


777 


Hilyatul Auliya” 





WP IS EP Ml KS pl Ga 
UAN Ag oa 4 :JU Ki: ing # gd 


AS 28 Pay somal £ gen 2 $ 
Ba It “ca dya Koh AN AS 
Y BE as Pr sad AD 


20 “5 


2415. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Abdullah 
menceritakan kepada kami dari Umar bin Nabhan, dari Yazid Ar- Risyk, 
dari Abu @ilabah, ia berkata, “Penyeru berseru pada hari kiamat dari 
arah “Arsy: “Ingatlah, sesungguhnya waliwali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati! 
(Os. Yuunus (10): 62), maka tidak seorang pun kecuali mengangkat 
kepalanya, lalu penyeru itu berkata: (Yaitu) orang-orang yang beriman 
dan mereka selalu bertakwa." (Os. Yuunus (10): 63). Maka tidak seorang 
munafik pun kecuali ia menundukkan kepalanya.” 


—MX 


778 








Hilyatul Auliya 





3 Ae JB Uji Hn na 
Fa sa ra -JE Ja oi LA ya 


£ o 


Pa 2 Ka Dag ae 5 Bas 
KA In ROA SAY “JG A6 


TN SA Sh Id LAI TN 


ABI NG Oi Oh 


2416. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
— ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdul Wahhab Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu @ilabah, ia berkata, 
“Janganlah engkau menceritakan hadits kepada orang yang tidak 
mengetahuinya, karena orang yang tidak mengetahuinya akan 
membahayakannya dan tidak berguna baginya.” 


HO 


— ANN 


“JG Sabah Gi IS 23 


. 


BK AE 1 “JG Ja Ap and da 
ge SI d 0 (pas Ea : JG na 


- 


779 


Hilyatul Auliya” 





Lo. 


yA KR JG Ag A ga Tar ga yana 
ia 


2417. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abu Sahl menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Umar menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Mubarak, dari 
Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu @ilabah, ia berkata, “Sebaik-baik perkara 
adalah pertengahannya.” 


ah 
AG 


UAP oi KA IP KS ES NAN 
ena JB FAK At Kg OI kata JG 


N £ Ta" 


Al JB JB ga Dl op AS oh 
Ba Sp ab 1158 5 


2418. Muhammad bin Ahmad bin Ali menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami dari Shalih bin 
Rustum, ia berkata, “Abu @ilabah berkata, “Wahai Ayyub, tekunilah 
pasarmu, karena kekayaan itu dari afiyah (keselamatan)”.” 


780 








Hilyatul Auliya 


In 


:JE CA G9 j8 US —Y NA 
P Setu die SIB Ce Alnadi (IE Hj Alia 


Pa 


YG Pa Ju “JG eng » PeagAp Wa JG 


# 8. (23 
2419. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hisyam bin Ali As-Sairafi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sahl bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata: Wuhaib 
menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata, “Abu @ilabah 


berkata, “Tidaklah akan membahayakanmu dunia yang engkau 
mensyukurinya kepada Allah &”.” 


781 


Hilyatul Auliya" 





2420. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Yahya Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Usamah menceritakan kepada kami dari Al Harits bin “Umair, dari 
Ayyub, dari Abu @ilabah, ia berkata, “Sesungguhnya Allah Ta'ala telah 
memberikan kelapangan kepada kalian, maka. keduniaan tidaklah 
membahayakan kalian apabila kalian mensyukurinya kepada Allah £&.” 


SIB HA ga SI Kore (Pa —Y$YA 
4 - - ka o | - 

A4 0 LD ttz ... 4 0 -o0 @ £ o- 129 - 

oa be) o— "JG Ga 0 ya LS Lilo 


(3 La su Mn uv bs SAS :JE OI 


« “Ja :JG edi Jt pra . 2 22 


2J 3 3 2d B9 SAK LA 


2421. Abdullah bin Muhamunad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdurrahman bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Raja" bin Al Jarud menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Zakariya bin Yahya menceritakan kepada kami dari Al Mubarak, dari 
Shuhaib, dari Khalid Al Hadzdza', ia berkata, “Aku katakan kepada 
Abu @ilabah, "Apa ini? -yakni mengangkat tangan di dalam shalat-. Ia 
berkata: “Pengagungan'.” 


782 











Hilyatul Auliya" 


UI, 298 su “JG Cod up ae 2 ol ten 
IE ok as AJI tag Vai Al 
5 Ie aing ul ah aa D3 


# 


Ma, 


SE men IS 25 


2422. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Ulayyah 
menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata, “Abu @ilabah 
melihatku ketika aku membeli kurma yang berkwalitas buruk, lalu ia 
berkata, “Sungguh aku telah menduga bahwa Allah Taala telah 
memberimu manfaat dengan engkau mengikuti majelis kami. Tahukah 
engkau bahwa Allah Ta'ala telah mencabut berkah-Nya dari setiap yang 

buruk?” | 


B5 SE 


ed 
“ 
( “ 


der 
Gas :JE (SAI Dai , dB Saw 


783 





Hilyatul Auliya' 


2423. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Syarik Al Asadi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syihab bin Abbad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Khalid Al Hadzdza" menceritakan kepada kami, bahwa 
Abu @ilabah berkata, “Hendaklah kalian mewaspadai para pemilik 
pakaian.” 


o Bo RL X0 5 3 


JB Ci ea Ap AB SAS Yel 


3 


sa “JG OS “JG (Sa ES 


. 


4 2. 


US :JB si ME 55 « Jai 
— F3 3g Ju ON ea IU BA 156 


“ 


KN 
€ 


Ft 


TN 
PA 


Aa 
ai 


2424. Umar bin Muhammad bin Hatim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: kakekku menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal 
menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza”, ia berkata, “Kami 
biasa mendatangi Abu @ilabah, lalu apabila ia telah menceritakan tiga 
hadits, ia berkata, “Aku sudah cukup banyak (menyampaikan)'.” 


784 








Hilyatul Auliya 





2425. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman bin Muhammad bin Salm menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Yazid —yakni Al Khazzaz- menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub 
menceritakan kepada kami dari Abu Oilabah, ia berkata, “Tidak ada 
sesuatu pun yang lebih wangi daripada ruh. Tidaklah ruh dicabut dari 
sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi busuk.” 


Gel Be ar Da BU 


4 o s8. 


1 kara JG IE yh Pa GS Gis 


AN aa ana Dan 0. Ad 9 


Kata “JG cOlS 9 3, Sw- Hara “JB 
Yi DU UI B3 53 Los 


785 


Hilyatul Auliya” 

Ae AA NA NN ap Dan Pena AN 
Pn S3, £ 23 - Geng P 

Ha PA IA Tah ja 


0. 


40 

t. - 

Sr dia 
NG 


2426. Habib bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Baththal menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ziyad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hatim bin Wardan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
. Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu @ilabah, ia berkata, “Tidak 
ada yang mematikan ilmu kecuali para penutur cerita. Seseorang 
bergaul dengan seorang penutur cerita selama setahun, namun tidak ada 
sedikit pun yang melekat padanya, dan duduk kepada orang alim, maka 
tidaklah ia berdiri hingga ada sesuatu yang melekat padanya.” 





4 
a 
: 4 


BIb JB MIL SG Af BA ye 


80 Ao 


SIB ate A3 SAT Gia 


786 








Hilyatul Auliya" 
oa 3 sa ia GS PU A 1b 


PRA 


2427. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Aswad bin Amir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy 
mengabarkan kepada kami dari Amr bin Maimun, ia berkata, “Abu 
@ilabah datang kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu Umar berkata 
kepadanya, “Ceritakanlah hadits, wahai Abu @ilabah.' Ia berkata, 'Demi 
Allah, sungguh aku tidak suka banyak menceritakan hadits dan banyak 


diam'.” 





“ “ 


SIB dal H3 aa ah MBA —YLYA 


PJ - Ea 4 0 


Tn : JG Bl g Te Lea Ya 
ab IE OA AP ee 


AP OA gai SAN Gp Ole di Hah 


BEA JLN Y Bu J5 GA JB AB 


2428. Abu Hamid bin Jabalah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hatim bin A-Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraih bin 


787 





Hilyatul Auliya" 


An-Nu'man menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Hayyan 
menceritakan kepada kami dari saudaranya, Mugatil bin Hayyan, dari 
Abu @ilabah, ia berkata, “Tidaklah seseorang melakukan suatu bid'ah, 
kecuali ia telah menghalalkan pedang.” | 


j3 0 -—-0 £ 310 3G. 4 Pa Ipa | 

Ko no G - aa LA Lo 20, 8 ga 
op Olaalu Lido : JB KAK jp ta Lol Ju 
ir Pan - Ho. o- Lo 8 @- 9 - ak Oo 
"JG (Dal II ji Sab Cod Ju LP 
Tg -0£ Tar BP, - 3 s aus "3 anda 
V9 IAI Jat UAS Y a53 Af Ju 
0 Kya. RN Sa 2 MAN KAA S3 td 

HIM BS yaaa U ey Y sp (33 
. Haa 0 At Jason Tab 408 
Op HS Va SAE yaa 3 
2429. Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata, 
“Abu @ilabah berkata, “Janganlah kalian bergaul dengan para penurut 
hawa nafsu dan jangan mengobrol dengan mereka, karena 
sesungguhnya aku tidak menjamin mereka tidak akan menenggelamkan 


kalian di dalam kesesatan mereka atau merampas dari kalian apa yang 
telah kalian ketahui'.” 


788 











Hilyatul Auliya" 


(Kas ep Kaban aa tea ye. 


- A1 &£0o Ao 


MARIA Bia ai AN We "JG 


0 - “ah o Pap ai : Ba 5 A 23 
5 “uls . PI JB Int 6 an, 
ig si T Pala uh .. s 


Pa 


ya NASI dat ya : JG 3 ad gr Gaal 
HIEAA Ifa GEN SS EA 06 HN 
Ja Dp Ulah WS Heh GEA Jah 


P - £ 3 P 
KAN EN Any ARI Isak el AI 
2430. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Musa bin Al Abbas menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu 
Milabah, ia berkata, “Perumpamaan para penurut hawa nafsu itu 
bagaikan orang-orang munafik, karena sesungguhnya Allah Ta'ala 
menyebutkan orang-orang munafik dengan berbagai firman yang 
beragam dan perbuatan yang beragam, dan inti semua itu adalah 
kesesatan. Dan sesungguhnya para penurut hawa nafsu itu juga sangat 

beragam dalam memperturutkan hawa nafsu, dan mereka sepakat atas 
pedang.” | | | 


789 


& 
dai Jo MI 6 JB Mb oi oa 


Hilyatul Auliya' 





Asy-Syaikh #8 berkata, “Abu @ilabah meriwayatkan secara 
musnad dari sejumlah sahabat 4, yang sangat banyak. Di antara hadits- 
haditsnya yang masyhur: 


- 


Hp YA KG LC yana 
JG aan Jet ena as JG 


4 o @- IG Z OA To. 


Re Al, ha Ka SN 2e1eg 


2431. Abdullah bin Al Hasan bin Bundar menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Isma'il Ash-Shaigh menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ya'la bin “Ubaid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami dari Ayyub 
As-Sakhtiyani, dari Abu @ilabah, dari Anas bin Malik, ia berkata, 
“Rasulullah & bersabda, Bagi gadis. perawan tujuh (hari) dan bagi 
wanita janda tiga Yhari (dalam giliran malam pertama pengantin/k”?? 


3 Diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang nikah (5213) dan - 
Muslim (1460, 1461). 


790 








Hilyatul Auliya 


Diriwayatkan juga dari Ayyub oleh Ats-Tasuri, Hammad bin 
Zaid, Sufyan bin “Uyainah, Ibnu Ulayyah dan lainnya. Diriwayatkan juga 
menyerupai itu oleh Khalid Al Hadzdza" dan @atadah dari Abu Oilabah. 


X6 2. 


BS :JB Me KE Bab —Y LI 
SIB Ga ian Ig A3 SN Ag 
2 er te Gas :JE ARI Ua ara 


Ie Ie Dp ang Ai an 


PE Ga Ih Sa SIB 
Ia AB BI SA La Spy 


“ -9 


ap Ah Ca EA OA oh, 


2 Z0 w “9 . . 0... AA : PA - 
aon aa yak SO sa ak 
| £.. Pang Aa PA LO NA In 3 Pa - 

Mp3 Das UI yg ol 

2432. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdul Wahhab 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada 
kami dari Abu @ilabah, dari Anas bin | Malik, dari Nabi &, beliau 


791 


Hilyatul Auliya 


bersabda, "Tiga hal yang barangsiapa ketiga hal itu ada padanya, maka 


ja mendapatkan manisnya iman, (yaitu): Mencintai seseorang yang mana 
ja tidak mencintainya kecuali karena Allah &: Allah dan Rasul-Nya lebih 


dicintainya daripada selain keduanya: Benci untuk kembali kepada 


kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana ia 


benci untuk dinyalakan neraka lalu ia dilemparkan ke dalamnya" 4 


Diriwayatkan juga seperti itu oleh Abdullah bin Amr, Abbad bin 
Manshur dan Wuhaib bin Khalid dari Ayuub. Ini hadits shahih yang 
disepakati keshahihannya, dan yang sebelumnya juga seperti itu. 


Te Pa ea ma KU 

Ap GAS IE ab oi HP TE SI 
2 de GS IE Kai oi NE 
SN ena Oam Bt Ing 2 


| o- 4 o- 2 Pan, - ag pa £ 0 “- Z 
(Asa Pa La Oluau 9 YG & gr (kawa s1 
- el 


JB JB UU v 3 ge SY seh 


Diriwayatkan oleh Al Bukari pada pembahasan tentang keimanan (16) dan 
Muslim pada pembahasan tentang keimanan (43/67). 


792 








Hilyatul Auliya 
o- : P. - sa - ot 1 sa Y 2 8. 
HN (eta Lowdal Jekh 


2433. Muhammad bin Al Muzhaffar menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Rafi” Usamah bin Ali bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdurrahman bin Khalid bin Najih menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ali bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ayuub bin 
Abu Tamimah, dari Abu @ilabah dan Sufyan, dari Humaid dan Ashim 
Al Ahwal, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah #& bersabda, 
'Hiasailah dua hari raya itu dengan tahlil, tagdis (yakni tasbih), tahmid 
dan takbir.” 

Gharib dari hadits Ats-Tsauri, Abu @ilabah dan Ayyub. Kami 
tidak mencatatnya kecuali dari hadits Ali bin Al Hasan, yaitu orang 
Syam yang tinggal di Mesir. Ia meriwayatkannya dan yang lainnya 


sendirian dari Ats-Tsauri. 


Ie tea o Bo 3. X0 LB AA FP , 
y o- aa B- Pa " & 8! 2 To. 
Il KB 3 Kaban Vid 1JB SARAN jae 


z 


9 Dha'if Diriwayatkan oleh As-Suyuthi di dalam A/ Jami ? Ash-Shaghir (4579), 
dan ia menyandarkannya kepada Zahir di dalam Tuhfat Id Al Fithr, dan 
disebutkan oleh Al “Ajluni di dalam Kasyf Al Khafa ' (1/536, no. 1441). 


793 


Hilyatul Auliya 

“us Oa Hp Lo 8 LX o- Pa pe Naa 3 Lo 
i PJ - 

Oo - 1 o- o BB 0 2 R0 ga 0 6 - 

IT PALU pls GS Ukra 3 Ubu) KJ 

PN 3 


Ds 


abis Ja, Busi pa, DES D0 Jas 
Oh Aa ui JAR GUN ban Gp AG 
Sab da Ian Bb ah 03 AR 
nh BS aa IT IM J3 EM LE 
JM SU Siah SEN Es 


DG SEM ala Tania, MUI pa Akbid 


RN pe AA Ig Pia Ta Oo GP LA £ 0. 
Lan Kama M1 Cas UP LB US 


Ie 1 20 37 0 3 Sue Bi MG 2. AG 
Rea) dy ola DI Ja AI dong WA) 
2434. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Ja'far Al 
Baghdadi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad Ibnu 
Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman bin Sallam menceritakan kepada kami, ia berkata: Raihan 
bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abbad bin Manshur, dari 


794 








Hilyatul Auliya" 


Ayyub, dari Abu @ilabah, dari Athiyyah, bahwa ia mendengar Rabi'ah 
Al Jurasyi berkata, “Nabiyyullah &di datangi, lalu dikatakan 
kepadanya, “Hendaklah kedua matamu tidur, dan hendaklah kedua 
telingamu tetap mendengar, dan hendaklah hatimu tetap jaga.” Maka 
kedua mataku tidur, sementara kedua telingaku tetap mendengar, dan 
hatiku tetap terjaga. Lalu dikatakan, “Sesungguhnya ada seorang 
pemimpin yang membangun sebuah rumah, dan meletakkan hidangan, 
lalu mengirim utusan untuk mengundang. Barangsiapa memenuhi 
undangan itu maka memasuki rumah tersebut dan makan dari hidangan 
itu serta diridhai oleh sang pemimpin itu. Sedangkan yang tidak 
memenuhi undangan itu maka ia tidak masuk ke rumah tersebut dan 
tidak makan dari hidangan itu, sementara sang pemimpin itu marah 
kepadanya. Maka Allah-lah sang pemimpin itu, dan Muhammadlah sang 
pengundang itu, sedangkan rumah itu adalah Islam, dan hidangan itu 
adalah surga.” 

Hadits gharib dari hadits Ayyub dan Abu @ilabah. Kami tidak 
mencatatnya kecuali dari hadits Raihan bin Sa'id, dari Abbad bin 
Manshur, darinya. 


SI AS 7 Bb KAS -Ytro 


. 


aa Tu Ha Ba Ptk Mn 
Base JB SN lan ya Wa IE Cal 


8. Pap Ah o- d2 eter 

Pt Ci ea aya 1 SP 03 Oka 
2 

NS 0 Ss Gelas S gr YG El s (sa 


795 


Hilyatul Auliya 

KTM ol ng leh Ke Jia IU JG 

3g berulang Ja PN PRT Si 

jg aah Jen ed Hah 

A Ia IL Ia KG 
yar ala Tali Yo Ae la AN Ol 

u ena Op KE aa Ap 


.... “5 ba » Naa 


sg ndk Desa 

Aa ena pt bs en an 
ca aj 3 Galah TI A Ik ssi 
2 Y, adi OS 3 AAA Ya 
KE PAN AN Nata Teka 
Agita 5 oi Aa IE 


796 








mma 
12 La -.. 


an Ki 5 # - 28 
02 0 0 0x3. - , 
Er 3 “ia YA (A3 y sal Ah 

Ki A & 
2435. Farug bin Abdul Kabir Al Khaththabi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari 
Abu @ilabah, dari Abu Asma", dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah Saw 
bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala melipatkan bumi untukku, lalu 
aku melihat bagian-bagian timur dan bagian-bagian baratnya. Dan 
sesungguhnya kerajaan umatku akan mencapai apa yang Allah lipatkan 
untukku darinya, dan aku diberi dua perbendaharaan, yang merah dan 
yang putih. Dan sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku & untuk 
umatku, agar Allah tidak membinasakan mereka dengan paceklik 
umum, tidak menguasakan musuh atas mereka dari selain mereka 
sehingga menguasai masyarakat dan pusat kekuasaan mereka. Dan 
sesungguhnya Rabbku && berfirman, “Wahai Muhammad, sesungguhnya . 
“Aku telah menetapkan ketetapan, maka itu tidak dapat ditolak, 
walaupun berkumpul kepada mereka dari segala penjurunya hingga 
mereka saling menawan dan saling menguasai, dan hingga sebagian 
. mereka membinasakan sebagian lainnya.” Sesungguhnya yang aku 


khawatirkan pada umatku adalah para pemimpin yang sesat, bila datang 
pedang (senjata) kepada mereka maka tidak akan diangkat lagi dari 


797 


Hilyatul Auliya' 


mereka hingga hari kiamat. Dan tidak akan terjadi kiamat hingga yang 
hidup dari umatku berhadapan dengan kaum musyrikin, dan hingga 
beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala-berhala. Dan 
sesungguhnya di kalangan umatku ada para pendusta, tiga puluh orang, 
semuanya mengaku bahwa dirinya adalah nabi mereka, padahal aku 
adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Dan akan tetap ada 
segolongan dari umatku yang tetap di atas kebenaran dengan 
menampakkan diri, mereka tidak dibahayakan oleh orang-orang yang 
menghinakan mereka -atau: menyelisihi mereka- hingga datangnya 
perintah Allah).”?6 

Ini hadits shahih dari hadits Ayuub dari Abu @ilabah, di 
dalamnya terdapat beberapa lafazh yang di antara para sahabat 
Tsauban, ia meriwayatkannya sendirian dari Nabi #@. Tidak ada yang 
menuturkannya dari Tsauban dengan redaksi ini selain Abu Asma" Ar- 
— Rahabi, dan tidak ada yang menuturkan darinya selain Abu Oilabah. 


(194). MUSLIM BIN YASAR 


Di antaranya juga adalah sang syahid nan berilmu, mujahid nan 
sejahtera, Abu Abdullah Muslim bin Yasar. 


9 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang fitnah (2889/19): Abu 
Daud pada pembahasan tentang fitnah dan bencana (4252), At-Tirmidzi pada 
pembahasan tentang fitnah (2176) dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang 
fitnah (3952) 


798 








Hilyatul Auliya 


Ada yang berpendapat bahwa tasawwuf adalah menikmati 
kehadiran dan mencermati bahaya. 


Gan GA Ao 


JB arah AN KP GL YA 


AI GAS. ads Bg “ 
JB ES HA X5 EA IE oya 


Pa 


jer SANA Ml ane 3 ana Ma 


- 0 AP 


ab Gi SU vg HIU 00 3 sudi 2 


2436. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Disebutkan kepada Muslim bin 
Yasar tentang sedikit menolehnya di dalam shalatnya, maka ia berkata, 
“Tahukah kalian di mana hatiku?” 


799 


. Hilyatul Auliya' 


TL 20o1 dna 


san Ge sana 
Sada ai dk jan sa dong g 


2437. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Jautsarah bin Asyras menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Habib bin Asy- 
Syahid, “Bahwa Muslim bin Yasar sedang shalat, lalu terjadi kebakaran 
di sebelahnya, namun ia tidak menyadarinya hingga api itu padam.” 


tee Ju 9 SU BK AE aa —NYLYA 
“JG sn Tau LB Ja SKA AI A2 


“3 


o- - “ sea Pa 


sa ana, Aa aa SIB aa oa 
Jai WS ed IE oi la oi AI KE 
Ha AAN Jal La J5 JS ep D3 
yes AI X5 OGAN US ya 4 


Ye Sat 3 JAN al P3 LAN ia 


800 








Hilyatul Auliya' 


of Ja Bas Sh JELAS CG :JU Ju LS 
1 LG LIS ISL salad Pen Bis Ie 


Maap Le 


2438. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Mu'tamir 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar Kahmas 
menceritakan dari Abdullah bin Muslim bin Yasar, dari ayahnya, bahwa 
pada suatu hari ia shalat, lalu seorang lelaki dari warga Syam masuk, 
maka mereka pun kaget lalu berkumpullah para penghuni rumah 
kepadanya. Setelah mereka beranjak, Ummu Abdullah berkata, “Orang 
Syam ini masuk, lalu para penghuni rumah pun kaget, namun engkau 
tidak beranjak kepada mereka.” -atau sebagaimana yang dikatakannya- 
Ia pun berkata, “Aku tidak menyadari'.” Mu'tamir berkata, “Dan telah 
sampai kepadaku, bahwa Muslim mengatakan kepada keluarganya, 'Bila 
kalian mempunyai keperluan, maka berbicaralah ketika aku sedang 
shalat.” 


Bab JB U x at Sera ab -Ytra 
t ons Tea 2 (aan Ha ". (3 ad 


801 


Hilyatul Auliya' 


Ojap AS 4 Y Is Lai Fa 


2439. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad Ibnu Abu As-Sari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Kahmas 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Yasar, dari 
ayahnya, ia berkata, “Aku tidak pernah melihatnya shalat kecuali aku 
mengiranya sedang sakit.” 


- 4 0 ten An 


Ca Gi in 03 Lab ob —Y 44. 


. 8 . ...9 & o- na, 
Sa Pee “JG (ha wu AI 3 W— JG 
To : o - an . Lo 
(ye alas aan G “JG Bah 
: EA ya £ o £ 34 : 3 Pd 
3 JS Il ala Jai paga sega os Ki 

o Da - LI. 9 
2440. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Harun bin Ma'ruf menceritakan kepadaku, ia berkata, Dhamrah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Syaudzab, ia berkata, “Muslim bin 


Kara £ 


Yasar biasa mengatakan kepada keluarganya apabila ia memasuki 


802 











Hilyatul Auliya" 





shalatnya di rumahnya, “Silakan kalian berbicara, karena aku tidak 
mendengar pembicaraan kalian'.” 


Ja aa See Na Ta —Yg3h 


“ 


- 
9 


Tea Lo 20 Ta AA ana 
Ta 5 “13 Fa 40 “ip ai 36 o AN Ia | Fa 


4 Je Las 
2441. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: ...?7 menceritakan kepada kami, 


Aun bin Musa, ia berkata, “Ada dinding masjid yang roboh, sementara 
Muslim bin Yasar sedang shalat, namun ia tidak mengetahuinya.” 


Eh MB jp Hi 
SIB II MA EA TB tapa Ep birtabl 1 


? 
3 PTP, 


CPO yawa PI "JW Aa Be Aw az 





9 Di sini ada yang tidak disebutkan dalam cetakannya. 


803 


Hilyatul Auliya' 
. SAI 90 no 1 & oE- P C 5 ' & 
(2 tagika jug ab lea cal, Le :JB Ot— 
' 83. 


“ Pan B8. Fu 2. ig ng 
K5 LANGI Adg cal gb Yg Rinis Ib3 MNLp 
Pa g- Sa “8 na Ke an 3 Pd 
Bh dong Goadl Jai HB Jeena Gp 
-.0 - Lp 3 
(II C3 2DLI 3 demam! 


2442. Ahmad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ahmad bin Yahya bin Nashr Al Ghassal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak bin 
Fadhalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Maimun bin Hayyan 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku tidak pernah melihat Muslim 
bin Yasar menoleh di dalam shalatnya, baik itu shalat yang ringan 
maupun yang panjang. Sungguh salah satu sudut masjid pernah roboh, 
maka orang-orang di pasar pun tekejut, sementara ia sedang di masjid, 


namun ia tidak menoleh.” 


GL. Lo L o- AD 


J6 ala KA Bang AAU al 
See 


804 





Hilyatul Auliya' 





z “ “ 


AS GA dB AE HI NG KA db 
aah DP IL oi pe oi Maa 5 
CI IA JAS NI Ai Hi plus 05 sJU 
Ia SB 

| Te AG 


2443. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
. kami, ia berkata: Ahmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada kami. 
Dan Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Zaid bin Al Hubab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Hamid bin Abdullah bin 
Muslim bin Yasar mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, 
“Adalah Muslim bin Yasar apabila ia masuk rumah, maka para 
penghuni rumahnya diam sehingga tidak terdengar percakapan mereka, 
dan apabila ia shalat, barulah mereka berbicara dan bersuara keras.” 


3 Kaban Hah NA OA yap 
J 


805 





Hilyatul Auliya' 


Pa 


o £ - ain : Pd st 2 “2 P3 
8 ayal 0 Olaalu Ba 1JB cOliS Vide 


On BLU 3 ela US JB CA OVS 

: au 2g » Pn ne 

ie op ME an yah 

2444. Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Hatim 

menceritakan kepada kami, ia berkata: kakekku Muhammad bin 

Ubaidullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan 

kepada kami dari Ghailan bin Jarir, ia berkata, “Adalah Muslim bin 

'Yasar apabila terlihat sedang shalat, maka seakan-akan ia adalah 
pakaian yang teronggok.” 


KAL JB ML KN GAS -Yato 


x 
- £ 210 V &0o- 
s 


3 £ Hn - C 3 0- 0... 

Gaya gd Via NN NN Pi MEN Una 
9 o - s - £ o Kn ig Yaa 8 Pan 
Ka o', TA MEN Na Aa Na Teo K3 Eun 
2XCO OS IP yag op laa OS Jb 
2 ne 3 : 1-3 

IN AS 

2445. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Musa Al Anazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 


806 





Hilyatul Auliya 





Abu “Adi menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata, “Adalah 
Muslim bin Yasar, apabila ia sedang tidak di dalam shalat, maka seakan- 
akan ia sedang di dalam shalat.” 


0 ..o y 3 o- 


ak gi KN MR Kana —Y 121 


. 


3 yap AN et ir (Bh 9 san 


N 


IG BN 5 OM AS Gak JB sejam 
sea PN NAN NA 


# 
“ “ 


Na aa at ate EM Ae Ea alba 


Kena “ 


AY 


£ 
N 


£ - 4 
- » 01 0 Le Td Kis AP .. (Ya 0. Xe sn 
BAM pa ip ana HA bale Oggay Aaja 
“ Pe s.. 
Pra 


2446. Abdullah bin Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah 


bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, “Sufyan mengatakan dari 
seorang lelaki mengenai Muslim bin Yasar: Bahwa ia bersujud lalu gigi 


“ 


depannya jatuh, kemudian Abu 'Iyas masuk, lalu ia pun menghiburnya 
dan meringankannya, sementara Muslim menyebutkan tentang 
pengagungan Allah &.” 


807 


Hilyatul Auliya" 


£ 
Karuan - 40 LA. 9 


JG jin Cr 1ve Te AN GEY 


Jo Ao , LD Ie H3 2 dl 3 
- 


Sak oa Tia -JG (ho AS 
s dj 3) e JS gr in Ga “JG 
“JS Pa S 2s Ju 5 9 £- 


at 


- 5 AN ” ng Kan - tak Bg 


- 
Pa 


Jagaas 


2447. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin 
Ma'ruf menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah menceritakan 
kepada kami dari Khalid bin Abu Yazid, dari Mu'awiyah bin @urrah, ia 
berkata, “Aku masuk ke tempat Muslim, lalu ia berkata, “Engkau masuk 
ke tempatku ketika aku mengubur sebagian tubuhku'.” Mu'awiyah 
berkata, “Ia biasa memanjangkan sujud sebagaimana yang aku lihat.” Ia 
juga berkata, “Pernah menetes darah dari dua gigi depannya lalu 

tanggal, lalu ia pun mengubur keduanya.” 


808 





Hilyatul Auliya 





0.0 4 Tg o£ 4 Ha - . 
Pena “Id LM 3G 
TAG ba da ya 15 MG Jap 
- AT 2G - ag - Pan 
y BA 1 J8, Reny AN 3 et Y, coa eU 
1 -.. a S0. K3 3 - LA Go 
“hang Y JB Sp Je dea 
2448. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, :ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Mu'adz bin Mu'adza 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aun menceritakan kepada kami, 
ia berkata, “Aku melihat Muslim bin Yasar shalat seakan-akan ia adalah 
pasak, ia tidak pernah condong ke depan dan tidak perah pula ke 
“belakang, dan pakaiannya pun tidak bergerak. Dan Mu'adz pemah 
mengatakan, 'Ia tidak pernah bersandar pada orang lain." Atau ia 
mengatakan: tidak bertopang.” 


809 


Hilyatul Auliya 


“ 
4 AB 


Jasa v am ya Ke USAI Laga 
Oi bima AI ae da KG IL Ju 
GE TANI 


Tag Nala Ca "db & SA "JB cl 


21 PP Id 


0 or £ pd 4 GP “ ad 
KA IAI (Aa ton gam dia yag Derlu 
BI Hd 3 MEN 3 AG Ph 


2449. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Musa Al Anazi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Hamid 
bin Abdullah bin Muslim bin Yasar menceritakan kepada kami, ia : 
berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, “Aku melihat 
Muslim sedang bersujud, dan di dalam sujudnya itu ia mengucapkan: “Ya 
Allah, bilakah aku berjumpa dengan-Mu dalam keadaan Engkau ridha 
kepadaku?" lalu ia berdoa, kemudian ia mengucapkan: Ya Allah, bilakah 
aku berjumpa dengan-Mu dalam keadaan Engkau ridha kepadaku?” | 


PS IE an HK Ela to, 


9 - 


- & P - N 
KIS JB AB ah op OLS KAS JB AI XS 


810 





Hilyatul Auliya 

Op eka Edo ae 5 oli JA Pi 
33 AE YEN 3 Jas aa Hg 
Sy PB UYA YP 


2450. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ubaidullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban bin Abu 
Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal menceritakan 
kepada kami, ia berkata: @atadah menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Muslim bin Yasar berkata, “Beramallah seperti amalan orang 
yang meyakini bahwa ia tidak dapat diselamatkan kecuali oleh amalnya, 
dan bertawakkallah seperti tawakkalnya orang yang meyakini bahwa ia 
tidak akan terkena apa pun kecuali apa yang telah Allah & tetapkan 
baginya.” 


Keren . 


—YtO1 


» aa | (Gi J6 Gema 3 6 Tnere 


-JU Ki ee al 2 Gas :J6 “eabl 


AR Ka gi ah 3 apn ap Oa tara 
Hp ap ig SE Ab Eh “JG 


811 


Hilyatul Auliya ' 





Se pp Aan US Cg Ud 


Ip 5 CU A3 Usb Ie 
20. Le GO TA BAA Aro - £ o 
MA Ca Lgsay J3 yg d cp Sal 
2451. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah 
bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari seorang lelaki, dari Muslim bin Yasar, 
bahwa ia berkata, “Barangsiapa mengharapkan sesuatu maka akan 
mengupayakannya, dan barangsiapa takut sesuatu maka ia lari darinya. 
Aku tidak tahu seberapa kadar harapan seseorang yang ditampakkan 
kepadanya suatu petaka lalu ia tidak bersabar atasnya untuk apa yang 
diharapkannya, dan #ku tidak tahu seberapa kadar takut seseorang yang 
ditampakkan kepadanya syahwat lalu ia tidak meninggalkannya karena 
apa yang ditakutinya.” 


aa - 4 10 3-0 £ in 2 g TAN N, 
SIB Cegnga og KAI Ud 1JU Cile 
LOR BAL 5S taka Op dental GAS 


812 


Haa 


Hilyatul Auliya” 





A02 


2452. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Musa menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Affan dan Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari 
Muslim bin Yasar, ia berkata, “Aku tidak tahu seberapa kadar iman 
seorang hamba yang tidak meninggalkan sesuatu yang dibenci 
Allah &.” | 


Kara o- X0 A.A. 0 


JG uji HL € Knee —Y Lor 


Jo. Ao 


(Baya Da Hara -JG ng al IX 


pr cUag en Kari Jl: Na ae Ea "JG 
Mah pi da Ie ls 1G G3 2 ja 


2 
oA- 


Ai AN Fo 5S ap Ula 
Aja ip Ep AU SJ Aa UE, 


(ad 


2 Lg H3 Ab 5G Tapa da 


813 


— Hilyatul Auliya” 


o 


Sen Ga ia Senh ae ap 
Hola J0. PI UI Ipad do 2 PN 
SY, gai adi 


s 
. 


2453. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin 
Ma'ruf menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah menceritakan 
kepada kami dari Khalid Abu Yazid, dari Mu'awiyah bin Gurrah, ia 
berkata, “Aku masuk ke tempat Muslim bin Yasar, lalu aku berkata, 
“Aku tidak memiliki amal besar, hanya saja mengharapkan Allah dan 
aku takut kepada-Nya.” Ia berkata, “Maa syaa 'allaah. Barangsiapa takut 
kepada sesuatu maka ia akan mewaspadainya. Dan barangsiapa 
mengharap sesuatu maka ia akan mengupayakannya. Aku tidak tahu 
seberapa kadar takut seorang hamba ketika ditampakkan syahwat 
kepadanya lalu ia tidak meninggalkannya untuk apa yang -ditakutinya, 
atau ia diuji dengan suatu petaka lalu tidak bersabar atasnya untuk apa 
yang diharapkannya'.” Mu'awiyah berkata, “Bila aku telah mensucikan 
diriku, maka aku tidak tahu.” 


Kebaya NBA 1S Ja oi ME XS 
JB JB OP oo UAP dl LI GAS :Jb 


814 


DP Da Wi 


Hilyatul Auliya” 


L aleu Oa ca un “et | #eama 


Is 0 et 


Oku Lag 





2454. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 


. berkata: Abu Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu 


“Adi menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata, “Muslim 
berkata, “Apabila engkau menceritakan dari Allah, maka berhentilah, 
lalu ketahuilah apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya'.” 


Sl "JG IL er gp Te —Y400 
& o- 


“JG ea AN NG 


# 


Ja. 4 o ane 


“ 


AN JE de AI 3 PN ii 
Ijo tni Ol gi Gaal YG aji) 4 
AB ya gi Bb aa de 
BIA pke SA IS 
2 aa pa pk 


2455. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 


NX 


815 


Hilyatul Auliya'" 





Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah 
menceritakan kepada kami dari Ali bin Jabalah, ia berkata, “Ibnu Abu 
Idris “Aidzullah mengatakan kepada ayahnya, “Wahai ayahku, apa yang 
menakjubkanmu dari lamanya diam Abu Abdullah -yakni Muslim bin 
Yasar-?" Maka ia pun berkata, “Wahai anakku, berbicara dengan 
kebenaran adalah lebih baik daripada mendiamkannya.' Lalu Muslim 
berkata, "Diam dari kebathilan adalah lebih baik daripada 
.membicarakannya .” 


“ 


N 


IE Aa ai KA AR OA tt 


a 5 “£ bai OA Lo 1 Pap 


Oe Aa 26 Ne tea Kara 


- 


JG ae Ta ea sa TA 2 2 Be er te ng 


2456. Umar bin Muhammad bin Hatim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: kakekku Muhammad bin Ubaidullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit 


816 


| 
' 
| 
| 
! 
! 
| 
| 





Hilyatul Auliya” 





menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Yasar berkata, 
“Tidak ada sesuatu pun dari amalku kecuali aku khawatir telah dirasuki 


— sesuatu yang merusaknya atasku, yaitu bukan kecintaan karena Allah &, 


karena sesungguhnya aku tidak mendapati diriku kecuali mencintai 
karena Allah.” 


na aa 4 0 cek 


BL 9 OI Op Kebun Har —N£0V 


“ 


Kara 


JG aan pa PN Kat 5 “JG HS 


Z0 


3S 23 Soe KAS :JE na PS 
B Ip nh JB Oh oi da 
Sip ai PEP 

IP 


2457. Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim mengabarkan kepada 
kami di dalam kitabnya, ia berkata, Muhammad bin Ayyub menceritakan 


“kepada kami, ia berkata: Amr bin Marzug menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Imran menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Muslim 
bin Yasar, ia berkata, “Aku mengalami sakit yang kuderita, maka dalam 
amalku tidak ada sesuatu amalan pun yang lebih kuat di dalam diriku 
daripada orang-orang yang aku mencintai mereka karena Allah 8.” 


817 


Hilyatul Auliya' 
"JB (koes "5 al AS Wb —Y$L0A 


o- Lo 3G. A& 


Ba :JB Be Menag bae 
A PB, 


2 - # - 1g 
Ian F5 & 001 or 261 2 o# g 
BS Oh J3 UI OS Ol Gatel 


2458. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abdullah bin Rustah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah 
bin Muslim bin Yasar menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia 
berkata, “Tidaklah pantas seorang teman karib menjadi pelaknat. Jika 
aku melaknat sesuatu maka aku tidak membiarkannya di rumahku.” 


Tara -JU SU 1 AA J— —Y 404 


P4 
3 & 0 


“ 


Tw Pu : JG 245 t Es -JG Ka 


818 





Hilyatul Auliya 


2G OS bl ol JA gi giaa gi MA LP 
Jet ol eU ii IE) kn 3 KENARI) 


- Pen 
- - 
(Sea «& P3 
SA Pala 


2459. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Musa Al Anazi menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu 
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Yasar, “Bahwa ayahnya tidak 
suka menyentuh kemaluannya dengan tangannya, dan ia mengatakan, 
'Sungguh aku berharap akan menerima kitab (catatan amal)ku dengan 
tangan kananku'.” 


Kara o- K0 £- 0 


“JG Ujian Sea 
Ke A5 Es Sa IA da XS 


“ 


Cp Haa S3, " kan! Ke 16 Keke “JG 
Lu g » TEA (na SS : JG, «jug 


9 - z3 - 


ab Ia RA da dee 4 Ar 
BG Ws Ir ana SS ka Pa 


Ten — $$" 


SN 





Hilyatul Auliya — 
3. Ae ga OTT - 9 Ban Matan ee ta LE ana 
SAI Al UC Kalb Gil lb ND add JUS 


A £ - 
Ba Ao 


BA .. 
SA si Bon JM JB drg) Oa 


a08 Pkn BO Dn De aa Te .. ac 8.» - £ 
Cat Sd rd DI UE EP Lab Sita TP 
| Ta 


2460. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Kuraib 
Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin 

Ayyasy menceritakan kepada kami, dan ia menyebutkan Muslim bin 
Yasar, dan ia berkata, Al “Udzri menceritakan kepadaku darinya, ia 
berkata, “Muslim pergi haji, maka demi Allah, ia sedang duduk di 
penginapannya (yakni tendanya) sambil mengadoni sesuatu, yakni 
makanannya, tiba-tiba seorang wanita datang lalu mengatakan sesuatu 
kepadanya, maka Muslim pun memberikan sesuatu kepada wanita 
tersebut, namun wanita itu mengatakan, “Bukan ini yang aku minta, tapi 
aku meminta apa yang biasa diminta seorang wanita dari suaminya. 
Maka ia pun melemparkan semua yang di tangannya, kemudian keluar 
dengan cepat. Setelah keluar ia berkata, “Wahai Rabbku, bukan untuk 
ini aku datang ke sini'.” 


KA IE Mn Kd EASY U 
Ca 1JE al BIL IE KA HA XS 


820 





Hilyatul Auliya" 


Petra “ 
on R0 A4 


Ala up aa sa WAS :JB 5 ya a An 


XL 


- LX OK 0 ng 
Pr PA Gua Sak - 
2461. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim bin Al Gasim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mubarak bin Fadhalah 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Yasar, dari 
ayahnya, ia berkata, “Jika engkau mengenakan suatu pakaian lalu 
engkau mengira bahwa dengan pakaian itu engkau merasa lebih utama 
daripada mengenakan yang lainnya, maka sangat buruklah pakaian itu 
bagimu.” 


jin | u Kaban u Fa CAN Ten ENAK HIU 

2335 AG SI AS eta uu 
0-2 o Pan ne E 8. MG 

2 ap 8 dp 


821 


Hilyatul Auliya —————— 
BA Gi yA Ii 3 3 2 
Baal PAI K3 Pa 

FI SI 2JU Le B3 3 BA dis 

ah Ga HS Dag 2 ji 

MI - aga PAI 


2462. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
'kami, ia berkata: Abu Yahya Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Shubaih, ia 
berkata, “Mak-hul berkata, “Aku melihat salah seorang pemimpin kalian, 
wahai warga Bashrah, ia masuk Ka'bah lalu shalat dua raka'at di antara 
dua tiang depan. Ia sujud lalu menangis hingga membasahi marmer, lalu 
aku mendengarnya berkata, “Ampunilah dosa-dosaku yang telah 
dilakukan oleh tanganku.” Ternyata ia adalah Muslim bin Yasar. Lalu 
mereka memandang, bahwa ia teringat pemandangan itu yang 
disaksikannya pada hari Dir Al Jamajim.” 


822 





Hilyatul Auliya” 





NA A Kap SP - JB 
Y DE aU os :JE Mer Haa 0 Ai 


Ya ai IPB LV Ja 
Pen AU Li 


2463. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
— berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia . 
berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, ia berkata: Aun bin Musa 
Al-Laitsi Abu Rauh menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Muslim bin Yasar, ia berkata, “Ayahku memiliki seorang budak yang 
tidak shalat, namun ayahku tidak memukulnya, maka aku berkata, 
"Mengapa engkau tidak melarangnya?' Ia berkata, “Aku tidak tahu apa 
yang akan aku lakukan terhadapnya, sungguh ia telah mengalahkanku'.” 


N 


(Pi 0 8 X0 3G. A In 


« JP PL Isep Kod— —Y£UL 
NG (Aa "JB AN A0 2 o- 4 IN rr JG 


Be RL 0 Oo. S0 & 


Aap ai IA 


NN ara 


- 2. X0 Ao AA 


ag “Iii Ne o “JG (ag ui 


823 


Hilyatul Auliya' 
Aa 0 ge 21 o- Di P3 Sen “ 
| i : i Ta 
“ 


2464. Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Husain bin Al Kumait menceritakan kepadaku, ia 
berkata, Mu'alla bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Wasi', ia berkata, “Muslim bin Yasar pernah mengatakan, “Hendaklah 
kalian menjauhi riya, karena sesungguhnya itu adalah saat bodohnya 


, ” 


seorang alim, dan dengan itu syetan mengintai ketergelincirannya . 


HH jad AN Et rena 


- 
Pan Ko AD. 3 


CE 2 ISA SAS JB Goyah Gp Kaban 


- AB Abe Maa eng GP £ 0.3 0 
La Hola 01 eka JB JB Raka Ai eSP 
8 Liga N On ik aa o - In c9 Pe 

an AN aa, 2 gleedi Jis O 93 WE II SAM 
2465. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al 

Hasan bin Aban menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin 
“Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Idris 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Al Hawari 
menceritakan kepada kami dari Umar bin Abu Salamah, ia berkata, 


824 





mai — aan nana “Hug Auliya" 


“Muslim bin Yasar berkata, “Tidaklah orang-orang yang merasakan 
kelezatan itu merasakan kelezatan yang semisal dengan seseorang 
menyendiri bermunajat kepada Allah &.” 


0 GBLA Lo La 0 - 


JG Gale ot dasar Gp JAS Kikan SU 


. 


Dalan Ia LEAN KE USA Gi GAS 
LE Wina ENI JB Al Aj SAS Ha AN 
13 js ae Sy SIA PP aa JG Ga up lama , 

AI 


2466. Umar bin Muhammad bin Hatim menceritakan kepada 
kami, ia berkata: kakekku Muhammad bin Ubaidullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit 
menceritakan kepada kami dari Muslim bin Yasar, ia berkata, “Apabila 
seseorang dari mereka sembuh, maka dikatakan: Selamat dengan 
mendapat kesucian.” 


. 


A0 X0” Kan 


LB Ga gi mh Hi Ip Am —Y LV 
V9 3 Haa JG Cb US Di ISA GAS 


825 


Hilyatul Auliya' 


o NX s? 016 BP aa TN: - -0 o 
KB CA AN NE An mala oh 


PE Ia Ad Ih ap H1 IL Ju 
Sa eh gg KAM SAY 
WS IE or wa 33 la Ga 
MSG 3 dbtaa Clae IV, Val ii 
CI ih OK IE KA NI 


A 2... 25 - HA Na Bada 1 
Us Iapg sai PU Les) am 

3 ag si 8. 4 | PAP Pa - @ 
K3 yag Ta Sab BIL OS JB ceolasll 


2, - ani 2, - 0. KA 2 ore “02 a 4 20, ee 
- - - - 
Ly ya sh B5 2-3 Sada dala CN Hg 9 
“ ? N 
“ Pan (-J “ ag 


9 3 PAN -1 Ga Rana ke, G1 
Ba en oa aula 


2467. Fahd bin Ibrahim bin Fahd menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Zakariya Al Ghalabi menceritakan kepada . 
kami, ia berkata: Walladah binti Ibrahim Al Azdiyyah menceritakan 
kepadaku, ia berkata, ibuku menceritakan kepadaku, ia berkata, Malik 
bin Dinar berkata, “Aku bermimpi melihat Muslim bin Yasar di dalam 


826 





Hilyatul Auliya' 


tidurku setahun setelah kematiannya. Lalu aku memberi salam 
kepadanya namun ia tidak menjawab salam. Maka aku bertanya, 
“Mengapa engkau tidak menjawab salamku?" Ia berkata, “Aku sudah 
mati, bagaimana aku menjawab salam?” Aku berkata, "Apa yang engkau 
temui pada hari kematian?” Ia berkata, “Sungguh aku temukan huru- 
hara dan gempa besar nan hebat.' Aku berkata, “Lalu apa yang terjadi 
setelah itu?" Ia berkata, “Apa yang engkau lihat termasuk yang mulia, 
maka ia menerima dari kita kebaikan dan memaafkan kesalahan- 
kesalahan kita, serta menjaminkan kelangsungan kita”.” Ia berkata, 
“Malik menceritakan ini sambil menangis hingga tersedu-sedu, kemudian 
pingsan. Lalu setelah itu ia sakit selama beberapa hari, kemudian ia 
meninggal dalam sakitnya itu. Maka kami memandang bahwa hatinya 


telah pecah.” 


Kara JB Uh - 1.2 Pa en Kara — YA 


10 A- o N Ku Mai 


ea Oo - Pan -JU (Lk 
JB Ola of Kab Di mall BAL Yu 
Ong Gp pln gp AI ee Na Rea ATA aa 
Jang Gi pebaa A atoato 2JB ha Aa wi Gl 


Pd —- - 


Bh Ab AR Jus 


827 


Hilyatul Auliya 

Ap gak Yu EL 15 Sae aa 2 
ta PM GI Ia 5g AA “ al 
YG Pa 3 Aa caitits 2 Ta san 





TA akn SEA Neta Na 
P9 3 dy aa au -E dy pa Pp aa 


- 


apn Agen dag “Ijin aib 


Dag bs aa Ds Sa 
Sa Ap yan 


2468. Ahmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin 
Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibrahim bin Habib bin Asy- 
Syahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Hamid bin 
Abdullah bin Muslim bin Yasar mengatakan dari Ishag bin Suwaid, ia 
berkata, “Aku menyertai Muslim bin Yasar pada tahun pergi ke Mekkah, 
namun aku tidak pernah mendengarnya mengatakan satu kalimat pun, 


CF 


hingga ketika kami sampai di Dzat “Irg, ia berkata, kemudian 
menceritakan kepada kami, ia berkata: “Telah sampai kepadaku, bahwa 
seorang hamba didatangkan pada hari kiamat, lalu diberdirikan di 
hadapan Allah 4, lalu Allah berfirman, “Lihatlah pada kebaikan- 


kebaikannya.” Maka dilihatlah kebaikan- kebaikannya, namun tidak 


828 











Hilyatul Auliya 


ditemukan memiliki kebaikan. Lalu Allah berfirman, “Lihatlah pada 
keburukan-keburukannya.” Lalu ditemukan keburukan yang banyak, 
maka diperintahkan agar dibawa ke neraka. Lalu ia pun dibawa, lalu ia 
menoleh, maka Allah berfirman, “Kembalikan dia. Kepada apa engkau 
menoleh? Ia berkata, “Wahai Tuhanku, bukan ini dugaanku -atau: 
harapanku- pada-Mu.' -Ibrahim ragu- Maka Allah berfirman, “Engkau 
benar.” Lalu diperintahkan dibawa ke surga'.” 


- 


damai 3 Oa spp Ad Bab —yena 
Pa nu aj das -Ju aa 
hadi X5 15 Oki Ci 16 Nata A3 
Toba ea al PGA 
US 23 He MI SAI as :JL 


bp AN) aan Z3 d jin 5 a 203 Gabah sa 


19 ads LG le ata gran ie ul 
tah SI lh Tapa Lg ip 


J0 - 4 2... 


SEL TAP "AN WS Tip rang 


829 


Hilyatul Auliya' 





(422593 La Sab And VAN 


Sela OI aa KE of On) Ws 1 Jl 
Ai 3 HE LA IE A3 J3 
oa S3 aah EL al Jl AP 
ak abenla ampat 
SAN hatas U IS Sata 
3 35 aU Bp ea ja 
Sons Sg aa 2S, A Rea S3 Wale Bg Te 
“5 1s B3 san GAN bala si 
2 3 1 sana 1, AA Ts -, £ 0. 2 Pn 
A8 139 VE S3 eh Us 3 
yna Pep AA” 

0. ET Tama Benua ai 


£ 


“is Tn - 3 AA 


2 ln & Sg p Idi JH Th 


830 





Hilyatul Auliya" 
Yg Ip 5 Eat MAY ES ar, 
Yg Ce YP Lp SIN JUN Jp 
do SY ol Saad Yep YES 
OS lih BUY TA LE nh Ne 
Sa Ep BO he 
TA IG Ip ah sa al 
DUA GI SN dngn 
Ta ale se LA, MN £ ebi 33 
IE dna OR ab jha aa ta 
Ja SE da AN Lo AS aa Di 
Wage Io Ia us II 


ls AP db dj ai AR 


“ 
Pa 
s 

- 


831 


HilyatulAlya  —— 


2469. Abu Amr Utsman bin Muhammad Al Utsmani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mukram menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Manshur bin Abu Muzahim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Utsman bin Abdul Hamid bin Lahig Al Bashri 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Muslim bin Yasar, bahwa 
ia berkata, “Aku datang ke Bahrain dan Yamamah untuk berdagang, 
lalu aku mendapat orang-orang berdatangan menghampiri suatu tempat 
tinggal, maka aku pun menuju ke tempat itu. Ternyata di sana ada 
seorang wanita tengah duduk di tempat shalatnya, ia mengenakan 
pakaian tebal, dan ia tampak murung dan sedih, serta sedikit bicara. 
Dan semua yang aku lihat adalah anaknya, pelayannya dan budaknya. 
Sementara orang-orang sibuk dengan jual beli dan perdagangan, lalu 
'aku pun menyelesaikan keperluanku, kemudian aku mendatanginya lalu 
memberi salam kepadanya, lalu ia berkata, “Keperluan kami kepadamu 
adalah engkau mendatangi kami bila engkau datang kepada kami 
dengan membawakan keperluan, lalu singgah di tempat kami.” Lalu aku 
pun beranjak, lalu 'aku tinggal sebentar kemudian aku menuju ke 
negerinya untuk suatu keperluan. Ketika aku sampai di sana, aku tidak : 
melihat apa pun di belakang tempat tinggalnya yang sebelumnya aku 
melihatnya, maka aku pun mendatangi rumahnya, namun aku tidak 
melihat seorang pun, maka aku menghampiri pintu dan meminta 
dibukakan. Tiba-tiba aku mendengar tertawanya seorang wanita dan 
perkataannya, lalu pintu pun dibukakan untukku, lalu aku masuk, maka 
aku dapati ia tengah duduk di rumah, ia mengenakan pakaian bagus lagi 
tipis. Tiba-tiba terdengar lagi perkataannya dan tawanya, namun wanita 
itu tidak ada sesuatu pun bersamanya di rumahnya, maka aku pun 
mengingkari itu dan berkata, “Sungguh engkau berada di dua kondisi 
yang mengherankan. Kondisimu ketika kedatanganku yang pertama, 
dan kondisimu yang ini." Ia berkata, “Engkau tidak perlu merasa heran, 


832 


Hilyatul Auliya 





yang pernah engkau lihat dari kondisiku yang pertama, bahwa aku 
sebagaimana yang engkau lihat dalam kebaikan dan kelapangan. Tidak 
tertimpa musibah dengan kematian anak, atau pelayan, atau harta atau 
pun barang-barang dagangan, kecuali aku pasrah. Dan aku tidak pernah 
berniaga apa pun kecuali aku memperoleh keuntungan di dalamnya. 
Lalu aku merasa khawatir bahwa aku tidak memiliki kebaikan di sisi 
Allah, maka aku pun bersedih karena itu.' Selanjutnya ia berkata, “Lalu 
— bilamana aku memiliki kebaikan disisi Allah, tentu Allah akan mengujiku, 
lalu musibah datang berurutan kepadaku, yaitu pada anakku yang 
pernah engkau lihat, pelayanku, dan hartaku, dan tidak ada sedikit pun 
yang tersisa dari itu, maka aku berharap bahwa Allah telah memutar 
kebaikan padaku, lalu mengujiku dan mengingatkanku, maka karena 
itulah aku gembira, dan jiwaku merasa tenang.' Kemudian aku kembali, 
lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Umar, maka aku pun 
memberitahukan kepadanya tentang berita wanita tersebut, maka ia 
berkata, “Semoga Allah merahmati wanita itu. tidak ada yang luput 
darinya dari apa yang dialami oleh Ayyub sang Nabi & kecuali sedikit. 
Akan tetapi barangku ini rusak —atau kalimat serupa itu-, maka aku pun 
pergi untuk membetulkannya, lalu itu dibetulkan tapi tidak seperti yang 
aku inginkan, lalu ia pun memberitahuku tentang itu'.” 

Di antara hadits-haditsnya yang musnad. 

la pemah berjumpa dengan sejumlah sahabat dan meriwayatkan 
dari mereka baik secara mursal maupun muttashil. Sejumlah tabi'in 
meriwayatkan darinya, yaitu Abu @ilabah, Muhammad bin Sirin dan 
@atadah. 


833 


Hilyatul Tana 


An YG SG SG Gis —Ytv: 





1 Hn ena do Aa Ind HI 
33 HPN Ina GX 45 : JG iba 


DAS 18 MU 3 Meng NG 


IE P3 NS gi Pb hp WE yi 


0 40 


Tee Na Oa :JE His 
Pe Gs BU dd, 
AW YA 


| 2470. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
“berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Wahhab bin Atha" menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Abu “Arubah menceritakan kepada kami dari 
@atadah, dari Muslim bin Yasar, dari Humran bin Aban, dari Utsman 
bin Affan, dari Umar bin Khaththab #&, ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, 'Sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang 


834 








Hilyatul Auliya 


tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan sungguh-sungguh 
kecuali ia diharamkan atas neraka (yaitu kalimat): Laa ilaaha illallalah.”?8 

Diriwayatkan juga oleh Yazid bin Zurai' dari Sa'id secara 
panjang lebar. Di dalamnya ia menyebutkan perkataan dari pertemuan 
Abu Bakar dan Utsman, serta salamnya kepadanya namun ia tidak 
menjawab salamnya, karena ia sedang berbicara kepada dirinya dan 
memfokuskan perhatian kepada kalimat munajatnya. Ini hadits valid lagi 
shahih, diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahih-nya dari hadits 
Syu'bah, Bisyr bin Al Mufadhdhal dan Ibnu Ulayyah dari Khalid Al 
Hadzdza”, dari Al Walid bin Muslim, dari Humran. 


SIG Oam II jab id BA —YevA 


3G. Kn. Yng 3 yi LX Pe A9 - 
D Saus Cal "JG (Ola ag Kr) Jd 


25 An BIS NG MI 3 PEG II 

u La KB 3S Pa CAS :J6 Si 

ang 639 OLES Eun JB Opah US Lag 

2 5 Pa 
Bu Pd 


EA Fa) GREEN, GARA AS Jas 


8 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (1/63): Al Hakim (1/72) dan Ibnu Hibban 
- (1-Mawarid). Dishahihkan oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 


835 





Hilyatul Auliya' 


Dero - Ha pi sa (ang UE 283 
Kau AB SEC PPN JUS 
Senpi KAA JG Kesal el 6 
Gan E5 DK Kia gala C3 dag ale 


In da3 In ai ana Ep 

Kla Kalu “ab itu ale 
Apar JB SA Jo Para ea 
Ge abs IS ES JK Mei 


2. 


PN p gam an Dis KA Fat BE Hery 
IS ai ab (SIS 


2471. Abu Amr bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Al Minhal dan Ayyasy bin Al Walid menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari @atadah, dari 
Muslim bin Yasar, dari Humran, ia berkata, “Aku mendengar Utsman 
minta dibawakan air, lalu ia membasuh kedua tangannya, berkunur, 


836 . 











Hilyatul Auliya" 


ber-istinsyag (menghirup air dengan hidung dan mengeluarkannya 
kembali), dan membasuh wajahnya tiga kali, lengannya tiga kali, 
mengusap kepalanya, dan kedua kakinya, kemudian ia tertawa, lalu 
berkata, “Mengapa kalian tidak menanyakan kepadaku, apa yang 
membuatku tertawa? Kami berkata, “Apa yang membuatmu tertawa, 
wahai Amirul Mukminin? Ia berkata, “Yang membuat aku tertawa, 
karena Rasulullah #& meminta dibawakan air di tempat ini, lalu beliau 
berwudhu sebagaimana tadi aku berwudhu, kemudian beliau tertawa. 
Lalu Rasulullah & bersabda, 'Mengapa kalian tidak menanyakan 
kepadaku, apa yang membuatku tertawa', maka kami pun berkata, “Apa 
yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda 'Yang 
membuatku tertawa, bahwa seorang hamba itu, apabila ia membasuh 
wajahnya, maka Allah Ta'ala menggugurkan darinya segala kesalahan 
yang dilakukan oleh wajahnya, lalu apabila ia membasuh lengannya, 
maka demikian juga, dan bila mengusap kepalanya, maka demikian 
juga, dan apabila mensucikan kaki, maka demikian juga'.”?? 

Ini hadits shahih yang disepakati keshahihannya dari hadits 
Humran yang diriwayatkan darinya oleh banyak sekali orang. 
Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Basyir dari @atadah, dari Abu @ilabah, 
dari Muslim, dari Humran. | 


Bab JB LA 3 ORAL AS —Y LV 


| Cone Mo 26... 8 38 BI MR AS 
D OYB op Kaptay Sp apr ge 


. 


N 


9 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (1/58, 59). 


837 


Hilyatul Auliya 
SIB IE ASI 23 MEI 535 YG 2 


4 An Na 


Kya aya ara Ui San Bah 


233 an FS Sa 


2472. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Jarir Ash-Shuri dan Muhammad bin Harun bin 
Bakkar menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Al Abbas bin Al 
Walid Al Khaltal menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin: 
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Basyir 
menceritakan kepada kami dari @atadah, dari Abu @ilabah, dari Muslim 
bin Yasar, dari Humran, dari Utsman, lalu ia menyebutkan serupa itu. 

Sa'id bin Basyir meriwayatkannya sendirian dengan 
memasukkan Abu @ilabah di antara Gatadah dan Muslim bin Yasar. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh para pemuka tabi'in dari tabi'in, karena 
@atadah adalah seorang tabi'in, Muslim bin Yasar seorang tabi'in, dan 
Humran juga seorang tabi'in. 


BA Not ASA 21 dam MOS SAVI 


2 


u 5 en Haa -JB Pb BN aa Haa 


AN 


Kec 30 3 8. AG - 


3 Jp 3La— Lo - JG DX 


0 


md UP eh 


838 





Hilyatul Auliya 
SI HA aa SARA IS IU AB al 
Aa 4 d ah SI SESI pi et ag 


oz- P3 


TN TANYA PENCAPAIAN 1 MANA TA 


KAL sat AA, WA ERA 
ae S - 4 “ P3 Ro... ane 
SKS US Ueoias A3 aa S Tya & US : Jas 


” 2. 


dara 05 Kata AG as Ip G3 SG 
“JS Ar: 2 5 Or an Pena 3 Aa On 
Ka Sela AN bo il al Sa Pi 
Ab A9 Oh Sol Al AI & na 
YP (alat Hah, Ah IN, | sid Pr 
IE 5) ss as boa G3 2 Jia Ya Nag 2 
Hrga AL Ana Tiga 53 «. at aa 
AH Ls - J3 ana AE: pai Net Tya SI 


839 


Hilyatul Auliya" 


- ee - or A “5 ht A- 0 c Ze - 5 - ?£ 
- Ta 40 21... Tn »E- 0. o £ Si - £ 
alas Gala Urlirasn Uas OM colkoeo M3 Lagi 
p 7 3 3 : Es & 0 75 - 
Wp 18 ea SB rule ep Bl 
5 3 3 "g £.. aki si 


Pa 
8, X 


or sa “5 Yy - 0 2. Oo. - 8: 
ae Bl Ke Al Sya oya Ualnata Lag jae 


P4 Pn LM AU Era @ 


AG yaa oo :Jb 3 - Balaa (E) Oly eka 
IS IS HE SAY IL At, - 


2473. Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yusuf bin Ya'gub Al @adhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu 
@ilabah, ia berkata, “Aku sedang di Syam pada suatu halagah yang di 
dalamnya terdapat Muslim bin Yasar. Lalu datanglah Abu Al Asy'ats 
Ash-Ahan'ani, maka orang-orang pun melapang tempat untuknya, 
mereka berkata, “Abu Al Asy'ats, Abu Al Asy'ats.” Lalu aku berkata, 
“Wahai Abu Al Asy'ats, ceritakanlah kepada saudaramu haditsnya 
Ubadah bin Ash-Shamit.' Ia pun berkata, “Kami bersama Mu'awiyah 
dalam suatu peperangan, lalu kami memperoleh banyak harta rampasan 
perang. Di antaranya terdapat bejana perak. Lalu Mu'awiyah 
memerintah seorang lelaki untuk membelinya dari orang-orang pada 
pembagian mereka, lalu hal itu sampai kepada Ubadah, maka ia pun 
berdiri lalu berkata, “Sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah & melarang menjual emas dengan emas, perak dengan 


840 





ee Hilyatul Auliya" 


. perak, gandum dengan gandum, biji gandum dengan biji gandum, 
kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali dengan yang 
sejenis dan setara serta kontan. Barangsiapa yang menambahi atau 
meminta ditambahi, maka ia telah melakukan riba." 

Maka orang-orang pun mengembalikan apa yang telah mereka 
ambil. Lalu seorang lelaki pergi menemui Mu'awiyah dan 
menyampaikan hal tersebut, maka Mu'awiyah pun berdiri 
menyampaikan pidato, ia berkata, “Mengapa ada orang-orang yang 
menceritakan dari Rasulullah & hadits-hadits, padahal kami pernah 
menyertai beliau dan kami melihatnya, namun kami tidak mendengar itu 
dari beliau?" Maka berdirilah Ubadah bin Ash-Shamit, lalu ia mengulangi 
hadits itu, dan berkata, “Demi Allah, kami akan menceritakan apa yang 
kami dengar dari Rasulullah $&, walaupun Mu'awiyah merugi -atau ia 
mengatakan: walaupun Mu'awiyah tidak suka-. Demi Allah, aku tidak 
peduli bila aku tidak menyertainya di masa hidupku pada malam yang 
hitam?.”100 

Ini hadits shahih lagi valid, dikeluarkan oleh Muslim di dalam 
kitab Shahih-nya dari Al @awariri, dari Hammad bin Zaid. Diriwayatkan 
juga oleh Abdul Wahhab dan Wuhaib dari Ayyub, dari Muhammad bin 
Muslim, dari Muslim, dari “ubadah sendiri. Diriwayatkan juga oleh 
Hisyam bin Hassan dan Salamah bin “Algamah dari Muhammad bin 
Muslim bin Yasar dan seorang lelaki lainnya, dari Ubadah, tanpa 
menyebutkan Abu Al Asy'ats. Diriwayatkan juga oleh Shalih Abu Al 
Khalil dari Muslim seperti riwayat Ayyub dari Abu @ilabah, dari Abu Al 
Asy'ats. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Gatadah dari Muslim bin 
Yasar dari Abu Al Asy'ats. 


100 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang pengairah (1587/80). 


841 


Hilyatul Auliya 





AG Lo. 


Wa LI AS Ae GAS tt 


- 4 0 3g Hn -A , o- o Pa 
Hp BP Wil PRA 


P, - 


Oo 


Kl ad Ras JB SP 
TAAT AANG 


Pr baba de la OS 


Ie 


ay be sa: Led TU Bu An PI 


SA 


PA 


2474. Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada MO ia 
berkata: Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Gurrah bin Habib Al Ganawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Haitsam bin @ais Al Fayasyi menceritakan kepada kami dari Abdullah 
bin Muslim bin Yasar, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa 
Rasulullah & bersabda mengenai mengusap khuff, "Bagi musafir adalah 
selama tiga hari tiga malam, dan bagi yang mugim sehari semalam" 101 


Gharib dari hadits Muslim dan dari hadits ayahnya dan anaknya. 
Al Haitsam bin @ais, yaitu orang Bashrah, me-marfu-kannya sendirian. 





101 Diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang thaharah (276) 
menyerupai itu. 


842 


Hilyatul Auliya" 
(194-B). MU'AWIYAH BIN GURRAH 


Di antara mereka juga adalah yang banyak tertawa di siang hari 
dan banyak menangis di malam hari menjelang pagi, Abu Iyas 
Mu'awiyah bin Ourrah. 


NPRPA £ A8 


Pap Kera » Pee WM —Y£4Vo 


Ti sejkadi Ten aan Gate Uu 
Kara JG an 6 Kara JG : - 0. sg 3G 3 
Lau S2 40 AG. 4 Kn o & 
JG ud sa Koes dg RA ui Ca 


Pap CA IE Pp KN BIS 


As JB Ta u One ena “JG dp oi 
Uu “JG Te Ki Tya of EP IN 3 e 
AU ala Ja, AG Pa AS 

- - 3 - - 3 Te 
2475. Utsman bin Muhammad Al Utsmani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yunus Al “Ushfuri 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ma'mar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada 


843 


Hilyatl Alya —— 


kami, ia berkata: Hajjaj bin Al Aswad menceritakan kepada kami. Dan 
Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin 
Ali bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Bassam bin 
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj bin Al Aswad 
menceritakan kepada kami, bahwa Mu'awiyah bin @urrah berkata, 
“Siapa yang menunjukkanku kepada orang yang banyak menangis di 
malam hari dan banyak tertawa di siang hari?” | 


3 He Ab Id Ci hama 
Mp ms KAS JB Ta 5 Turan 
e: Jala Es 3 oh fb ya 
JB SP oi IA Kenak NE 


Lo 


Aka pa DA 5 3 aga SA 
3 o-, a P3 2 3 Pd ha Pd sa 
TON NN YAN PPA MN Lag ale 
PA “0 ag. or - 0 2 

SY aya de 

2476. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Torahim 

bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 


Ibnu Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Yaman 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ayyasy menceritakan 


844 


Hilyatul Auliya 


kepada kami dari Tamam bin Najih, dari Mu'awiyah bin Gurrah, ia 
berkata, “Aku hidup bersama tujuh puluh orang sahabat 
Muhammad $&, seandainya mereka sekarang keluar kepada kalian, 
mereka tidak akan mengenali sesuatu pun yang ada pada kalian 
sekarang selain adzan.” 


ra rd 
40 SL. o @- 


AA gi F5 EAST ASAS -YLVV 


Oma Caa- Kg Sa Sab Lapar JW 
Kendi 21 Sena an soluna “JG (all 


8 - 


33 La tnya £ gg | 


z 


- B, 0£- - -, 8. 0o£ 
| - “5 - Ai 3... 
2477. Ahmad bin Ja'far bin.Ma'bad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Yahya bin Mutharrif menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaddad bin 
Sa'id Abu Thalhah Ar-Rasibi menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Mu'awiyah bin @urrah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku 
pernah hidup bersama tiga puluh sahabat Nabi &, tidak seorang pun 


845 





Hilyatul Auliya' : 


dari mereka kecuali pernah menusuk atau ditusuk, menebas atau ditebas 
bersama Rasulullah &.” 


Ci JB Wu 23 KG pt Ga —Y EVA 


2 @- 2 gan“ BARU KAI Mu Kue 


t 


- 


PU 2, 


2 
Hi gan CAS JB ca pt GAS :JU cg 


G 


#“ 
"4 


- 0 2 - di 41 3. ,£5 2G. 1.8 

U sela Lao IL AS Ijah US all Ol aa uji 
20. IN PAN PEP TEA Te PA 31 6G. 

S3 JAN Ga Sah NA Jd Nb 3 


” 2978. Abu Bakar bin Malik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syaiban bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah 
bin Ourrah menceritakan kepada kami, “Bahwa ayahnya mengatakan 
kepada anak-anaknya apabila mereka telah shalat Isya, “Wahai anak- 
anakku, tidurlah kalian, mudah-mudahan Allah menganugerahi kebaikan 
kepada kalian pada malam ini'.” 


-, 0 ..9o 310 3.3 Pa Ipa 
IM up KA ap as Vide —Y EVA 
P - 
o- AG - aa LA BG. 3 10 Y, 20 Kn 
3 SAS JB SRI Aebua op Al AS Lane 


£ 


846 


Hilyatul Auliya' 


0 3 2 0 


"JB (only ge Us La “Iu Sp al 
PI Ke SIB BB HA GS 


og og 


an: AA al ya Ld una 
aa WI KZG :JG JI 2 Tk Ar Ja 
AA EGA PARA FT 

2479. Umar bin Ahmad bin Syahin menceritakan kepada kami, 


ia berkata: Abdullah bin Muhammad Al Baghawi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, ia 


AN 


berkata: Aun bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Mu'awiyah bin @urrah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Kami 
- sedang di tempat Al Hasan, lalu kami saling berdiskusi: amal apa yang 
paling utama? Mereka semua sepakat pada shalat malam, lalu aku 
berkata, “Meninggalkan hal-hal yang haram.' Maka Al Hasan terfokus 
kepada jawaban itu, lalu ia pun berkata, “Kemudian perintah, kemudian 


,” 


perint 


o BB AA Ao & o- 


pena Ne Kata 


£. & 0 


Ip dad Ear “JG Ka g Hare 


847 


Hilyatul Auliya' 





Bun an De dapa yan db 
“2 A8 g . 
AA Si ca aj dk ol "d3 


z 2. “ 
£ 


Ih HE) AN Je AI aka Kalo Ob J3 


e Nn 


£ - Ta 


ISA EA Ah ba ap 3 


se 23. os 


8. o Oa Sa 
na Ba an Dn Je 


2480. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
-kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Maimun Al Bashri, ia berkata, “Aku mendengar Mu' awiyah bin Gurrah 
berkata, “Sesungguhnya Allah Ta'ala menganugerahi hamba rezeki satu 
bulan dalam satu hari, jika ia menggunakannya dengan baik maka Allah 
 membaikkan melalui kedua tangannya, dan keluarganya hidup dalam 
kebaikan di sisa bulan mereka. Tapi bila ia merusaknya maka Allah 
Ta'ala merusakkan melalui kedua tangannya, dan keluarganya hidup 
dalam keburukan di sisa bulan mereka itu'.” 


E 


Kas :JB Leg apa Was —Y LAN 
NN as aed SB A3 YA | 


848 








Hilyatul Auliya 


ra 
AG "3 


HIT Terhgta 1G Gg Pn ds 
Hand CO NGPAWA Oo gal) “Jis B3 Up 
us Ah Tea Tap Oa oJjasi 48955 


js Bi KS ap up 43195 PLP 
B3 231 Ora 


2481. Abu Bakar Ath-Thalhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hasan bin Ja'far Al @attat menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hajjaj bin Al Aswad menceritakan kepada: 
kami, ia berkata, “Aku mendengar Mu'awiyah bin Gurrah berkata, "Ya 
Allah, sesungguhnya orang-orang shalih itu, Engkaulah yang telah 
membaikkan mereka dan menganugerahi mereka rezeki. Mereka pun 
melaksanakan ketaatan kepada-Mu lalu Engkau ridha kepada mereka. 
Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaikkan mereka dan 
menganugerahi mereka rezeki lalu meridhai mereka, maka anugerahilah 
kami untuk melakukan ketaatan kepada-Mu dan ridhailah kami'.” 


849 


Hilyatul Auliya' 


Si (INI TAG 23 Sab GA —Y LAN 


JB ea LA » X5 3 IG Gas 


5 Fa 


3 


N 


ae PE NN TAN ae 
BA gi 1Jb dekan GAS JB ca 
CA aU dd US Gg 2 Hp 313 


Aa Tamat J6 3, IS JBU LIA el 

Uk Cs PE ON 6 Ai 3 SINI 

j5 GA Op An ga pa 
Bra 


2482. Al Hasan bin Ali Al Warrag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yazdad bin Abdurrahman Al Katib menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, ia berkata, Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Mu'awiyah bin @urrah menemuiku ketika aku baru datang dari padang 
rumput, lalu ia berkata kepadaku, “Apa yang telah kau lakukan? Aku 
berkata, “Aku membeli anu dan anu untuk keluargaku. Ia berkata, “Apa 
engkau mendapatkan dari yang halal?" Aku berkata, 'Ya.' Ia berkata, 


“C 


850 


Hilyatul Auliya" 


'Sungguh aku berangkat pagi hari pada apa yang engkau berangkat 
kepadanya setiap hari adalah lebih aku sukai daripada aku shalat di 
malam hari dan berpuasa di siang hari'.” 


“ 


SIB Ot A3 AA Aa ab —YLAY 
5 BEI AS IE OMA HI Le CAS 


- JG aka 5 Ht 2G 2 Bags sg 


s3 AA ! SC an lis Oo gg LA 
26 SE RRI Saga s! 5 


AA TO 0x 


CA Lao CI AN 3) aa BG 
LA 


2483. Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abbas bin Hamdan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ishag bin Ibrahim Asy-Syahidi menceritakan kepada kami, ia berkata: 
@uraisy bin Anas menceritakan kepada kami, ia berkata, “Mu'awiyah 
bin Ourrah tiba dari suatu perjalanan, lalu ia masuk ke tempat anaknya, 
Iyas bin Mu'awiyah, lalu berkata, “Sesungguhnya hari ini tidak layak aku 
dalam keadaan hidup, sesungguhnya aku bermimpi seakan-akan aku 


851 


Hilyatul Auliya' ! 


dan ayahku berlomba menuju satu tujuan, lalu kami mencapainya 
bersama, dan hari ini aku telah mencapai usia ayahku.' Maka tidaklah ia 


keluar kecuali dalam keadaan telah meninggal.” 


3 - sa Ta 4 0 “5 Pe an “ 3 2 s Pa “9 o 
Pd :0 Oa Anakan In) J8 JG cOl yg Or 
o 0, 0 En 20 Fog Bp, 0 3 3 
PU die, SA ep 2 da 0 79 
2484. Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al Jurjani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishag bin Dimahar menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Syabib 
bin Mihran, ia berkata, “Mu'awiyah bin @urrah mengatakan kepada 
kami, 'Bergaullah dengan para tokoh manusia, karena sesungguhnya 
- mereka lebih bijak dan lebih berakal daripada selain mereka'.” 


KA GD Ca 1 pe GIS —YtAo 
Lo Bu A02 AS uL SA ja. ya ! sg 
PE AP Cat 2J tg pall Abal rb 


“ 


852 








Hilyatul Auliya 


L X0 AG Ls - 6 | o DB A4 & o 
gaga Kl ad Pa EN ap 
- - - P. - - - 

- AN Iage ON UN 3 2 12 PP Wing Mera naa 
d "Jis CL s! 12 gbr Je) Jk JB (ab 
PNP Mina - LT 0 yg 3 X 1 
. C3 - GI - . » 

2485. Abu Ali Al Husain bin Muhammad Az-Zajjaji Al Fagih 
Ath-Thabari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin 
Muhammad bin Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Wasim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
diceritakan kepadaku dari Al Minhal bin Bujair, dari Syabib bin Syaibah, 
ia berkata, “Seorang lelaki mengatakan kepada Mu'awiyah, 
Sesungguhnya aku mencintaimu." Ia berkata, “Karena apa engkau 


mencintaiku, padahal aku bukan tetanggamu dan bukan pula 
kerabatmu?” | 


“G ” 


Gas JB Sera Ba SY EKA 


2 KAS Kia Raga “JB « 35 IN 3 eh 2 Sa ama 
da5 ee TPI 39) rara ag SA 
Ganga “JG .ole3 o Ne, na ME Te ya 


853 





Hilyatul Auliya ' 
2 RA 0. se a A9 MA “ - se “Ya Pa Ta 
Og yatagg Oypmoad gk! Ol 1dgia BB op Ialaa 


ash Ogjaag Lag Ogaguang Ugkang O plang 


2486. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Hasan bin Ath-Thufail menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Abu As-Sari menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Rawwad, Dhamrah bin Rabi'ah dan Bagiyyah bin Al 
Walid menceritakan kepada kami dari Khulaid bin Da'laj, ia berkata, 
“Aku mendengar Mu'awiyah bin @urrah berkata, Sesungguhnya kaum- 
kaum itu melaksanakan haji, umrah, berjihad, shalat dan berpuasa, 
namun pada hari kiamat nanti mereka tidak diberi kecuali sekadar 
dengan akal mereka'.” 


? 
Pen £ 


le Me Kn Nan EN, 


Pi (- 
3 0... Oo 


o an No 3 8 - ng ak Le. £ 1.90 e. 
OR OP (ea Wd— JB (dana SS 


: aP “ 5 Tua Ta - “3 - 2,0 
"da Us JG co » dy glea Ss Tea 
o 


JAN BY yA 3 Dep 


854 








Hilyatul Auliya" 





2487. Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Abbas bin Ahmad bin Muhammad Al Barti menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Al 
“Awwam bin Hausyab, dari Mu'awiyah bin Gurrah, ia berkata, “Pernah 
dikatakan, 'Pertengkaran dalam agama tidak menyia-nyiakan amal.” 


- 
3G. 9 


,— 
o 


- 0 o 0. Lo AG. 4 
- 


KAA GAIB GMN 3 PI uji Kama Vida 


.c 


SI Jalal Be Oya Bas :JB “ai ge 
aa 0 Le 23 0 - ar 08. Hg - an 
BP og Dalan YP BILA 3 Ip Was :J6 


- 


Bls HS Y SA 3 LG 2dB 
MI Dektg 73 Yg celgiad 


2488. Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Yahya bin Mandah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Harun bin Isma'il Al Khazzaz menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah 
bin Gurrah, ia berkata, “Dituliskan di dalam hikmah: Janganlah engkau 
bergaul dengan orang-orang bodoh dengan kelembutanmu, dan 
janganlah engkau bergaul dengan para ulama dengan kebodohanmu.” 


855 


Hilyatul Auliya" 





4 0 s. PAN n sa # Ka 


maba ot yan WAS JB SI ol ai 


- 
aa PJ 


0 - NS o Pa ae et d8 05 
Sya OP EA 3 Kenya KAS 1 NI 
o - Ce TERNAK ea Tea o 
AS oa JB EP 3 TIA PL 


2489. Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
-Muhammad bin Ibrahim bin Al Hakam menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ya'gub bin Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yusuf bin Al “Arag menceritakan kepada kami dari Saudah bin 
Hayyan, dari Mu'awiyah bin. @urrah, ia berkata, “Barangsiapa yang 
tidak mencatat ilmu, maka ilmunya itu tidak dianggap sebagai ilmu.” 


“ 


BIL JB Cemml O3 ASA EAS YAA 

o “nge an  - ga 0 2 o Lo £ 

IK BA SB SE IP ui 
“G o- Pap IA ae 3 Pap ae B 

Oi Ang WAS JB BN SAS IE UR 
Pa # 

da. LX 0 


Oa nb rat Ta al 

Ii Y US 1IRI BB Up Walka Kanan JB pita 
0 (4 o 0 KJ Pi 

Wala dale II ST Y sp 


856 














Hilyatul Auliya 


2490. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Ali bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: “Abdan bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu @utaibah menceritakan kepada kami, ia berkata, Juwairiyah bin 
Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku mendengar : 
Mu'awiyah bin Gurrah berkata, “Dulu kami menganggap orang yang 
tidak mencatat ilmu maka ilmunya itu bukanlah ilmu'.” 


BB. 3 30 4 


Al XS BAL JB PI 03 ka op mall 


Ep #lany WAS 2JE al SAS JB Cile Up 


su UG :JB oa bag, Peang 


2491. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia 
berkata: ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Bishtam bin 
Muslim menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Gurrah, dari 

ayahnya, ia berkata, “Wahai anakku, bila engkau berada di suatu majlis 


857 





Hilyatul Auliya' 


dengan mengharapkan kebaikannya, lalu engkau terdesak suatu 
keperluan, lalu engkau mengucapkan: "Assalamu @laikum,” maka 
engkau bersama mereka pada apa-apa yang mereka peroleh dari majelis 
itu.” 

Diriwayatkan juga oleh Ja'far bin Sulaiman dari Bistham dari 
Mu'awiyah, bahwa Lugman mengatakan seperti itu kepada anaknya. 

Mu'awiyah bin @urrah telah meriwayatkan secara musnad dari 
sejumlah sahabat. Di antara hadits-hadits shahih yang diceritakannya 
adalah dari Anas, dan itu disepakati keshahihannya dari riwayatnya: 


Bb one 5 S NO BAS —y4an 
:JG oa Pat Tyara “JG Panai 2 Ta 


- LI AS 
PA oi UN GP darat Ca 
pia SA dr 5 JB: Naa 


Ki Si SAI Cp VI Ong Y 


2492. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Iyas Mu'awiyah bin @urrah, dari 
Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah & bersabda, 'Ya Allah, tidak ada 


858 








Hilyatul Auliya" 
kehidupan selain kehidupan akhirat Maka perbaikilah kaum Anshar dan 


kaum Muhajirin.”102 


Hn 


Mn AN AG GAS —YLAY 
2 3 


CPI Ab yh Bi LAS pa A 
CA 2 Gas :JG Ju 3 Gak :JU 
OS : Jb CN op oi EP aa KK 3 

Ii dag EA Jo Ih 
aa Png ap an 


- 4 24 - PP, . 
Sih 

2493. Farug Al Khaththabi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Muslim Al Kasysyi menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Abu Umar Al Khaudhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam 
Ath-Thawil menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid Al Ammi 


12 Piriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang jihad (2961) dan 
pada pembahasan tentang kisah-kisah teladan kaum Anshar (3795-3797), 
dan oleh Muslim pada pembahasan tentang jihad (1804, 1805). 


859 


Hilyatul Auliya" 





menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin @urrah, dari Anas bin 
Malik, ia berkata, “Adalah Rasulullah &, apabila salam dari shalat, 
beliau mengusap dahinya dengan tangan kanannya, dan beliau 
mengucapkan: 'Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada 


sesembahan selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya 


Allah, hilangkanlah kesedihan dan kedukaan dariku.” 


Gharib dari hadits Mu'awiyah. Diriwayatkan sendirian darinya 
oleh Zaid Al Ammi, yaitu Abu Al Hawari Zaid bin Al Hawari, orang 
Bashrah, sementara ada kelemahan padanya. 


Z 


tan 20 - 0 na 


Sa si Pe ba sasa JB Prag g 


. 


PENA pad 


kU cl A da L d6 Se, af 2 


2. - - 2 LA 8 RX. 0 0 2 
an) Wi Ol na GAS Gan 
A 
2494. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Hamzah 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Hasyim Al Baghawi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Al Ja'd menceritakan 


860 


ya 





Hilyatul Auliya 


kepada kami, ia berkata: Ali bin Al Fadhl memberitahukan kepada kami 
dari Yunus bin “Ubaid, dari Mw'awiyah bin @urrah, dari ayahnya, 
“Bahwa seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh aku telah 
membawa kambing untuk menyembelihnya, tapi aku merasa kasian 
padanya.' Beliau bersabda, Kambing itu, jika Teu mengasihinya, 
maka Allah mengasihimu 108 


— Diriwayatkan juga seperti itu oleh Abdul Aziza bin Al Mukhtar, 
Hajjaj bin Al Aswad dan Ziyad bin Mikhrag dari Mu'awiyah. 


ge Aa -Yta0 


au ot Jaa Gi al Tana 
JG d6 Ta “JG dis Ba 


Oo - 40 4 


KEY dya Ja ga Tana 2 SAS 


ol aa SP 3 Tya ya 5 AN 


GAS : Wa LA HA Ir G :Jb 25 


18 Shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/436 dan 5/34): Al Bukhari di dalam A/ 
Adab Al Mutrad (378), Ath-Thabarani di dalam Ash-Shaghir (1/109), A/ 
Ausath (161-Majma' Al Bahraih) dan A/ Kabir (19/23, 24, no. 45-47). 
Dishahihkan oleh Al Albani di dalam As-Silsilah Ash-Shahihah (26). 


861 





Hilyatul Auliya' 
- “5 - 2 1 “ y 2 8 1 “3 . £ Pa 
Lag des dl eko al Jaw, dl Ugio3 

A 2 2 Pa “9 ad 2 4 a “ 


2495. Ali bin Humaid Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aslam bin Sahl Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Muhammad bin Abu Hanifah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepada kami, ia. berkata: 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hajjaj Al Aswad 
dan Abdullah bin Al Mukhtar, dari Mu'awiyah bin Gurrah, dari ayahnya, 
“Bahwa seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
' telah membaringkan seekor kambing untuk aku sembelih, lalu aku 

merasa kasian kepadanya.' Maka Rasulullah & bersabda, Kambing itu, 
— Jika engkau mengasihinya, maka Allah mengasihimu.” 


Abdullah bin Al Mukhtar adalah orang Bashrah yang haditsnya 
“aziz. Kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits Hammad bin Salamah 


darinya dan hadits Ziyad bin Mikhrag. 
Pap : L 2.0 Ea 5 Suara IG 
Sian 2G AAS LI OA SAS —Y LAN 


N : 
: 
3g 
— 


BS AN ME 5 Ka: 
Le mn Gas :JU CSI as NG 
Ol Kai 363 us va SULa » gr ada 


862 





Hilyatul Auliya" 


1 0 


Jotag GB JB cah YP B3 oa KA LE 
Ol BEI du CA Ui asi 
| 21 aan Ka Ca 3 - 

Al Mam) eta) 


2496. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Bisyr bin Ali Al Ammi Al Anthaki menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Abdullah bin Nashr Al Anthaki menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ishag bin Isa Ath-Thabba' menceritakan kepada kami dari Malik 
bin Anas, dari Ziyad bin Mikhrag, dari Mu'awiyah bin @urrah, dari 
ayahnya, ia berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
aku hampir menyembelih kambing, namun aku kasian kepadanya.' 
Beliau bersabda, Kambing itu, jika engkau mengasihinya, maka Allah 
mengasihimu.” | 

Gharib dari hadits Malik, dari Ziyad, dari Mu'awiyah bin @urrah. 
Abdullah bin Nashr meriwayatkannya sendirian. Diriwayatkan juga 
seperti itu oleh Ibnu Ulayyah dari Ziyad. 


IL Bone 3 Ko Es —ytav 


1d Ot Ga JG FA A Be 3 al 


BB » ayla s aa v Jp Kadea "JB 


A . - Kee Tel E £ 
DI de Jah US Sa JB :d 


G: 


Gx 
Gx 


863 


jean 
Pa IE AI VI IL US UR le 
AN ASI JG ab tas Gong 


2497. Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Bistham bin Muslim menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin 
@urrah, ia berkata, “Ayahku berkata, “Sungguh kami telah hidup lama 
bersama Rasulullah & dan kami tidak mempunyai makanan kecuali a/ 
aswadani.” Kemudian ia berkata, “Tahukah kalian apa itu a/ aswadani? 
Aku berkata, “Tidak.” Ia berkata, "Kurma dan air'.”104 | 


Diriwayatkan juga oleh sejumlah imam dari Rauh, di antaranya: 
Ahmad bin Hambal, Abu Khaitsaman dan Bundar. Diriwayatkan juga 
seperti itu oleh Ja'far bin Sulaiman dari Bistham. 


- 2 5. | o B AG 
Seitbll Aabea Cp Kabea Vide —YLAA 


“ - 


G og P Y o- bi Tes Kena 2 
IS JB UI NI XS Op ole Ud :JB 
4 0 Ao 30 Lai 0 


14 asan. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/19) dan Ath-Thabarani di dalam A/ 
Kabir (19/25, no. 51). Al Haitsami mengatakan di dalam A/ Majma' 
(10/321), “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabarani di dalam 
Al Kabir dan Al Ausath. Para perawi Ahmad adalah para perawi Ash-Shahih 
selain Bistham bin Muslim, ia tsigah.” 


864 





Hilyatul Auliya" 

Tiga RX 0 (ag K0 AT o KO - Ain 2 Ae ora 
dy glue 3 met (lama ae 2 usu KA JB (OCoku 
Alta wal 133 5 2 
2498. Muhammad bin Muhammad Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Umar bin Abdullah Az-Ziyadi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ishag bin Abu Israil menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Bistham bin Muslim menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah 
bin Gurrah, dari ayahnya, seperti itu. 


Lo AD. 


1g ae penayak —-Y 44 

GI Gi gi sea IP Op gi AN 
ian du ls LI cad 3 IP 1 LIA 
sy akghe PNP 


EPA Ka ora Ng 
au MY & Au 9 obor) d3 dad 


Ken) aa Ap 136 Aa Kara 2 Lanal 


865 


Hilyatul Auliya 

ud Dania B0 
AMA RS JB BY YG 3 V, 
AE SI ee AI La 05 UB LA of 


# 4 Sa - s3 Sa Jah 238 P, 3 
Us yaa Ah Ma sa A9 GS pel CS pall "daa 


23 yA: “JG 53 Pa 2 SL ue 
Ega Aa LEAN IE 4 
bera ale Ai Kaka (MASA II eno Fe 
MEA Aa HJ ceng Lai 


2499. Muhammad bin Ahmad bin Hamdan menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Jahdham menceritakan kepada kami dari Al 
Azhar bin Sinan, dari Syabib bin Muhammad bin Wasi', dari Mu'awiyah 
bin Gurrah, dari ayahnya, ia berkata, “Aku pergi untuk memeluk Islam 
ketika Allah Ta'ala mengutus Muhammad &. Lalu aku berkata, “Semoga 
aku bisa memasukkan dua atau tiga orang ke dalam Islam.' Lalu aku 
datang ke Madinah di. tempat berhimpunnya air, ternyata di 


866 





Hilyatul Auliya' 


sana ada penggembala desa, ia berkata, “Aku tidak mau lagi 
menggembalakan  kambing-kambing kalian.' Mereka berkata, 
Mengapa? Ia berkata, “Ada srigala yang datang setiap malam lalu 
menerkam seekor kambing, sementara berhala kalian berdiri, ia tidak 
mendatangkan mudharat dan tidak pula manfaat. Ia tidak merubah apa 
pun dan tidak mengingkari.' Maka mereka pun pergi, sementara aku 
berharap mereka kelak memeluk Islam. Keesokan harinya, penggembala 

“itu datang, lalu berkata, "Berita gembira, berita gembira. Srigalanya telah 
datang dalam keadaan terjerat di depan berhala tanpa penjerat.' Maka 
mereka pun berangkat, dan aku pun turut berangkat bersama mereka 
lalu mereka membunuh srigala itu dan bersujud -yakni kepada berhala 
tersebut-, dan mereka berkata, “Demikianlah yang harusnya dilakukan." 
Lalu aku menemui Muhammad &, lalu aku menceritakan peristiwa itu, 
maka beliau bersabda, 'Syetan telah mempermainkan mereka'.” 


Ini hadits gharib. Kami tidak mencatatnya kecuali dari hadits 
Syabib bin Muhammad..Al Azhar meriwayatkannya sendirian darinya. 


ae TN ea ae tr Ben aa Ang 
PS PELAN Ca JG aa 2 2 Okis 
pra g se 35 ur cp E Ka “JW PAI 
Ja, JB :JG AA he Ba As 


Hilyatl Alya — —w 


2 


Pen tuh Ie was Ui SE 
ana Uh (as Us IG £ AG Y SG 


2500. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Utsman bin Umar Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hafsh bin Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sallam menceritakan kepada kami dari Zaid Al Ammi, dari 
Mu'awiyah bin @umah, dari Ma'gil bin Yasar, ia berkata, 

| “Rasulullah # bersabda, 'Sesungguhnya Rabb kalian Ta'ala berfirman, 
Wahai Ibnu Adam, dedikasikan dirimu untuk beribadah kepada-Ku, 
niscaya Aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan Aku penuhi tanganmu 
dengan rezeki. Wahai anak Adam, janganlah Engkau menjauh dari-Ku, 
niscaya Aku penuhi hatimu dengan kemiskinan, dan aku penuhi 
tanganmu dengan kesibukan!.”105 

Gharib, Zaid meriwayatkannya sendirian darinya, dan Sallam 
meriwayatkannya sendirian dari Zaid. Diriwayatkan juga oleh sejumlah 
orang selain Ma'gil, dari Nabi &. 


png daa Gak -Yo. 
AN IE 5 Asa 35 AB GA 


105 Dha'if Diriwayatkan oleh Ibnu “Adi di dalam A/ Kamil (3/301). 


868 





Hilyatul Auliya" 


. 


Pn Ka Gara 3 0-90 3x0 3G. 3 Pap 


Pd 


N 


? 


ga ea Hi U- Pb 
EL NA BER NP NAN NA 3 Sa 


-. : oo 5 05 or Pa 2 »iT oo o- 
SE Haa BP Pp bg VGA G3 
: | p Lo. aa Kata PTT gk 

.Ob3 Jaa Ill Jai 2 JG AG 

2501. Ali bin Ahmad bin Abu Ghassan Al Bashri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Khalid Ar-Rasibi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Al Hakam 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Marwan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sallam bin Sulaim menceritakan 
kepada kami dari Zaid Al Ammi, dari Mu'awiyah bin Gurrah, dari Ma'gil 
bin Yasar, dari Nabi &, beliau bersabda, "Tidak ada satu hari pun yang 
datang kepada anak Adam kecuali ia berseru di dalamnya: Wahai anak 
Adam, aku adalah makhluk baru, dan kelak aku akan menjadi saksi 
atasmu pada apa yang engkau perbuat. Maka berbuatlah kebaikan di 


dalamku maka aku akan menjadi saksi bagimu kelak. Karena 
sesungguhnya aku, bila aku telah berlalu maka engkau tidak akan 


N 
N 


869 


Hilyatul Auliya 
pemah lagi melihatku selamanya.' Dan malam pun mengatakan 
demikian." 

Gharib dari hadits Mu'awiyah. Zaid meriwayatkannya sendirian 


darinya, dan saya tidak mengetahuinya meriwayatkan secara marfu' dari 
Nabi & kecuali dengan sanad ini. 


Kara Na ag Ex -yYo. 


4 0 an 


Ba :J6 SA aya d aj OK 


na Ju An 5 Era “JG de, ui Talas 


2.1 0 


28. o- 
IT GA Gp Op SP ga KAP Pa 
2 . 3. 2 2 
FT aa Tg ala Si PP A ngan Ju 
o- Pos an o 8. £ 2 01 P5 la 
P. - 

» 
2502. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ahmad bin Al @asim bin Musawir Al Jauhari menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ishmah bin Sulaiman menceritakan kepada 


kami, ia berkata: Sallam Ath-Thawil menceritakan kepada kami dari 
Zaid Al Ammi, dari Mu'a'wiyah bin @urrah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 


870 


Hilyatul Auliya 





“Rasulullah & bersabda, “Allah 4 berfirman, 'Aku tidak akan melihat 
kepada hak hamba-Ku hingga hamba-Ku melihat kepada hak-Ku'”106 

Gharib dari hadits Mu'awiyah bin Gurrah. Zaid meriwayatkannya 
sendirian darinya, dan saya tidak mengetahuinya meriwayatkan dari 
Nabi & secara marfu' dari hadits Ibnu Abbas kecuali dari jalur ini. 


106 ha'if Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam A/ Kabir (12922). Di dalam 
sanadnya terdapat Sallam Ath-Thawil, ia matruk (haditsnya ditinggalkan), dan 
Zaid Al 'Ammi, ia dha'if 


871 


